“> FIKIHISLAM © ) 
| LENGKAP | 


PENJELASAN HUKUM-HUKUM ISLAM 


Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan {KDT) 

DR. Musthafa Diib Al-Bugha 
Fikih islam Lengkap / DR, Musthafa DitbAl-Bugha, penerjemah, D.A Pakihsati, editor, Tim Editor Media Zikir, 
— Solo: Media Zikir, 2009. 

578 hlm. : 15,3 cm. 

ISBN 97B-979-1093-24-8 


-m D pd 
Dan a ee” 


i ; La _ | dna 
Es poket sS 

Badan Perpustakaan & Kearsipan 

ws Propinsi Jawa Timur œ 


wage [EAJ Zo 
EAEL ES: 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i 


Penyusun: 
DR. Musthafa Diib Al-Bugha 


Judul Asli; g 
At-Tadzhîb fî Adillat Matan Al-Ghâyat wa At-Taqrib | 
Al-Masyhdr bi Matan Abi Syuja’ fi Al-Figh Asy-Syafi'1 


Penerjemah D.A Pakihsati Editor Tim Editor Media Zikir Desain Cover bohansadar 
netting/Layout MZ Art Penerbit MEDIR ZAKIR, SOLO 
Cetakan |. Januari 2010, Cetakan ¥. Aprit 2016 


Jl. Lurik No.17 Ngruki, Cemani, 
Surakarta - Jawa Tengah. 

Telp. / Fax. (0271) 726452 

e-mail: media.zikir@gmail.com 
website: http:/www.arafahgroup.com 


Pengantar penerbit 


Rabb seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurah pada 

Nabi Muhammad g, beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut 
tabi'in dan keselamatan juga semoga tercurah kepada seluruh kaum 
muslimin yang tetap istigamah di atas jalan-Nya hingga waktu yang 
telah Allah tentukan untuk mereka. 


Kitab fikih Madzhab Syafi'i Matan Al-Ghayah wa At-Tagrib atau yang 
lebih dikenal dengan At-Tagrib memang sudah lama “menetap” di 
Indonesia. Dalam lintasan sejarah Nusantara, tercatat kitab ini pernah 
ikut terbawa penjajah Belanda saat zaman penjajahan abad ke-16. Hal 
ini menunjukkan bahwa kitab-kitab klasik berbahasa Arab sudah 
dikenal dan dipelajari pada abad ke-16 meskipun putra pribumi pada 
waktu itu belum ada yang menyusun satu kitab pun yang secara spesifik 
membahas aspek-aspek kehidupan yang ada hubungannya dengan 
ajaran Islam. 


A Ihamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah semata, 


Kitab At-Taqrib saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia oleh banyak penerbit Islam dan digunakan oleh beratus- 
ratus pondok pesantren di seluruh Indonesia. Abu Syuja’ Ahmad bin 
Husain bin Ahmad Al-Ashfihani adalah nama lengkap dari pengarang 
kitab At-Tagrib ini. Beliau lahir pada tahun 433 H. di kota Ashfihan, 
salah satu kota penting di Iran yang banyak disinggahi ulama-ulama 
besar sehingga ilmu pengetahuan dan agama berkembang pesat. 
Majelis-majelis ilmu dan madrasah banyak tersebar di seantero kota 
dan menelurkan pakar-pakar hampir dalam semua disiplin ilmu. Salah 
satu dari mereka adalah beliau Al-Imam Ahmad bin Husein Al- 
Ashfihani atau lebih dikenal dengan Qadhi Abi Syuja’. 


PENGANTAR PENERBIT KED 


0 


Kelebihan At-Tagrib adalah penulisannya yang simpel dan mudah 
dipahami, sehingga bagi orang awam sekalipun membacanya akan cepat 
mengerti hukum dari permasalahan fikih yang dihadapi. Namun begitu, 
penjelasan lebih lanjut memang diperlukan agar kekuatan dari sisi 
pendalilan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu, 
Prof. Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, menambahkan lagi nilai kitab Matan 
Abi Syuja' (At-Ttagrib) ini dengan menyertakan dalil-dalil An-Nagl 
terhadap pandangan-pandangan yang ada di dalamnya. Beliau 
menamakan kitab beliau ini dengan At-Tazhib fi Adillah Matan Al-Ghayah 
wa At-Tagrib, maka sewajarnya bagi setiap orang yang membaca kitab 
Matan Abi Syuja' (At-Tagrib) untuk memiliki dan membaca kitab ini. 


Dari sinilah kami tertarik menerbitkan kitab AT-Tazhib fi Adillah 
Maatn Al-Ghayah wa At-Tagrib karangan Prof. Dr. Musthafa Dib Al-Bugha 
ini. Hal ini karena Madzhab Syafi'i merupakan madzhab terbesar di 
Indonesia, dan kitab Matan Abu Syuja' (At-Tagrib) sendiri juga sudah 
tersebar luas di seluruh Indonesia. 

Semoga hasil karya Prof. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha ini menambah 
wawasan keilmuan kita, dan menambah referensi penjelas tentang fikih 
Madzhab Syafi'i yang banyak dipakai oleh kaum muslimin di 
Indonesia. 


Surakarta, Dzulhijjah 1430 H 
Desember 2009 M 
Pustaka Aratah 


ED! FIKIH ISLAM LENGKAP 


Daftar Isi 


Pengantar penerbil...................... 5 
daftar isi.. 7 
MUKADIMAH... 16 
KITAB THAHARAH aa aa ea permen acess LE ananenannaann 19 
Macam-macam Aam mma 20 
Penyamakan Kulit Bangkai .....oo oo 25 
Larangan Menggunakan Kana iineenei inna mine nanas. DA 
Emas dan Perak Sebagai Bejana ..................... 27 
Hukum Dera Krian nian ank mkn 2B 
Rukun-rukun Wudhu sioboo memamg 3i 
Hukum OSTA ena ain dan Aa aiai o 5 
Adab Membuang Hajat ... aa 40 
Perkara yang Membatalkan Wudhu... Ma Senak AA. 
Perkara yang kaa Mandin inana AT 
Rukun Mandi... Si 
Sunnah Mandi .. Pemakai 53 
Mandi yang Disana, aroraa aantas ai 55 
Hukum Mengusap Sean am LN AG 59 
Pembatal-pembatal Mendusap Sensis PE digi 61 
Syarat Tayamum w.ooooooooooo. 62 
Sunnah Tayamum nan aan nnna SOD 
Pembatal-pembatal TayAMUM .ooooooooooooooooo.cooo.WooooWoo.”ooooooooo 66 
Macam-macam Najis... Pera 68 
Macam-macam DA yang Keluar dari Wanita... 73 


Larangan-larangan Bagi Wanita yang Sedang Haidh | dan Nifas ... 7? 


DAFTAR ISI & 


0 


Larangan-larangan Bagi Orang yang Junub ose Bl 
Larangan-larangan Bagi Orang yang Berhadats ................................... 83 


KITAB SHALAT ..sssossesssssssssososssosassssssnsasasasoprevnrovoroveoovsrorscerossasessonossssoossesassesnessne BS 
Waktu-waktu Shalat......................... benda manamana ma mL BG 
Syarat Wajib Shalat san nn basa A Aa ia aa OE 
Shalat-shalat Sunnah ...................... aaa SN 
Syarat Sebelum Shalat.............. merana nanas antenna nenen. TOL 
Rukun Shalat cat Saeki ec case nba ea es POG 
Sunnah-sunnah Shalat Koxocoo.Wooom0ooooomcbsmbkam baba M2 
Sunnah Haiat Shatat 0... ssseccssssssseeeeeseseesees 
Perbedaan Shalat Wanita dan Laki-Laki ............. 
Perkara yang Membatalkan Shalat... www. 
Jumlah Rekaat ... Ken An AA 
Perkara yang Tertinggal Dalami Shalat EEEE E E BE 152 
Waktu yang Dilarang Untuk Shalat ........... skema. LD 
Shalat Jamaah Oe Na ANN AN DEA a AN AAA ALA Io YA 
Shalatnya Musafir keenakan mba amami DAO 
Menjama' Shalat.......................... Biasa Hanan aa maan AD 
Shalat Jum Al aa nn PA aa NA PN EN PA Pe ta UN EN JAN 
Shalat Id (Hari Raya) cscs cage mm ek mmib sma mk saat ABI 
Shalat Gerhana amen ma enc ena Sa Dn an ASA 
Shalat Iga ea mn an basa aan anakan NG 
Shalat Khauf Sen AAA a nea EA NA EN TA . 162 


Merawat Jenazah ..................... Beban an ame a a NOF 
Memandikan Jenazah .....ooooo...ocoooo.oooooo.coooo.ooooooo—o.ooooo “69 
Mengafani Jenazah sesama am kake nana ks emban 7O 
Menshalatkan Jenazah ................. PEIE IE AOA PN ATE MAAN EN AA [71 
Mengubur Jenazah......................... sais taka EEE PANELES EATA 176 


KITAB ZAKAT .sssssssssessunsonssarurotorovooeserocooronovevesocuorovsesessesosusarasesnssenssaseersasasaserearee Tl 


ee aa NA 
Harta yang Wajib Dizakati ............ .. 182 
Binatang Ternak... Lanka ndek mate 


Barang-barang Dagangan cvrssssssssssssssccsraneeeenes PA rn ban bapa 190 
Nishab dan Zakat Unta ...................... aneka RA Kes aa TO 
Nishab dan Zakat Sapi .....cosseeseummennunmensenenemnrnannnenan 193 
Nishab dan Zakat Kambing ............... mmm nennen ann nanas 194 
Zakat Binatang yang Dimiliki Bersama ......... SERA PERASA 195 
Nishab dan Zakat Emas Woo oo.ooooo.o.co.”mo.—oo.ooo.om 197 
Nishab dan Zakat Hasil Pertanian dan Buah-buahan .........o.ivooooooooo 199 
Zakat Barang-barang Dagangan ....oooooooooooooooooooooooooooo 202 
Kewajiban Zakat Fitrah wnereoer.woocooocooooooooooooooo0oooooo 203 
Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat meooooooooooooooooo 205 


KITAB PUASA an aan Moml DO 
210 


212 
214 


Syarat Wajib Puasa................ re da cscs cnicsiscc 
Rukun Puasa... ensem ma 
Palaran yang Membatalkan Puasa... daan 
Perkara-perkara yang Disunnahkan, Diharamkan. dan 

Dimakruhkan Bagi Orang yang Berpuasa seuss 216 
Qadha’ dan Katarat Yla. 220 


KITAB HAJ aa nn nn Dn  AT 
Syarat Wajib Haji. Serer mE | 
Rukun Haji ....... bea 230 
Rukun Umrah .. in mna a 
Kewajiban Haji .......... : PEN Na AA PN PS 
Sunnah Haji... mes yi 
Larangan Dalam Haji... we 24] 
Orang yang Tertinggal Dalam Haji ....... fae: 245 


Dam (Denda) yang Wajib Dibayar Jika Terjadi ~ 
Suatu Pelanggaran nenen nana nana DAT 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA msosi 255 
Macam-macam Jual Beli. esses 256 
Hukum Riba .................. ERA Pena ced eh kab Bpkb 239 
Hukum Khiyar (Hak Memilih) ........oooomoooooooooooooooooomouan 264 
Hukum Jual Beli Dengan Cara Salam (Pemesanan... 267 
Hukum Menggadaikan Barang... owen BAG 
Larangan Mengelola Harta......... enak 2D 


Hukum Perdamaian dalam Persengkelaan Harta........... man 276 
Hukum Hiwalah Sessions mada repose aaa nina Dinamis ntah Z A A 
Hukum Dhaman MANA NN Sanana atan LON 
Hukum Kafalah..................... A A AA nan aa CASA 
Hukum Syarikah Peran aa Sendi sian HID 
Hukum Wakalah ia sans RENA nm enam nan. LOF 
Hukum Ikrar (Pengakuan) ......ememen memana ensem anna 290 
Hukum ' Ariyah oo... cssssscssscsesccseneeseseessnensonasennanmtsutsunnesennonetestasnasasnasecerenonacsaaneasesest 293 
Hukum Aa ban PN EN EEI Deen DID 
Hukum Syuf ah ......... Tana an Ana Ma ee asa naas DIN 
Hukum MUSAGAh moon a mene Kene penenang 
Hukum Ijarah (Sewa)... memana. owe 

Hukum Ja'alah sana aaa 

Hukum Muzara'ah............. 
Hukum Ihya' Al-Mawat ............ 
Hukum Wakaf... : 
Hukum Hibah oo 
Hukum Luqathah ONORE 
Hukum Lagith ............ ` Da 
Hukum Wadi ah .............. ea 


KITAB FARAIDH DAN WASIAT..................... PNA EE E RP maa ZD 
Paa Ahi Was an AA ia ala IR 
Ketentuan Pembagian Harta Waris .............. name nan 330 
Hakam Wasiat a aa Kin dann, NO 


KITAB NIKAH ............. ner aaa, 
Hukum dan Permasalahan yang Berhubungan Dengannya ........... a 
Rukun Dalam Nikah .. Pena HAN 
Wanita-wanita yang aan: Untuk Dinikahi 
Mahar... SEE NEES 
Walimah .. pa a OI A ARAR 
Adil Dalam pembagi Hak di Antara Para Istri .. kenamaan DOO 


Kesari 


Talak ....... . A PATEAR E PAETE AA 
Hukum Talak... DARA D Sk Seo 2, Ben a a ANA Da An Sea aa 378 


Orang Merdeka dan Budak momonon SPB 
Hukui Pan AKI em DI 
Hukum SEN min na mba kanan amanda msih ma Sii SBT 
Hakim LUAN ena ASA ANA a i OD 
Hukum ‘Iddah... EE EEEE ATE AAEE OSEA E EA A E E TEE E 10, 
Macam ‘Iddah... PEND Rene Re Cem se are | | 
Hukum Barubanaan Badan eee Budak Wanita... Ena 1 D o 
Hukum Menyusui Anak w.o.ooooooooooooooomwemuseen HOD 
Hukum Pemberian Nafkah.Koooo.oo.ommomoo.o.oooomssmianamen MD 
Hukum Mengasuh Anak «..sccsssssscsssseecsrsorsoresansrensessassnsatsavasvesssosessssatsavesvens 


KITAB JINAYAT ....ooooooooooooocooooo EE en min II 
Hukum Jinayat senai ani A at MA aini nesie HAI 
Syarat Wajib Qishash ..sscecscccnnsnnersssessessauunnsnsreccernertmesssatesseseeuanesnnsnaseseseeress ADO 
Sumpah Pembunuhan senen mama LOL 


KITAB HUDUD............. SE PN EP PENA ana ASI 
Bekam Zina no kh inna aan anakan enakan anon ED 
Hukum Menuduh Orang Berzina ..o..ooooooooooco”ooooo.o.oooomen FAQ 
Hukuman Bagi Pemabuk ..o.o.oooooomoweenungmeeasmet DI 
Hukuman Bagi Pencuri .....oooooomwewesmeean 
Hukuman Bagi Perampok sx 

Hukum Membela Diri soo 
Hukum Pemberontak soo 
Hukum Murtad .... na 
Hukum Mentnnaaikan: Shalat ... 


KITAB JIHAD oo DIEE T semen PD 
Pembagian Ghanimah ....oooomooooommwumusmeewan 

Pembagian Harta Fai woo. #90 
Hukum Menarik Jizyah ....... emmm ia Siswa GIS 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN oo 497 
Hukum Binatang yang Halal dan yang Haram...................... 
Hukum Berkurban .......cooooooooooo 


ret eect ened 


DAFTAR ISt 


KITAB PERLOMBAAN DAN MEMANAH Qu. vsssssnnresecccenaserereeeres 519 


KITAB SUMPAH DAN NADZAR moon — 523 
Hanan Nada Den aan mm earners! II 
KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN oom. — 555 
Hukum Pembagjan ...oo.ooorcoo.Wo oom keenam sana 548 
Hakam Baki on sa eee ee eee PET ct AL 
Syarat Orang yang Bersaksi ..oooooooo.ooooo.oooooooooooooon ID 
Macam-macam Hak mamsernb ia mma en mms maen base DDO 
KITAB PEMBEBASAN BUDAK .o.roooommeweewomtenereene remasan 563 
Hukum Wala a a a ar na ii aaea 567 
Hüküm Tadbir San mania aini aisina iisa a DAT 
a T T i EAN E A A AEA E EE SFE 
Hukum Ummu Walad...sssssessrsessvrrsivrovssareorstsesoereronisstnasrenaseasoooncnsasecosreseaoroereserer DIS 


LE FIKIH ISLAM LENGKAP 


Q 


y a Nes PN es 
pan D A at 
Segala puji hanya bagi Allah semata yang berfirman dalam 
DS Kitab-Nya, “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 


telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (At- 
Taubah [9]: 122) 


Shalawat dan salam kepada Nabi terakhir yang bersabda, 
“Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Dia akan 
menjadikannya fakih dalam beragama.” (Muttafag Alaih). Demikian juga 
kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka 
dengan baik sehingga dia mernahami agama, kemudian mengetahui 
dan mengajarkannya. 


Wa Ba'du. 


Kitab Matan Al-Ghdyah wa At-Tagrib adalah salah satu kitab 
madzhab Syafi'i yang terbaik, baik bentuk maupun isinya. Walaupun 
kecil, tetapi mencakup bab-bab fikih, sebagian besar hukum-hukumnya 
dan permasalahan-permasalahannya tentang ibadah, muamalah dan 
lainnya, disertai dengan ungkapan yang mudah, bahasa yang menarik 
dan kalimat yang menawan. Di sisi lain, kitab ini juga memiliki 
keunggulan dengan pembagian-pembagian tematisnya sehingga 
memudahkan orang yang ingin memahami agama Allah Ta'ala untuk 
mengetahuinya. Keunggulan kitab ini adalah Allah menjadikannya 
diterima orang banyak. Anda pun tentu melihat para penuntut ilmu 
dan para ulama, baik dahulu maupun sekarang, mengkaji dan 
mempelajarinya, memahami dan menghafalnya, menjelaskan dan 
menerangkannya. 


Oleh karena kitab ini hanya menyebutkan hukum-hukum fikih 
tanpa menyertakan dalil-dalilnya, padahal para penuntut ilmu hari ini 
ingin menetapkan hukum syar'i yang disertai dengan dalil, maka saya 
ingin berkontribusi untuk melayani agama Allah we. Saya 
mempersembahkan kepada setiap intelektual muda muslim, ahli fikih 


PENGANTAR PENULIS L 


dan pelajar fikih kitab yang disukai semua orang ini disertai dengan 
dalil-dalil yang akan menuntun mereka untuk mengetahui agamanya 
serta menjadikan mereka semakin yakin dengan syariatnya, konsisten 
dengan akidahnya, tenang dalam ibadahnya, dan istigamah dalam 
tindakan dan muamalahnya. 


Allah Ta'ala menganugerahkan banyak sekali karunia-Nya kepada 
saya. Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk menggarap 
pekerjaan ini setelah bertanya-tanya kepada para guru saya dalam 
bidang fikih khususnya dan ilmu-ilmu syariah umumnya. Mereka 
merasa bahagia dan mendorong saya untuk mengerjakannya. 


Tugas saya hanyalah menyebutkan dalil-dali! nagli dari Al-Kitab, 
As-Sunnah dan atsar sahabat. Sedikit saja saya sertakan ta'lilat 'agliyah 
(penyebabnya secara logika) dan istidlalat giyasiyah (analogi) walaupun 
kadang-kadang saya juga menyebutkannya. Biasanya saya berpegang 
pada dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab madzhab, kecuali jika saya 
mendapatkan dalil yang lebih kuat dan lebih jelas, maka saya 
mengambilnya dan menyebutkannya. 


Saya menekankan kepada diri sendiri untuk melihat dalil-dalil 
ini pada referensi sebenarnya sebisa mungkin, khususnya kitab-kitab 
hadits, agar saya bisa menukil nash-nya, menuliskan nomornya jika 
ada, atau halaman dan Juz yang memuat hadits tersebut. Sedikit sekali 
saya bersandar pada kitab lainnya dalam men-takhrij hadits. Adapun 
ayat-ayat, maka saya menyebutkan nomor dan suratnya. Kemudian 
saya menjelaskan kata-kata asing yang terdapat dalam nash sehingga 
mudah memahaminya dan menjadi jelas inti dalilnya. Kadang-kadang 
saya memberanikan diri untuk menjelaskan lafazh-lafazh matannya 
atau menyebutkan pengertian-pengertian jika dibutuhkan. Saya tidak 
selalu melakukannya karena tujuan saya bukan untuk mensyarh kitab 
ini. Syarah-syarah kitab ini sangat banyak sekali. 


Jika mendapatkan pendapat yang lemah dalam matan, saya akan 
menjelaskan pendapat paling benar dan paling kuat berdasarkan kitab- 
kitab pegangan madzhab. Kadang-kadang saya menunjukkan 
referensinya dan kadang-kadang tidak juga. Tidak lupa juga, sesekali 
saya menyertakan hukum-hukum tertentu atau menyebutkan faedah- 
faedah tertentu agar manfaatnya lebih sempurna dan Allah Ta'ala 
melimpahkan pahala dan balasan-Nya. 


14), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


1 


Saya membiarkan tulisan aslinya berada di bagian atas lembaran 
kitab dan menempatkan tulisan saya di catatan-catatan kaki yang 
disertai dengan nomor'. Saya menamakan kitab ini At-Tadzhib Fi Adillah 
Matan Al-Ghayah wa At-Tagrib. Ini menunjukkan bahwa dalil adalah 
benang emas yang mengatur hukum-hukum syar'iah. 


Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amalan saya 
ini ikhlas demi mengharapkan ridha-Nya. Mudah-mudahan Dia 
menjadikannya sebagai sedekah jariyah untuk diri saya, kedua orang 
tua saya dan orang-orang yang memiliki hak kepada diri saya. 
Sesungguhnya Allah mampu melakukan apa yang Dia inginkan dan 
mampu mengabulkannya. 

Musthafa Dib Al-Bugha 
Malam Ahad, 21 Muharram 1398 H 


1 Januari 1978 M 


Untuk kenyamanan pembaca, catatan kaki kami hilangkan . Meskipun demikian isi naskah ini tidak berbeda 


dengan yang aslinya (-red). 
PENGANTAR PENULIS L 


Q 


MUKADIMAH 


oll gill tot Laka de aN hey gl Gy db a 
wal g Let yl sri SB oma bess cp alli ai, 
Uae waa, Ipin YM yy Qo Hy 
Hesti Bl pet Jas of Sls abt a cial) 
Aue 3 sity yy ole dian, eile Nt Ley) Cade 


he Jenny ayo ball le Gd GUY ay plas VI 
lah pam g le ntl po ST Oly a Cosel 
daa ol ald hb Ws Jl ab 

wet Hilal onlin y c pbb clita Le dle ai] col pall 


Segala puji bagi Ailah, Rabb semesta alam. Semoga Allah selalu 
melimpahkan shalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad 
gv, beserta keluarga dan para sahabatnya. 


Al-Qadhy Abu Syuja’ Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al- 
Ashfahany 25 berkata : 


Beberapa orang teman —semoga Allah menjaga mereka- 
memintaku untuk mengerjakan sebuah kitab ringkas tentang 
fikih madzhab Imam Syafi'i -semoga rahmat dan keridhaan 
Allah Ta'ala terlimpahkan kepadanya- yang benar-benar ringkas 
dan pendek sehingga mempermudah bagi pelajar dalam 
mempelajari dan menghafalnya. Mereka juga memintaku untuk 
memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahan- 
nya. Maka dari itu, saya menyambutnya seraya mengharapkan 
pahala dan taufik Allah Ta'ala menuju kebenaran. Sesungguhnya 
Dia mampu melakukan apa yang diinginkan-Nya, Maha Lemah 


SISA) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Lembut kepada para hamba-Nya dan Maha Mengetahui. 


Penjelasan: 


Maksud ungkapan Abu Syuja’, “Mereka juga memintaku untuk 
memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya”, 
yaitu permasalahan-permasalahan fikih yang dibutuhkan. 


&@ @ 


| MILIK 
Badan Perpustakaan A Kearsipan | 
n Propinsi Jawa Timur a |! 


ra 


MUKADIMAH SD 


0 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Tirmidzi (69) berkata, “Derajat hadits ini adalah hasan shahih.” 


Halal bangkainya artinya adalah boleh dimakan binatang yang mati 
di dalamnya, seperti ikan dan selainnya, tanpa harus disembelih 
secara syar'i. 


Macam-macam Air 
— - —— cll yag cog Se nb saban ea de ohl é 
Pul slay slam ola tales Qe glad LE 746 GI ob ti pb Py patli etli yag coy Se sedan pally Lala 

a eleg clii alay coral clay cell elegy gl obey MAA aya aall Le ial a cll gag c glen 
gh cola Dp poy Auld ad le cil gay nd clic 


Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh, yaitu: air 
hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan 
air embun. 


— LD ree! 
Penjelasan: 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bersuci itu bisa dilakukan Kemudian, kedudukan air itu dibagi menjadi empat: 
dengan setiap air yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Dasar ! 1. Air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk 
bolehnya bersuci dengan air ini adalah: | bersuci. Air ini disebut juga air muthlag. 


© Firman Allah Ta’ala, ; , , aa 
. Air suci dan menyucikan yang makruh, yaitu air musyammas. 


Ag rin Av AYO 5s Ke ies | 3. Air suci namun tidak menyucikan, yaitu air musta'mal dan 
j air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda 
Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk suci lainnya. 
menyucikanmu dengan hujan itu. (Al-Anfal [8]: 11 
a | | fal [8]: 11) . Air najis, yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya 
(a) a riwayat Abu Hurairah 2%, dia berkata bahwa seorang laki- tidak sampai dua gullah, atau mencapai dua gullah namun 
aki bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, kami pernah berubah. Ukuran dua qullah air kira-kira berjumlah lima ratus 


berlayar di lautan dan membawa sedikit air. Jika berwudhu liter Baghdad berdasarkan pendapat paling benar. 
dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu den gan | 
air laut?” Rasulullah & bersabda, 


Penjelasan: 


Tea gg HAN ee 
Aye lod! oii peda! 
DA 2 l. Dasar kesucian air muthlag adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Imam hadits yang Bukhari (217) dan selainnya dari Abu Hurairah ag, dia berkata 
lima) bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid. Kemudian orang- 


(3 
S20), FIKIH ISLAM LENGKAP PEP AN Ten 
Q 


o 


orang menghampirinya untuk menghardiknya. Maka Nabi #% 
bersabda, 


GÍS ele ja WPS A cle es Men ay Ie Tea g 0585 


BAe Lo - I +f o 2 4 
Biarkanlah dia dan siramkanlah Samba air di tempat enam 
itu. Sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang 
memudahkan, bukan menjadi orang-orang yang menyusahkan. 


Maksud menghardiknya adalah memperingatkannya dengan 
perkataan dan perbuatan. 


2. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam 
dengan memakai panas matahari. Menurut sebuah pendapat, sebab 
kemakruhannya adalah karena bisa menyebabkan penyakit kusta 
atau lebih. Hukum makruhnya hanya berlaku jika digunakan untuk 
badan di negeri yang panas, seperti Hijaz. 


3. Air musta'mal adalah air yang telah dipakai (bekas) untuk 
menghilangkan hadats. Dali! kesuciannya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (191) dan Muslim (1616) dari Jabir bin 
Abdillah a, dia berkata, “Rasulullah mendatangiku ketika aku 
sakit dan hampir tak sadarkan diri. Beliau berwudhu dan 
menuangkan air bekas wudhunya kepadaku.” 


Maksud hampir tak sadarkan diri adalah karena parahnya sakit yang 
diderita. Jika airnya tidak suci, maka beliau tidak akan 
menuangkannya kepada Jabir bin Abdillah. 


Dalil bahwa air musta'mal tidak menyucikan adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Muslim (283) dan selainnya dari Abu Hurairah 
25 bahwa Nabi #¢ bersabda, 


a ag P te 


TE hy pT etal SEN 


Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang 
(tidak mengalir) ketika dalam keadaan junub. 


SB FIKIH ISLAM LENGKAP 


0 


Para sahabat bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apa yang harus dilakukan?” 
Dia menjawab, “Orang tersebut harus mengambil air seciduk demi seciduk.” 


Hadits ini menunjukkan bahwa mandi di air tersebut akan 
menghilangkan kesuciannya. Jika hukumnya tidak seperti itu, maka 
ia tidak akan dilarang. Hukum wudhu dalam hal ini sama dengan 
hukum mandi karena hakikatnya sama, yaitu menghilangkan 
hadats. 


. Termasuk air suci namun tidak menyucikan adalah air yang berubah 


karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Benda suci di 
sini maksudnya adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh 
air dan tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan 
air. Misalnya misk, garam, dan lainnya. Semua ini tidak menyucikan 
karena ia tidak dinamakan air lagi dalam keadaan seperti ini. 


. Mengenai air yang jumlahnya tidak sampai 2 qullah, imam hadits 


yang lima meriwayatkan dari Abdullah bin Umar &, dia berkata: 
Saya mendengar Rasulullah # bersabda ketika beliau ditanya 
tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh 
binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Beliau 
menjawab, 


- 2 o z BAR oror A 

Ed e e SS 

Jika airnya mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis. 
Dalam lafazh Abu Dawud (65) dikatakan, “Ia tidak menjadi najis.” 
Binatang buas adalah setiap hewan yang memiliki taring yang 


digunakan untuk memburu hewan-hewan lainnya. 


Kesimpulan hadits ini adalah jika air tidak sampai dua qullah, maka 
ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Pemahaman ini 
ditunjukkan oleh hadits riwayat Muslim (278) dari Abu Hurairah 
2 bahwa Nabi # bersabda, 


r 
&. o perk 


SA BO eB ai Sy sear 5} 


Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka 
janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya 
tiga kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. 


Orang yang bangun tidur dilarang memasukkan tangannya ke dalam 
bejana karena khawatir tangannya kotor oleh najis yang tidak 
kelihatan. Sebagaimana diketahui, najis yang tidak kelihatan tidak 
akan menyebabkan air berubah. Jika bukan karena najis yang tidak 
kelihatan itu menyebabkan air menjadi najis hanya dengan 
persentuhannya, maka hal ini tidak akan dilarang. 


. Dalil najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak 
sampai dua gullah atau mencapai dua gullah namun berubah adalah 
ijma’. Dikatakan dalam Al-Majma' bahwa Ibnul Mundzir 
mengatakan, “Para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit atau 
banyak jika bercampur dengan najis, kemudian mengubah rasa, 
warna, atau baunya, maka air itu najis.” 


Adapun hadits, 
d- a of Bro) of trot ew -2 ? Age. PRO Sw On TE na AN 
Amy gh aanb gl dig) pe Viet aut Y yel cll 
Air thahur (suct dan menyucikan) itu tidak menjadi najis oleh apapun 


kecuali benda yang mengubah warna, rasa, atau baunya. 


Hadits ini dhaif sekali. Imam Nawawi sis mengomentarinya, “Tidak 
sah berhujjah dengan hadits ini.” Dia melanjutkan, “Imam Syafi’i 
menuki! kedha'ifannya dari ulama yang ahli dalam bidang hadits.” 
(AL-Majmii‘ 1/60) 


. 2 gullah kira-kira sepadan dengan 190 liter atau luas kubus yang 
panjang sisinya 58 cm. 


oe 


(24) FIKIH ISLAM LENGKAP 


XS 


Penyamakan Kulit Bangkai 


yi Lag ag ASI abe Y) oF LL jelas All 3 gle g 


Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak, kecuali 
kulit anjing dan babi serta benda-benda yang bersumber dari 
keduanya atau salah satu dari keduanya. Tulang dan bulu bangkai 
adalah najis kecuali mayat manusia. 


Penjelasan: 


l. 


Muslim (366) meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas &, bahwa 
dia mendengar Rasulullah g bersabda, 


Sab a SBY 43 131 
Jika kulit disamak, maka ia menjadi suct. 


Disamak artinya dihilangkan bagian lembabnya yang akan merusak 
keawetannya. Yaitu, jika setelah itu direndam di dalam air, maka 
bau busuknya tidak akan kembali. 


. Kulit bangkai anjing dan babi tidak menjadi suci meski disamak 


karena keduanya najis ketika masih hidup sehingga 
ketidaksuciannya setelah mati adalah lebih utama. 


Dasar najisnya tulang dan bulu bangkai adalah firman Allah g, 


3 2 om yg Bete, ze, 
anal role es 
Diharamkan bangkai bagi kalian. (Al-Ma’idah [5]: 3) 


KITAB THAHARAH 2 


Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan 
penyembelihan secara syar’i. Oleh karena itu, termasuk juga bangkai "5 "afd 
adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika DAI MG 


disembelih, seperti keledai, dan binatang yang sebenarnya boleh 

dimakan dagingnya namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti Larangan Menggun akan 
sembelihan orang yang murtad, walaupun tidak membahayakan i : : 
kesehatan. Artinya, diharamkannya bangkai adalah tanda Emas dan Perak Sebagai Bejana 


kenajisannya karena pengharaman sesuatu yang tidak ada 
bahayanya dan tidak ada kemuliaannya adalah tanda kenajisannya. 


Kenajisannya diikuti oleh kenajisan bagian-bagiannya. Jus EIEE 3 AI ai Ir 558 V5 
Adapun manusia, maka mayatnya tidak najis, begitu juga bagian- ? 


bagiannya. Hal ini berdasarkan firman Allah t, “Kami telah rey Bu ct P ne 
memuliakan anak Adam.” (Al-Isra’ [17]: 70). Ini kontradiksi dengan | 

pendapat yang mengatakan kenajisannya setelah kematiannya. i} Tidak boleh menggunakan bejana (wadah) emas dan perak dan 
Diharamkan mernakan dagingnya adalah karena kemuliaannya. boleh menggunakan bejana selainnya. 


ape 


Penjelasan: 


1. Bukhari (5110) dan Muslim (2067) meriwayatkan dari Hudzaifah 
Ibnul Yaman a>, bahwa dia mendengar Rasulullah & bersabda, 


Ca, BUT A A pA by 
E ea MORI MT es . Aa i- 
BA gy EN 3 PB Gite SUSU, 


Janganlah kalian memakai sutra. Janganlah kalian minum dari bejana 
emas dan perak dan jangan pula makan dengan memakat piringnya. 
Sesungguhnya semua itu adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di 
dunia dan untuk kita di akhirat. 


Penggunaan untuk selain makan dan minum digiyaskan dengan 
keduanya. Diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak 
itu mencakup untuk laki-laki dan wanita. 


2. Bejana selain dari emas dan perak maksudnya adalah bejana yang 
suci. Sebab, hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang 
mengharamkannya. 


0 


$ 

f 26), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB THAHARAH LD 
A 
0 


Hukum Bersiwak 


Pei Ita JI te Y lb JS go Cees M3 
ca pe 9 a5) ct pall pai ne Glee ABI aval ya aye 3 
dual Ji A AS 4 se gl op ela! LE 9 


Bersiwak (menggosok gigi) itu disunnahkan dalam segala 
keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang 
berpuasa. Bersiwak sangat disunnahkan sekali dalam tiga hal, 
yaitu: 


1. Ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak 
makan maupun minum dan selainnya. 


. Ketika bangun tidur. 


. Ketika akan mengerjakan shalat. 


Penjelasan: 


1. Nasa'i (1/10) dan perawi lain meriwayatkan dari Aisyah & bahwa 
Nabi # bersabda, 


DP Wa ill Sele WN pel 
Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. 
(HR. Bukhari dalam hadits mu'allag). 


Siwak adalah alat untuk menggosok gigi. Maksud hadits ini adalah 
perbuatan memakai siwak. Memakai sesuatu yang kasar untuk 


A28, FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


menghilangkan kotoran di gigi juga dinilai sebagai sunnah. Namun 
demikian, memakai kayu siwak al-arak yang terkenal untuk 
menggosok gigi adalah lebih baik. 


2. Setelah tergelincirnya matahari, orang yang berpuasa makruh 
bersiwak. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
(1795) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah a% dari Nabi 3, 
beliau bersabda, 


BEAN pay Up db abe CEI AN 5 EPA 


Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau 
minyak kasturi. 


Biasanya, berubahnya bau mulut orang yang berpuasa tidak terjadi 
kecuali setelah tergelincirnya matahari. Memakai siwak akan 
menghilangkan baunya. Oleh karena itulah, ia dimakruhkan. 


3. Bukhari (242), Muslim (255) dan selain keduanya meriwayatkan 

dari Hudzaifah Ibnul Yaman 2, dia berkata, “Jika Nabi ¥g bangun 
malam, beliau menggosok giginya dengan siwak.” 
Abu Dawud (57) dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah & 
bahwa apabila Nabi # tidur di malam hari maupun siang hari, 
kemudian bangun, beliau pasti menggosok gigi dengan siwak 
sebelum berwudhu. 

4. Disunnahkan bersiwak ketika akan shalat, begitu juga ketika 
berwudhu. Bukhari (847), Muslim (252) dan selain keduanya 
meriwayatkan dari Abu Hurairah a dari Nabi 2, beliau bersabda, 


é í 2 


he US Bs SN ey el de Alo 


Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah saya perintahkan 
mereka untuk menggosok gigi setiap kali akan mengerjakan shalat. 


Dalam hadits riwayat Ahmad (6/325), 


OA hae 


eyy IS E Sy A 


Pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali 


akan berwudhu. 
C) 
KITAB THAHARAH 
y 


Kata (AI ) menunjukkan perintah wajib. Ini adalah dalil sunnah 


muakkadah. 


4302 
Q 


oo 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Rukun-rukun Wudhu 


ety car gl Le ana al sea peg 985 
ese CA ja es core MA) cute nt y caer ll 


Rukun/fardhu wudhu ada enam, yaitu: 


. Niat ketika membasuh muka. 


. Membasuh muka. 


. Membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. 


1 

2 

3 

4. Mengusap sebagian kepala. 

5. Membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. 
6 


. Tertib (berurutan) sesuai dengan yang telah kami sebutkan. 


Penjelasan: 


Dasar disyariatkannya wudhu dan penjelasan tentang rukun- 
rukunnya adalah firman Allah i, 


ath Sar L306 ask JA gy ite cat dle 
3 


z sen "Ia - 2 ve 20 
KE JA Kaji AOE saad J 


Hai orang-orang yang beriman! Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, 
maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. 


KITAB THAHARAH Ten 
9 


Usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua 
mata kaki. (Al-Ma'idah [5]: 6) 


Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Mata 
kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi, yaitu di antara 
pergelangan betis dan kaki. Dua kata (ji) terakhir dalam ayat di atas 
berarti (@*), yaitu ikut/masuk ke bagian yang dibasuh. Oleh karena 
itu, dua siku dan dua mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib 
dibasuh. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Mus- 
lim (246) dari Abu Hurairah 2% bahwa dia berwudhu. Kemudian dia 
membasuh mukanya dan menyempurnakannya. Kemudian membasuh 
tangan kanannya sampai ke otot, lalu tangan kirinya sampai ke otot. 
Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya 
sampai ke betis, lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata, 
“Beginilah saya melihat Rasulullah £ berwudhu.” 


Sampai ke otot dan sampai ke betis artinya, keduanya masuk ke 
dalam bagian yang dibasuh. 


Kepalamu artinya adalah bagiannya. Hal ini ditunjukkan oleh 
hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Al-Mughirah 
age bahwa Nabi #¢ berwudhu, kemudian mengusap bagian depan 
kepalanya dan di atas surban. 


Bagian depan kepalanya adalah bagian dari kepala. Cukup dengan 
mengusapnya adalah dalil bahwa yang diwajibkan adalah mengusap 
bagiannya. Yang demikian itu bisa dengan mengusap bagian mana saja. 


Dalil yang menunjukkan diwajibkannya niat di awalnya (begitu 
juga di setiap tempat yang diperintahkan berniat) adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (1) dan Muslim (1907) dari Umar bin 
Khaththab 2, bahwa dia mendengar Rasulullah & bersabda, “Amalan- 
amalan itu sesuai dengan niatnya.” Artinya, amalan itu tidak akan dianggap 
secara syar'i kecuali jika Anda meniatkannya. 


Dalil yang menunjukkan diharuskannya tertib adalah perbuatan 
Nabi # berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Di antaranya adalah 
hadits Abu Hurairah ə sebelumnya. 


Di dalam Al-Majmi' disebutkan, “Para sahabat berhujjah dengan 
hadits-hadits shahih yang bersumber dari sejumlah besar sahabat 


La FIKIH ISLAM LENGKAP 


0 


tentang tata cara wudhu Nabi #5. Semuanya menggambarkan bahwa 
wudhu Rasulullah # itu tertib. Padahal, jumlah mereka banyak, tempat 
mereka menyaksikan beliau melakukannya banyak, dan perbedaan 
tentang bilangannya apakah sekali, dua kali, atau tiga kali dan selainnya 
juga banyak. Akan tetapi, tidak ada yang menyatakan -walaupun 
terdapat perbedaan yang bersifat variatif- tata cara yang tidak tertib. 
Perbuatan Nabi # adalah penjelasan tentang wudhu yang 
diperintahkan. Seandainya berwudhu dengan tidak tertib itu 
dibolehkan, tentulah beliau meninggalkan sebagian keadaan untuk 
menjelaskan kebolehannya, sebagaimana beliau meninggalkan 
pengulangan bilangan wudhu di beberapa waktu.” (1/484) 


Lablari [ney ironii DAN abe ay 
canny th A mag SLi Vy Aa UI 
ASI All a ole, Lego LP alb 139! 
OS —a HE gall EAE y condor Sy cpl alel UB, 

BY hig CLOG UDG Lela 


Sunnah wudhu ada sepuluh, yaitu: 


1. Mengucap basmalah. 


2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya 
ke dalam wadah air. 


3. Berkumur-kumur. 


4. Istinsyéq, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan 
mengeluarkannya kembali. 


5. Mengusap semua bagian wajah. 


6. Mengusap kedua telinga, meliputi bagian dalam dan luar, 
dengan menggunakan air yang baru. 


KITAB THAHARAH 2 


0 


7. Menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua 
tangan dan kedua kaki. 


8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang Kiri. 


9. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing- 
masing tiga kali. 


10. Muwé4léh, yaitu dilakukan beruntun (tanpa diselingi 
perbuatan lainnya). 


L — 23) 


Penjelasan: 


1. Mengenai sunnah mengucap basmalah, Nasa'i (1/61) meriwayatkan 


dengan isnad jayyid dari Anas a, dia berkata, “Beberapa orang 
sahabat Nabi # mencari air wudhu, tetapi mereka tidak 
mendapatkannya. Rasulullah 4 bersabda, Apakah salah seorang dt 
antara kalian memiliki air?” Kemudian dibawakanlah air dan 
diletakkan di tangan beliau bejana yang berisi air. Kemudian beliau 
berkata, ‘Berwudhulah dengan menyebut nama Allah?’ “Artinya, 
berwudhulah seraya mengucapkannya. Saya pun melihat air 
mengalir di antara jari-jarinya sehingga sekitar tujuh puluh orang 
bisa berwudhu.” 


. Dalil disunnahkannya membasuh kedua telapak tangan sebelum 
memasukkannya ke dalam wadah air, berkumur-kumur, istinsyag, 
dan mengusap semua bagian wajah adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari (183) dan Muslim (235) dari Abdullah bin Zaid a% 
bahwa dia ditanya tentang wudhu Nabi #5. Kemudian dia meminta 
air seember dan memperlihatkan kepada mereka wudhu Nabi 15. 
Dia menuangkan air ke tangannya dari ember, kemudian 
membasuhnya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke 
dalam ember, setelah itu berkumur-kumur, istinsyaq (memasukkan 
air ke dalam hidung) dan istintsér (mengeluarkan air dari hidung) 
sebanyak tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam 
ember, lalu membasuh wajahnya tiga kali dan membasuh kedua 
tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian dia memasukkan 
tangannya ke dalam ember, lalu mengusap kepalanya. Dia mengusap 


$34), FIKIH ISLAM LENGKAP 


NA 


ke depan dan ke belakang sekali. Kemudian dia membasuh kedua 
kakinya sampai ke kedua mata kaki. 


. Mengenai sunnah mengusap kedua telinga, Tirmidzi (36) 


meriwayatkan dan menilai shahih sebuah hadits dari Ibnu Abbas 
& bahwa Nabi # mengusap kepalanya dan kedua telinganya, 
meliputi bagian dalam dan luarnya. Nasa'i (1/151) meriwayatkan, 
“Beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Bagian dalam telinga 
dengan telunjuk, sedangkan bagian luar telinga dengan jempol.” 


Hakim (1/151) meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Zaid #z 
tentang tata cara wudhu Nabi &z. “Beliau berwudhu dan mengusap 
kedua telinganya bukan dengan air yang digunakannya untuk mengusap 
kepalanya.” Imam Adz-Dzahabi berkata, “Hadits ini shahih.” 


Mengenai sunnah menyela jenggot yang tebal, Abu Dawud (145) 
meriwayatkan hadits dari Anas æ, “Jika Nabi & berwudhu, beliau 
mengambil setelapak tangan air, kemudian memasukkannya ke 
bawah mulutnya dan menyela jenggotnya. Setelah itu, beliau 
bersabda, ‘Beginilah Tuhanku memerintahkanku’.” 


. Mengenai sunnah menyela jemari tangan dan kaki, dari Lagith bin 


Shabrah a berkata, “Wahai Rasulullah, beri tahulah aku tentang 
wudhu!” Beliau menjawab, 


og 2 “17,90 rae a aa ee ee ee no a00 č 
DV) SER Od ES lel Se fey opel Al 
Koo 


Sempurnakanlah wudhu. Selalah di antara jari-jari. Masukkanlah 
air ke dalam hidung kecuali ketika engkau sedang berpuasa. (HR. 


Abu Dawud 142 dan dinilai shahih oleh Tirmidzi 38 dan selain 
keduanya). 


Sempurnakanlah maksudnya adalah sempurnakan dengan rukun- 
rukun dan sunnah-sunnahnya. 


. Mengenai sunnah mendahulukan anggota yang kanan dari yang 


kiri, Bukhari (140) meriwayatkan dari Ibnu Abbas & bahwa dia 
berwudhu. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa dia kemudian 
mengambil setelapak tangan air dan membasuh tangan kanannya. 


KITAB THAHARAH SE 
Q 


Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh 
tangan kirinya. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian dia 
mengambil setelapak tangan air dan membasuh kaki kanannya. 
Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh kaki 
kirinya. Kemudian dia berkata, “Beginilah saya melihat Rasulullah 
#¢ berwudhu.” 


. Mengenai sunnah mencuci dan membersihkan setiap anggota 
wudhu masing-masing tiga kali, Muslim (230) meriwayatkan bahwa 
Utsman x berkata, “Maukah kalian jika saya tunjukkan wudhu 
Rasulullah 2?” Kemudian dia berwudhu tiga kali tiga kali. 


. Dalil sunnah muwalah adalah mengikuti hadits-hadits sebelum ini. 


. Semua dalil yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan tentang sunnah- 
sunnah wudhu secara lahiriah menunjukkan wajib. Akan tetapi, 
dalil ketidakwajibannya terdapat dalam ayat wudhu yang 
menunjukkan bagian-bagian yang diwajibkan serta dalil-dalil 
lainnya. Kami tidak menyebutkannya di sini karena khawatir akan 
memperpanjang pembahasan. 


10. Setelah wudhu disunnahkan untuk membaca doa berikut, 


Ea. 


ee ola als daa Yan a 
BAE on ale, Sal Aga ala AAT) APE E 


yak Sy ay of gal Boe Ga Ba 


OI Le gil 


Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah semata 
yang tiada sekutu bagi-Nya. Saya bersaksi (juga) bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk 
orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang- 
orang yang suci. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Segala puji hanyalah 
milik-Mu. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali 
hanya Engkau. Saya memohon ampunan kepada-Mu dan bertaubat 
kepada-Mu, 


() 


5360 FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Kumpulan doa ini dinukil Rasulullah a dalam hadits-hadits yang 


diriwayatkan oleh Muslim (234), Tirmidzi (55), dan Nasa’i di bagian 
“Amalan-amalan siang dan malam”. 


oDe 


faima L 


oO 


cores OF Lead tdg Syd ye Geely cle ly 
cle gh elt de pai OF jts cUl Garin A 
Bat a KN de sleet OE 
dan 


istinja’ (membersihkan kotoran) wajib dilakukan setelah buang 
air kecil maupun air besar. Cara istinja’ yang paling utama adalah 
dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, 
kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja’ hanya dengan air 
atau dengan tiga buah batu untuk menyucikan tempat keluarnya 
kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka 


beristinja' dengan air itu lebih utama. | 


Penjelasan: 


Bukhari (149) dan Muslim (271) meriwayatkan dari Anas 2%, 
dia berkata, “Nabi && masuk ke dalam toilet. Kemudian saya dan seorang 
budak yang bersamaku membawakan seember air dan tombak kecil. Kemudian 
beliau ber-istinja’ dengan air.” 


Tombak kecil digunakan sebagai sutrah (pembatas) dalam shalat 
agar bisa berkonsentrasi. | 


Istinja' artinya adalah membersihkan diri dari bekas najis. 


Bukhari (155) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud xe, 
dia berkata, “Nabi #& membuang hajat, kemudian beliau 
memerintahkanku untuk membawakannya tiga buah batu.” 

8 


$38), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Abu Dawud (40) dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah & 
bahwa Rasulullah #4 bersabda, 

a - 2 £ -2o É E ear a a 2 Lag a Pa a 

Age Seo jon! 25 ARA NO LA al SI ars) tal 


29. z 


Asa GP Ye 
Jika salah seorang di antara kalian membuang hajat, hendaknya dia 


membawa tiga buah batu untuk beristinja’ dengannya karena itu sudah 
mencukupi. 


(ex...) artinya adalah beristinja’. Dinamakan demikian karena 
orang yang beristinja’ membersihkan dirinya dengan menghilangkan 


najis di tempat keluarnya. Istinja' cakup dengan semua benda kering 
dan bersih, seperti kertas dan lainnya. 


Abu Dawud (44), Tirmidzi (3099), dan Ibnu Majah (357) 
meriwayatkan dari Abu Hurairah ws dari Nabi #, beliau bersabda, 
“Ayat ini diturunkan tentang penduduk Quba’.” Yaitu ayat, 


= A et 35 3 re G agl ae $ tam o 2 
Si age Sd Sage ley ah 


Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. 


Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (At-Taubah (9): 
108) 


Rasulullah bersabda, “Mereka beristinja' dengan air, kemudian 
diturunkanlah ayat ini tentang mereka.” 


© Ep 


Adab Membuang Hajat 


Syd) a tel pelt Se ail Juan Cae y 
Gaede By aaa Fy ASIN UI 3 Isi, 
pen Yy BII Syl Je gl Vy ctl a, 

LP potions Yg ply net 


Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan 
menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh 
membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, 
di bawah pohon yang berbuah, di jalanan dan tempat orang 
berteduh serta pada lubang. Tidak boleh berbicara ketika buang 
air kecil maupun air besar. Tidak boleh pula menghadap 
matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. 


Penjelasan: 


te 
+ 


Ini dikhususkan di padang pasir dan tempat-tempat yang tidak ada 
penutupnya. Dalil pengkhususannya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (148) dan Muslim (266) serta selain 
keduanya dari Ibnu Umar &, dia berkata, “Saya menaiki atap rumah 
Hafshah untuk beberapa kebutuhanku. Kemudian saya melihat Nabi 
#£ membuang hajatnya dengan membelakangi kiblat dan 
menghadap ke Syam.” 


Hadits pertama adalah untuk tempat yang tidak dipersiapkan untuk 
membuang hajat dan tempat yang tercakup dalam kandungan 
maknanya, yaitu tempat-tempat yang tidak ada penutupnya. Hadits 
kedua adalah untuk tempat yang dipersiapkan untuk membuang 
hajat dan tempat yang tercakup dalam kandungan maknanya. Ini 
adalah bentuk penggabungan di antara dalil-dalil yang ada. Bisa 
jadi hukumnya menjadi makruh jika melakukannya di tempat yang 
tidak dipersiapkan untuk membuat hajat, tetapi ada tutupnya. 


Mengenai larangan tidak boleh membuang air kecil maupun air 
besar di air yang menggenang, Muslim (281) dan selainnya 
meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah a dari Nabi # bahwa beliau 
melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Buang air besar 
lebih jorok dan lebih utama untuk dilarang. Larangan di sini adalah 
makruh. Dinukil dari Imam Nawawi bahwa larangan di sini adalah 
pengharaman. (Silakan lihat Syarh Muslim 3/187). 


. Mengenai larangan membuang hajat di jalanan dan tempat orang 


berteduh, Muslim (269) dan selainnya meriwayatkan dari Abu 
Hurairah 2 bahwa Nabi x: bersabda, 


sl JG ai Pang Yos 6 AJB aa LA 


1. Mengenai larangan membuang hajat di tempat terbuka dengan 
menghadap kiblat atau membelakanginya, Bukhari (386) dan Mus- 
lim (264) meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshary œ dari Nabi 
#%, beliau bersabda, 


ab oY ab 3 be - 


“Takutlah dengan dua laknat.” Para sahabat bertanya, “Apakah 
dua laknat itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang 
buang air besar di jalan manusia dan tempat mereka berteduh." 


o t 


33 er Wae Yg aka LAS Se ah AA | 


ae 
“2 z$ 2 Dua laknat maksudnya adalah dua perkara yang akan mendatangkan 


Jika kalian membuang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan laknat. 


membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. 
8 D 


£40, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB THAHARAH LCD! 
Q 


4. Mengenai larangan membuang hajat di lubang, Abu Dawud (29) Setelah keluar, ucapkanlah, 
dan selainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis a, dia 


berkata, “Nabi #¢ melarang buang air kecil di lubang.” a) kam i dle gay! it Lai Sill a yee CN Ab 
5. Mengenai larangan berbicara ketika buang hajat, Muslim (370) dan i PA Ona | : to. p 

selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar 2 bahwa seorang laki- a’ ages 34 C3 Ba Seo an aa 

laki melewari Rasulullah # ketika beliau sedang buang air kecil. ee ois £ € 

Kemudian laki-laki ini mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang 

tidak menjawabnya. menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Segala puji bagi 


Allah yang membiarkanku mencicipi kenikmatan-Nya, membiarkan 
kekuatan-Nya berada dalam diriku, dan menghilangkan penyakit-Nya 
dari diriku. (HR. Abu Dawud 30, Tirmidzi 7, Ibnu Majah 301, 


A r r Pe + 8 Pg Si + 0 So f. ” d T 3 | 
by oF AS Ss Ob pay OMe jl eo y an Thabrani) 


= PIEN ote 


MIS Je CaS "fy Ge Gt op ots 


Abu Dawud (15) dan selainnya juga meriwayatkan dari Abu Sa’id 
25, bahwa dia mendengar Nabi # bersabda, 


Janganlah dua orang laki-laki membuang hajat dengan saling 
menampakkan aurat dan saling berbicara. Sesungguhnya Allah Azza 
wa Jalla memurkai hal itu. 


6. Mengenai larangan menghadap matahari dan bulan serta 
membelakangi keduanya, Imam Nawawi menyebutkan di dalam 
Al-Majma' (1/30) bahwa hadits yang menyatakan hal ini adalah 
dha'if, bahkan batil. Hukum yang benar dan masyhur adalah makruh 
menghadap keduanya, bukan membelakanginya. Al-Khatib berkata 
dalam Al-Iqna' (1/46), “Pendapat inilah yang dipegang.” 


7. Disunnahkan bagi orang yang membuang hajat untuk mengucapkan 
dzikir-dzikir dan doa-doa yang berasal dari Rasulullah 2: sebelum 
masuk ke dalam toilet dan setelah keluar. 


Sebelum masuk, ucapkanlah, 
AA A as i Z ae 5 af A 2 At A ° 
ear MU sean 


Dengan nama Allah. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari setan 
laki-laki dan setan perempuan. (HR. Bukhari 142, Muslim 375, 


dan Tirmidzi 606). 
642), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB THAHARAH (43), 


Q 0 


Perkara yang Membatalkan Wudhu 


shy colar op cpt aan poll Jaka GU 
chy cee gf Se Jadi Sy jy yall tee pb de 
crate GI CB ty Le ab ya ee WTA Jo 

AIA he opa Riley pry «aS 


Ada enam perkara yang membatalkan wudhu, yaitu: 


1. Keluar sesuatu dari qubul (saluran untuk buang air kecil) atau 
dubur (saluran untuk buang air besar). 


. Tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah. 
. Hilang kesadaran karena mabuk atau sakit. 


. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan mahramnya. 


. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. 


. Menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat 
baru. 


Penjelasan: 


1. Keluar sesuatu dari qubul (saluran untuk buang air kecil) atau dubur 
(saluran untuk buang air besar) membatalkan wudhu berdasarkan 
dalil-dalil berikut. 


(44) FIKIH ISLAM LENGKAP 
oe, Cu) 
Q 


Allah ġe berfirman, 


DAT Sol sie i 


Atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air (kakus). 
(Al-Ma'idah [5]: 6). Maksudnya, kembali dari tempat 
membuang hajat sekaligus telah membuangnya. 
Bukhari (135) dan Muslim (225) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
a», dia berkata: Rasululah #5 bersabda, 


Fe 20 Ge sa tt, 0% - etre A AO, 
Le gy Sm Stel IB! AS Ai oe a fee oY 
Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila 


dia berhadats sampai berwudhu. 


Salah seorang penduduk Hadhramaut bertanya, “Apakah hadats 
itu, wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “Kentut, yang 
ringan maupun yang bersuara keras.” 


Dari sebab yang disebutkan ini, maka digiyaskan semua yang keluar 
dari gubul dan dubur walaupun yang keluar itu suci. 


. Tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah 


membatalkan wudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu 
Dawud (203) dan selainnya dari Ali æ», bahwa Rasulullah # 
bersabda, 


D Aa LI tS, 


Kedua mata adalah pengawas dubur. Barangsiapa yang tertidur, 
hendaklah dia berwudhu. 


Artinya, ketika bangun seseorang akan mengetahui apa yang keluar 
dari dalam dirinya karena dia merasakannya. Jika dia tidur, maka 
dikhawatirkan sesuatu telah keluar. 


Tidur dengan meletakkan pantat di tanah tidak akan terjatuh jika 
seseorang tidak bersandar pada apa pun. Wudhunya tidak batal 
karena dia merasakan apa yang keluar. Hilangnya kesadaran 
diqiyaskan dengan tidur karena en lebih mendalam. 


* MILIK | 


Badan Perpustakaan & Kearsipz HAMAR (O) 
ms Propinsi Jawa Tang Falje 2. 


See ey eee 


. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudhu 
berdasarkan firman Allah w tentang ayat wudhu, 


pel PM oe Ca 
UII Ana 5) 
Atau kalian menyentuh perempuan. (Al-Ma'idah [5]: 6) 


. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan membatalkan 
wudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam hadits 
yang lima dari Bisrah binti Shafwan « bahwa Nabi 2 bersabda, 


En. ae r E E - 0 

Le ge oe dies Wo pe ome 
Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka janganlah mendirikan 
shalat sampai berwudhu. 


Tirmidzi menilai shahih hadits ini. Dalam riwayat Nasa'i (1/100), 
a er Pa 
Berwudhu jika menyentuh kemaluan. 
Ini mencakup diri sendiri dan orang Jain. Ibnu Majah (481) 


meriwayatkan dari Ummu Habibah &, 


ó + oe 


ta Pan Be ee 
Barangsiapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudhu. 


Ini mencakup laki-laki dan perempuan, sebagaimana mencakup 
qubul dan dubur. 

. Batalnya wudhu orang yang menyentuh lingkaran dubur manusia 
merupakan pendapat baru. Maksudnya adalah pendapat Imam 
Syafi'i sis di Mesir, baik dalam bentuk karangan maupun fatwa. 
Pendapat ini diamalkan terus kecuali masalah-masalah yang ditarjih 
oleh para imam madzhab terdahulu dan diungkapkan nashnya. 


ee 


C) 
£46), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Perkara yang Mewajibkan Mandi 


Ste MW hed S aas OW eha ao poill Cay oil, 
Sa atl JL combo sladi i gag eel all 


BOY aha e pida a NI celah Ug ark 


Perkara yang mewajibkan mandi ada enam. Tiga di antaranya 
mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan tiga lainnya 
khusus untuk wanita. 


Untuk laki-laki dan wanita: 
1. Bertemunya dua khitan. 
2. Keluarnya mani. 

3. Meninggal. 

Khusus untuk wanita: 

1. Haidh. 

2. Nifas. 

3. Melahirkan. 


Penjelasan: 


l. 


Tempat khitan bagi laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala 
kemaluan sebelum dikhitan, sedangkan bagi perempuan adalah 
kulit yang berada di bagian atas qubul dekat tempat keluarnya 
kencing. Maksud bertemunya dua khitan adalah kedua kelamin 
saling berhadapan, yaitu dengan masuknya kelamin laki-laki ke 


KITAB THAHARAH £ 47) 


Z 


Q 


dalam kelamin perempuan. Tepatnya, kalimat ini merupakan bentuk 
majas dari jima' (hubungan badan). 


Bukhari (287) dan Muslim (248) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
x dari Nabi #, beliau bersabda, 
Ao ae oe PEE La eee 23 SEA 2 00 ae iA 
wees ake Cory Ub Ledger ood ey a ret der ISI 
Jika seseorang berada di atas keempat anggota badan istrinya kemudian 
membuatnya payah, maka wajibnya baginya mandi. 


Dalam riwayat Muslim, 


Walaupun tidak keluar mani. 


Maksud keempat anggota badan adalah kedua paha dan kedua betis 
wanita. 


Maksud membuatnya payah adalah bentuk kinayah dari usaha 
memasukkan penis ke dalam kemaluan istrinya. 


Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya mandi 
karena melakukan jima” walaupun tidak sampai keluar mani, 
sebagaimana diungkapkan secara jelas oleh riwayat Muslim. 


. Mengenai wajibnya mandi karena keluar mani, Bukhari (278) dan 
Muslim (313) meriwayatkan dari Ummu Salamah &, bahwa 
Ummu Sulaim datang kepada Nabi # dan berkata, “Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. 
Haruskah perempuan mandi jika bermimpi?” Rasulullah #5 
menjawab, “Ya, jika dia melihat air.” Yaitu, mani atau cairan yang 
keluar dari perempuan ketika berjima'. 


Maksud bermimpi dalam hadits di atas adalah bermimpi bahwa 
dia disetubuhi. 


Abu Dawud (236) dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah &, 
dia berkata, Rasulullah #¢ ditanya tentang seorang laki-laki yang 
mendapati basah pada dirinya namun dia tidak ingat mimpi apapun. 
Rasulullah # menjawab, “Dia harus mandi.” Rasulullah & juga 
ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi namun tidak 


S8) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


mendapati ada yang basah pada dirinya. Beliau menjawab, “Tidak 
ada kewajiban mandi baginya.” Ummu Sulaim berkata, “Perempuan 
itu melihat ada yang basah. Apakah wajib baginya untuk mandi?” 
Beliau menjawab, “Ya, perempuan itu adalah partnernya laki-laki.” 
Artinya, sama dengan mereka dalam akhlak dan tabiat. Seakan- 
akan mereka itu diambil dari laki-laki. 


3. Mengenai wajibnya mandi karena meninggal, Bukhari (1195) dan 


Muslim (939) meriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah 

w, dia berkata, “Rasulullah % menemui kami ketika anak 
perempuannya meninggal. Beliau lalu bersabda, “Mandikanlah dia. 
Mandikanlah dia. Mandikanlah dia.” 


Bukhari (1208) dan Muslim (1206) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas 
w bahwa seorang laki-laki dilempar untanya dan diinjak lehernya. 
Ketika itu kami bersama Rasulullah # yang sedang ihram. Nabi 4: 
lalu bersabda, “Mandikanlah dia dengan air dan sidr serta kafanilah dia 
dengan dua buah kain.” 


. Mengenai wajibnya mandi karena haidh, Allah & berfirman, 


Opole OE eb: SE Gan NG noel g Lat feb 
so ABE 


» 3 - gf g $ vee fe E sgt ahes a>, 2 n- 
mes A -i £ KI? 


Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu 
haidh dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila 
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 
menyucikan diri. (Al-Baqarah (21: 222) 


Mereka telah suci, artinya mereka telah mandi 


Bukhari (314) meriwayatkan dari Aisyah yg bahwa Rasulullah 2: 
berkata kepada Fathimah binti Abu Jubaisy es, “Jika haidh datang, 
maka tinggalkanlah shalat. Jika telah berlalu, maka mandilah dan 


kerjakanlah shalat.” 
(.) 
KITAB THAHARAH 
Q 


5. Nifas digiyaskan dengan haidh karena darah nifas adalah darah 


haidh yang berkumpul. 


6. Ketika melahirkan, wanita wajib mandi karena anak yang keluar 
berasal dari mani. Biasanya, darah keluar bersamanya. 


SE)! 


ogee 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Rukun Mandi 


CIT Oh doled Sj y cal celal aw fo all asl by 
3 ado pedi Coe St AN Jas (BA lt 


Rukun/fardhu mandi itu ada tiga, yaitu: 
1. Niat. 
2. Menghilangkan najis jika ada di badannya. 


3. Mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. 


Penjelasan: 


1. 


2. 


Niat merupakan rukun seluruh ibadah. Hal ini berdasarkan hadits, 
“Sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya.” 


Mengenai wajibnya menghilangkan najis yang ada di badan, Bukhari 
(246) meriwayatkan dari Al-Maimunah w tentang mandinya 
Rasulullah 2, “Beliau membasuh kemaluannya serta najis dan 
kotoran yang mengenainya.” Hadits ini dinyatakan shahih oleh 
Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Dia mengatakan bahwa 
menghilangkannya cukup dengan cara membasuh untuk 
menghilangkan hadats. Pendapat inilah yang dipegang. Jadi, 
menghilangkan kotoran sebelum menuangkan air (ke badan) adalah 
sunnah, (Al-Igna”) 


Mengenai wajibnya mengalirkan dan meratakan air ke seluruh 
rambut dan kulit, Bukhari (245) dan Muslim (216) meriwayatkan 
dari Aisyah % bahwa apabila Nabi # mandi janabah, beliau 
memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian 


KITAB THAHARAH C 
©- 0 


aa Aa” ui 
berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Setelah itu, beliau f AAS : 
memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela akar-akar ag Pe | 
rambutnya. Kemudian beliau menuangkan tiga ember air dengan 3: pe Be 


kedua tangannya ke kepalanya. Setelah itu, beliau menuangkan air 
ke seluruh badannya. 


Abu Dawud (249) dan selainnya meriwayatkan dari Ali x», bahwa 
dia berkata, saya mendengar Rasulullah #¢ bersabda, 


Sunnah Mandi 


ge Ai Nels CALS e g2 ally (kamal AWAS as g 


ve ve r 4 o "i 
MIS S Ge fab ele pd Uli oa ores ana Se oy 
J oy 


pm ge Sa (A9 BY, PEONES) 


Barangsiapa meninggalkan tempat sehelai rambut ketika mandi 
janabah dan tidak menuangkan air padanya, maka Allah akan 
melakukan ini dan ini padanya dari neraka. 


Sunnah mandi ada lima, yaitu: 
1. Membaca basmalah. 


Ali berkata, “Sejak itu, saya bermusuhan dengan rambutku.” Beliau . Berwudhu sebelum mandi. 


pun mencukur rambutnya. . Menggosokkan tangan ke badan. 


. Beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. 


090 


. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. 


Penjelasan: 


1. Sunnah membaca basmalah berdasarkan hadits, 


Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama 
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ia terputus. 
(Kasyf Al-Khafa': 1964) 


Yang dimaksud perkara penting adalah perkara penting yang 
diperhatikan oleh syariat, sedangkan maksud terputus adalah 


kurang dan sedikit berkahnya. 
KITAB THAHARAH SD 


Q 


SZ FIKIH ISLAM LENGKAP 


isi 


2. Menggosokkan tangan ke badan adalah sebagai jalan keluar dari 
perselisihan dengan orang-orang yang mewajibkannya, yaitu 
penganut madzhab Malikiyah. 


. Maksud mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri adalah bagian 
kanan badannya, baik bagian punggung maupun bagian perut. Hal 
ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (166) dan 
Muslim (268) dari Aisyah ws, dia berkata, “Nabi £ senang 
mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir, 
bersuci dan dalam seluruh urusannya.” 


Maksud bersuci di sini adalah wudhu dan mandi. 


eGo 


£ 54), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Mandi yang Disunnahkan 


de ene ane pie dew 2 ged! YL UE a 
ct JA By SI) D edy col a My cope 
ABLE ASI ade Ag O ttl y Kaka 13] BSI coal! [ne 
(Ab ay 3 gb Uy aL Spt cal > Vi wee J ee ly 
a LI LA ca dy AE Tama 
BEA Syn ade Sey 
Mandi yang disunnahkan ada tujuh belas, yaitu: 
1. Mandi ketika akan mengerjakan shalat Jum'at. 
. Mandi ketika akan mengerjakan shalat Idul Fitri 


2 
3. Mandi ketika akan mengerjakan shalat Idul Adha. 
4 


. Mandi ketika akan mengerjakan shalat istisqa' (meminta 
hujan). 


hai 


Mandi ketika akan mengerjakan shalat khusuf (gerhana 
bulan) dan shalat kusuf (gerhana matahari). 


. Mandi setelah memandikan jenazah. 


6 
7. Mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam. 
8. Mandi bagi orang yang sembuh dari gila. 

9 


. Mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. 


10, Mandi ketika akan mengerjakan ihram. 


11. Mandi ketika akan memasuki Mekkah. 
12. Mandi ketika akan wukuf di Arafah. 


13. Mandi ketika akan mabit (bermalam) di Muzdalifah. 
14. Mandi ketika akan melempar tiga jumrah. 
15. Mandi ketika akan mengerjakan thawaf. 


16. Mandi ketika akan mengerjakan sa‘i. 


17. Mandi ketika akan memasuki Madinah Rasulullah $. 


Penjelasan: 


l. 


S28 
Q 


Mengenai mandi ketika akan mengerjakan shalat Jum’at; Bukhari 
(837), Muslim (844), dan selain keduanya dari Ibnu Umar W, 
bahwa Rasulullah &: bersabda, 


A md Ia 1) 


Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk mengerjakan shalat 
Jum'at, maka hendaknya dia mandi. 


Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah 
berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi (497), 
Fo REF ge Eno St am 0-2 9 +O - -T LAIN cae FG oe oe 
“kasi pt bese ors San Les irea ¢ 3 Leg op 
Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at, maka dia telah mengamalkan 


sunnah dan itulah sebaik-baik sunnah. Barangsiapa mandi, maka 
mandi itu lebih baik. 


Mengenai mandi ketika akan mengerjakan shalat “id, Imam Malik 
dalam Al-Muwaththa' (1/177) meriwayatkan bahwa Abdullah bin 
Umar & mandi ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat 
shalat. 


Idul Adha digiyaskan dengan Idul Fitri. 


. Saya tidak mendapatkan dalil nagli tentang disunnahkan mandi 


ketika akan mengerjakan shalat istisqa’, khusuf, maupun kusuf. 
G) 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Mungkin, para ulama menganggapnya sunnah dengan cara 
menqiyaskannya dengan hari Jum'at dan dua hari raya karena 
maknanya sama, yaitu dari sisi berjamaah dan orang-orang 
berkumpul untuk melaksanakannya. 


Mengenai mandi setelah memandikan jenazah, Abu Hurairah æ% 
meriwayatkan dari Nabi #:, beliau bersabda, 


bo oae p 


Mp WAS ag JA JI 


Barangsiapa memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Barangsiapa 
memikulnya, hendaklah dia berwudhu. 


Ge 
” 
= 


Hadits ini diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dan dinilai 
hasan oleh Tirmidzi (993). Perubahan hukumnya dari wajib menjadi 
sunnah adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Hakim 
(1/387), 


soa aS oF Be 2 3 Sajian Ka 
Kalian tidak harus mandi karena memandikan mayat kalian, yaitu 
Jika kalian memandikannya. 


Mengenai mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, Abu Dawud 
(355) dan Tirmidzi (605) meriwayatkan dari Qais bin ‘Ashim 2&, 
dia berkata, “Saya mendatangi Nabi # karena ingin masuk Islam. 
Beliau lalu memerintahku untuk mandi dengan air dan sidr, yaitu 
daun yang ditumbuk dari pohon tertentu.” 


Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits ini, “Hadits ini 
diamalkan menurut para ulama. Mereka menyatakan sunnah untuk 
mandi dan mencuci pakaiannya jika seorang laki-laki masuk 
Islam.” 


Hukumnya mandi ini tidak wajib karena Rasulullah &£ tidak 
memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. 


. Dalil disunnahkannya mandi bagi orang yang sadar dari pingsan 


adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (655) dan Muslim 
(418) dari Aisyah gs, dia berkata: Penyakit Rasulullah # parah. 
Beliau bertanya, “Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami menjawab, 


KITAB THAHARAH SE 
0 


“Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah!” Beliau berkata, 
“Ambilkan untukku air sebaskom.” Aisyah melanjutkan ceritanya, maka 
kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit 
dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. 
Beliau bertanya, “Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami menjawab, 
“Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah!” Beliau berkata, 
“Ambilkan untukku air sebaskom.” Aisyah melanjutkan ceritanya, 
maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala 
bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar 
kembali. 


Gila digiyaskan dengan pingsan karena maknanya sama, bahkan 
gila lebih tinggi tingkatannya. 


. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan ihram, Tirmidzi (830) 
meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit > bahwa Nabi $ melepas 
pakaiannya untuk ihram dan mandi. 


. Mengenai mandi ketika akan memasuki Mekkah, Bukhari (1478) 
dan Muslim (1259) meriwayatkan dari Ibnu Umar * bahwa jika 
berangkat ke Mekkah, dia tidak akan bermalam kecuali di Dzu 
Thuwa sampai pagi hari dan mandi. Kemudian masuk ke Mekkah 
ketika siang hari. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi #¢ 
melakukan hal itu. 


. Mengenai mandi ketika akari wukuf di Arafah, Imam Malik 
meriwayatkan dalam Al-Muwaththa’ (1/322) dari Ibnu Umar & 
bahwa dia mandi karena ihram sebelum melakukan ihram karena 
memasuki Mekkah dan wukuf pada sore hari di Arafah. 


10. Pendapat yang paling benar adalah tidak disunnahkan mandi ketika 


mabit di Muzdalifah, (Nihayah) 


11. Pendapat yang dapat dijadikan sandaran adalah mandi untuk tawaf 


itu tidak disunnahkan. (Al-Igna”) 


oge 


{S2} FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


r, ana 


Hukum Mengusap Sepatu 


Pa 


Ang laga Coty OF ail DS jr AH de gedlg 
AR ya SA A A WSS oy pelali JUS 
Leg pili akg Lage all pal UUS Oly 
HAL Ce opt bali clasts cpg ebi GU Lidl, caddy 
Bene gh ile È pah Be OP cont Ged Ak 

an 


Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh dengan tiga syarat, 
yaitu: 


1. Kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. 
2. Kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. 


3. Kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus 
dipakai berjalan. 


Orang yang mukim (tinggal di rumah) boleh mengusap 
sepatunya selama sehari semalam, sedangkan orang yang 
musafir boleh selama tiga hari tiga malam. Waktunya dimulai 
ketika berhadats setelah memakai kedua sepatu. Jika seseorang 
mengusap sepatu ketika mukim kemudian melakukan safar, atau 
mengusap sepatu ketika melakukan safar kemudian mukim, 
maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu untuk 
mukim. 


(- 
KITAB THAHARAH 
er 


0 


Penjelasan: ' 
1. Dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu banyak sekali. hg “5 
Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (380) Baa RN 


dan Muslim (272), lafazh ini adalah redaksi Muslim, dari Jarir bin 
Abdullah as bahwa dia kencing, kemudian berwudhu dan 
mengusap kedua sepatunya. Seseorang bertanya kepadanya, Pembatal-pembatal Mengusap Sepatu 
“Engkau melakukan ini?” Dia menjawab, “Ya! Saya melihat 
Rasulullah # kencing, setelah itu beliau berwudhu dan mengusap 
kedua sepatunya.” ` 


mn yg Lag SA Laia lagali shl ay gll Heng 


Hasan Al-Bashri berkata, “Riwayat tentang bolehnya mengusap j 
kedua sepatu itu ada di tujuh puluh tempat, baik berbentuk -J 
perkataan maupun perbuatan.” 


2. Bukhari (203) dan Muslim (274) meriwayatkan dari Al-Mughirah 
bin Asy-Syu’bah æ, dia berkata, “Kami bersama Nabi # pada suatu 1. Melepas sepatu. 
malam dalam sebuah perjalanan. Saya memberikan bejana 
kepadanya. Beliau lalu membasuh wajahnya, membasuh kedua 
sikunya, dan mengusap kepalanya. Kemudian saya ingin membuka 3. Terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. 
kedua sepatunya, maka beliau berkata, “Biarkanlah! Saya -= == 
memasukkan keduanya dalam keadaan suci.’ Kemudian beliau 
mengusap keduanya.” 


Mengusap sepatu menjadi batal karena tiga hal, yaitu: 


2. Habis jangka waktunya. 


Penjelasan: 


Tirmidzi (96) dan Nasa’i (1/83), dengan redaksi milik Nasa’i, 


3. Muslim (276) dan selainnya meriwayatkan dari Syuraih bin Hani’, | 
meriwayatkan dari Shafwan bin ‘Assal 2%, dia berkata, “Jika kami 


bahwa diaSaya mendatangi Aisyah « untuk bertanya tentang 


mengusap kedua sepatu, maka Aisyah menjawab, “Datangilah Ali melakukan perjalanan, Rasulullah # memerintahkan kami untuk 
karena dia lebih mengetahui hal ini daripada aku. Dia pergi mengusap sepatu kami dan tidak melepaskannya selama tiga hari; entah 
melakukan perjalanan bersama Rasulullah #%.” Kemudian saya itu untuk buang air besar, buang air kecil, maupun tidur, kecuali karena 
menanyakannya kepada Ali dan dia menjawab, “Rasulullah # junub. 

menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam @ & @ 


untuk orang yang mukim.” 


ete 


{603}, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB THAHARAH (61), 


N4 


& 2 x 
" Ta F buang air atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh | 


fs | 
r | air, maka bertayamumlah. (Al-Ma'idah [5]: 6) 
tyes" "a sái . | 
je: wR Bukhari (241) dan Muslim (682) meriwayatkan dari Imran bin 


Hushain & , dia berkata, “Kami bersama Rasulullah # melakukan 
perjalanan. Ketika beliau shalat bersama orang banyak, seorang laki- 


Syarat Tayamum laki menjauh. Beliau bertanya, Apa yang menghalangimu (untuk 
shalat)?” Orang itu menjawab, ‘Saya junub dan tidak ada air.’ Beliau 
| bersabda, ‘Bertayamumlah dengan tanah karena itu cukup bagimu.’” 
gg A oi dry isle Lema ll bi pg 2. Mengenai masuk waktu shalat, Bukhari (328) meriwayatkan dari 
f B p Jabir 2: bahwa Nabi % bersabda, 
oj) els Asanti pss eo Lt wtb, 6 2)! Lg Ja H j | 
| So Be v BE # Se e a rd 6%? a f ar | 
aa O LE SAN atl Ol sly dhei A So ee Mina ea | 
7 ge ax * So mr ok i 
Al gi Ka a ayal | 
| 
Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Siapa saja di | 
Syarat tayamum ada lima, yaitu: antara umatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah dia shalat. | 
1. Ada udzur, baik karena perjalanan atau sakit. Dalam riwayat Ahmad (2/222) disebutkan, 
. halat. x oe 2 2 0 HZ * o mro É woe 
2. Masuk waktu shala FENER ic, eee SS | 


3. Telah berusaha mencari air, tetapi tidak didapat. 
Di mana saja saya mendapatkan waktu shalat, maka saya mengusap 


4. Ada air, tetapi sulit untuk menggunakannya (karena air yang 
(tanah) dan shalat. 


tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum manusia 
ataupun hewan). Dua riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah # bertayamum 


5. Tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jika dan shalat jika tidak mendapatkan air setelah masuk waktu shalat. 


bercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak cukup. ogo 
ae, 


Penjelasan: 
1. Mengenai udzur, Allah & berfirman, 


„É SA 2 s aa -£ K "E i a 4 ak a of £ P 
gh dal a IA cle SI Ye I Lee AS ols 
165285 AR oat aod 


Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 


(62). FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB THAHARAH £ 63 ), 
oe ae, 


Rukun Tayamum 


Ct cath ee caer gl a tole dey a, 


ded silly conte ht 
Rukun tayamum ada empat, yaitu: 
1. Niat. 
2. Mengusap wajah. 
3. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku. 
4. Tertib. 


Penjelasan: 


Dalilnya adalah firman Allah t, 
Kren ee Ty 
Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu 
dan tanganmu dengan tanah itu. (Al-Ma'idah [5]: 6) 


Kata (14455) maksudnya adalah menyengajalah untuk 


bertayamum. Ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya niat, 
disertai dengan hadits, “Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya.” 


Maksud tanah yang baik adalah tanah yang suci. 


e@e 


LSA FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


“ARS Se 

EAN ag 
} 3 
iy” Le 
Ie wd 


Sunnah Tayamum 


Spel he ual Goldy chp ancl ig Lat BNC ng 


BY shi 


Sunnah tayamum ada tiga, yaitu: 


1. Mengucap basmalah. 


2. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. 


3. Dilakukan secara beruntun tanpa berhenti. 


Penjelasan: 


Rukun ini berdasarkan rukun dalam wudh 
u karena 
adalah ganti dari wudhu. tayamum 


oke 


() 


KITAB THAHA 
am (es) 


A 


fa 


Ta ale Solel Yy class mass g clgle amati SULI Ag 

Lee EA aed . x 7 = 

prose glen dR ISS panty „b dle Lang OS o) 

i ee ols Le de! 

Pembatal-pembatal Tayamum Bi sth op e 3 


Orang yang dibalut (diperban) harus mengusap bagian yang 
sll dt yee pe gl jai Le cent aU ae Je Sls dibalut, bertayamum, dan mengerjakan shalat serta tidak perlu 


162 dlls ap AA Sg ne 3 


mengulanginya jika dia memakainya dalam keadaan suci. 


Tayamum harus dilakukan setiap kali shalat fardhu. Akan tetapi, 


boleh menunaikan shalat sunnah apapun dengan satu kali 
Perkara yang membatalkan tayamum ada tiga, yaitu: | tayamum. 
1. Semua perkara yang membatalkan wudhu. - 


2. Melihat air di luar waktu shalat. Penjelasan: 


3. Murtad. |. Abu Dawud (336) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir 2, dia 
berkata, “Kami melakukan perjalanan. Seseorang di antara kami 
terkena batu sehingga kepalanya terluka. Kemudian dia bermimpi 


Penjelasan: dan bertanya kepada para sahabatnya, Adakah keringanan bagiku 
Maksud melihat air di luar waktu shalat adalah ketika tidak sedang untuk bertayamum?’ Mereka men jawab, ‘Kami tidak mendapatkan 
eF alat dan sebelum mengerjakannya. Tirmidzi (124) dan keringanan bagimu karena engkau mampu memakai air.” Kemudian 
menunaikan sh j dari Abu Dzar 2» bahwa Rasulullah 2 dia mandi dan mati. Tatkala kami sampai kepada Rasulullah Be, 
aan men wayatkan = maka kami memberitahunya. Beliau berkata, ‘Mereka membunuhnya. 
oe P E Mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya 
P ag ro r ra A ee j DA { ‘te a. i ol jika memang tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah 
bp use pre eLa os n ae be | 234 — Tan Fi bertanya. nh entar aa bertayamum dan membalut 
age 293 vb a alna A Ia 3 lukanya, kemudian mengusapnya dan membasuh seluruh badannya.” 


2. Baihaqi meriwayatkan dengan isnad shahih (1/221) dari Ibnu Umar 
ia, dia berkata, “Bertayamum adalah untuk setiap kali shalat 
walaupun tidak berhadats.” 


Sesungguhnya tanah yang baik adalah suci bagi seorang muslim wala upun 
dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika mendapatkan air, 
hendaknya dia berwudhu karena itu lebih baik. 


Dalil ini menunjukkan bahwa tayamum batal jika ada air. ee 
| © 

{66}, FIKIH ISLAM LENGKAP ae wave LE 
NZ. 


hi Q 


Si SI gee Jy Y erly SM She 
ot gt oF ha Vy ale Ul Ap pola ail colada 
AML ad padi Y ag epeta pall ya ene YI SA 
AS Oya y emmy Ya ga 3 Os Ust 
Wae oa f Laga Ug ley tly SY) «all 
UY) ey egg a Aly SL) deed WIS Ey 


spay ol dl gale ole am 2 IS pa up 
SAB tag pail DI, ade GE op Olle fle ox 
AR PON A Ol) wc gle a a 


Setiap benda maupun cairan yang keluar dari qubul dan dubur 
adalah najis, kecuali mani. Mencuci semua kencing dan kotoran 
adalah wajib, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan 
makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke 
bagian yang kena. 
Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah 
dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah 
mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka 
ia tidak membuatnya najis. 


— ai: 


(68 ) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Gò WW) Ke) 
Q 


ppr E eS 


Semua binatang adalah suci kecuali anjing dan babi serta apa 
yang berasal dari keduanya atau salah satunya. Semua bangkai 
adalah najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. 


Bejana harus dicuci jika dijilat anjing dan babi sebanyak tujuh 
kali, salah satunya adalah dengan tanah. Bejana cukup dicuci 
sekali saja jika terkena seluruh najis yang lainnya, namun jika 
dicuci tiga kali itu lebih baik. 


Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci. 
Jika berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci, 


' ——— 


Penjelasan: 


Najisnya benda atau cairan yang keluar dari qubul dan dubur — 
kecuali mani— adalah berdasarkan dalil-dalil berikut. Bukhari (214) 
meriwayatkan dari Anas 2, dia berkata, “Jika Nabi x membuang 
hajatnya, maka saya membawakannya air untuk membasuh.” 


Maksud membuang hajat adalah membuang kencing maupun berak. 


Maksud untuk membasuh adalah membasuh bekas yang keluar 
dari qubul dan dubur. 


Bukhari (176) dan Muslim (303) meriwayatkan dari Ali æ, dia 
berkata, “Saya adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. 
Saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah #, maka saya 
memerintahkan Miqdad Al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau 
menjawab, ‘(Qika keluar madzi), maka harus berwudhu.” Dalam riwayat 
Muslim disebutkan, “Dia harus membasuh kemaluannya dan berwudhu.” 


Madzi adalah air lembut yang keluar dari kemaluan. Biasanya ketika 
syahwat bergejolak. 


Bukhari (155) meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 2, dia 
berkata, “Nabi & pergi ke tempat membuang hajat dan 
memerintahkanku untuk membawakannya tiga buah batu. Saya 
mendapatkan dua buah batu dan berusaha mencari yang ketiganya, 
tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Kemudian saya mengambil 
kotoran dan membawanya. Beliau mengambil dua buah batu dan 
membuang kotoran seraya berkata, “Ini adalah najis'.” 


KITAB THAHARAH È 69), 


SZ 


Maksud kotoran di sini adalah kotoran hewan yang dimakan 
dagingnya. 

Hadits-hadits ini menunjukkan najisnya jenis-jenis yang disebutkan 
tadi karena Nabi # membasuhnya, atau memerintahkan 
membasuhnya, atau mengungkapkan kenajisannya. Kemudian 
jenis-jenis yang belum disebutkan yang keluar dari gubul dan dubur 
digiyaskan dengan jenis-jenis yang disebutkan tadi. 


_ Air mani manusia dan semua jenis hewan -kecuali anjing dan babi- 
tidak najis. Mengenai mani manusia, Muslim (288) dan selainnya 
meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah #8, dia berkata, “Saya 
mengorek-ngorek mani dari pakaian Rasulullah #. Kemudian 
beliau berangkat dan shalat.” Jika saja mani itu najis, tentu tidak 
akan cukup dengan mengoreknya. 


Mengenai mani selain manusia, maninya sama dengan mani 
manusia karena asal binatang adalah suci. Sementara itu, mani 
anjing dan babi najis karena kedua binatang ini pada dasarnya 
memang najis. 


. Dasar wajibnya mencuci semua kencing dan kotoran adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selainnya keduanya 
bahwa Nabi gg memerintahkan untuk menuangkan seember air ke 
tempat kencing seorang Arab Badui di masjid. 


| Membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum memakan 
makanan cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena. 
Bukhari (221), Muslim (227), dan selain keduanya meriwayatkan 
dari Ummu Qais bin Muhshin a» bahwa dia membawa anak laki- 
lakinya yang belum memakan makanan kepada Rasulullah x. Beliau 
mendudukkan bayi itu di kamarnya. Bayi itu lalu mengencingi 
pakaian beliau. Kemudian beliau meminta air, setelah itu 
memercikkannya dan tidak mencucinya. 


Memercikkannya artinya adalah menciprati seluruh tempat yang 
kena itu dengan air tanpa mengalirkannya. 


. Apabila bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir 
jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Dalilnya 
adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari (5445) dan selainnya dari 
Abu Hurairah æ bahwa Rasulullah #4 bersabda, 


70), FIKIH ISLAM LENGKAP 


KA 


5 So Pele » oe ya do putea é # z 
5 > dg. « Fa «4 vs Moe a 
ie OP & by AS dai Som! sll SI 33 II 


Jika seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, 
maka benamkanlah seluruhnya, kemudian buanglah. Sesungguhnya 


di salah satu sayapnya terdapat obat, sedangkan di sayap lainnya 
terdapat penyakit. 


Segi pendalilan hadits ini adalah, jika lalat itu menyebabkan air 
menjadi najis, tentu tidak akan diperintahkan untuk 
membenamkannya. Semua bangkai yang tidak ada darah 
mengalirnya digiyaskan dengan lalat, 


. Semua binatang adalah suci, kecuali anjing dan babi serta apa yang 


berasal dari keduanya atau salah satunya. Artinya, semua binatang 
adalah suci badannya ketika hidup. 


. Anjing dan babi bukan binatang yang suci karena keduanya najis. 


Allah & berfirman, 


a 7 na a a 
Atau daging babi karena itu adalah najis. (Al-An'am [6]: 145). 


Dalam sebuah hadits juga terdapat perintah untuk menyucikan 
bejana jika dijilat anjing, seperti yang akan disebutkan. 


Seluruh bangkai adalah najis selain bangkai ikan, belalang, dan 
manusia. Bangkai ikan dan belalang itu suci berdasarkan sabda 
Rasulullah 4, “Dihalalkan bagi kita dua bangkai.” Masalah ini akan 


disebutkan lebih lanjut dalam pembahasan tentang buruan dan 
sembelihan. 


. Bejana harus dicuci jika dijilat anjing dan babi sebanyak tujuh kali, 


salah satunya adalah dengan tanah. Bukhari (170) dan Muslim 


(279) meriwayatkan dari Abu Hurairah æ bahwa Rasulullah & 
bersabda, ii 


go> at ae ae aF 2 .. ore . - 


KITAB THAHARAH SD 


sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya menjadi najis dengan 2. Darah nifas. 
masuknya itu dan tetap menjadi najis. Jika arak itu berubah menjadi 
cuka, maka sesuatu yang di dalamnya itulah yang membuatnya 
bernajis. | |, Haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan 


| cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah 


L FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB THAHARAH L 
sf 


ng a L 
Jika anjing minum di bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah y Ta - = $ 
dia mencucinya sebanyak tujuh kali , Ka V 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, Pe " pe 
os ea Lk ol CASI a aly ty SA j seb 
By ea Macam-macam Darah 
otal sia IU 2 . . 
AA A yang Keluar dari Wanita 
Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah Z 
dia harus mencucinya sebanyak tujuh kali, pertamanya adalah dengan 
tanah. eno Yg plida aa p> gles BL gA ot eA 
Daruguthni (1/65) meriwayatkan, “Salah satunya adalah dengan kerikil -a PPA “fr 4 uk . 
ee | Í 1 ali 
kecil.” Maksudnya adalah tanah. | g se A EP oe gH pall ya yahi 
Babi diqiyaskan dengan anjing karena lebih berbahaya dan mulutnya pi pa plig gi edit s AEI a 
lebih utama untuk dicuci dari selainnya. Hal ini sebagaimana EREE .. . 
ditunjukkan oleh hadits mengenai kenajisannya. Chl aè S gH pl ge dole Vly 22 Y gl Oude & J 
10. Bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis selain PES ind o S Í 9 AS) an et a. Aida adhi 
najis dijilat anjing dan babi. Namun demikian, jika dicuci tiga kali , 21 a 
adalah lebih baik. Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar #3, “Dahulu Oye o Sla Abs MA Jf en gi Sa g clog 
shalat itu lima puluh kali, mandi dari junub tujuh kali dan g i : , 
membasuh kencing tujuh kali. Nabi # terus meminta keringanan Ran Sa yu pedal! [iby Logs Ogan oh adleg (Lag 
sehingga shalat dijadikan lima kali, mandi dari junub sekali, dan ae aa ae r 
membasuh pakaian yang kena kencing sekali.” Hadits ini | CN al Ll aa ES aj Piy 0 SY > Yg tle phe 
diriwayatkan oleh Abu Dawud (247). Dia tidak menilainya dha'if. ey, we Hs oaks: . es . 
Najis selain karena jilatan babi dan anjing itu diaiyaskan dengan ey ina ei os Is hi ie hH Fis + hw 
kencing. sf 
11.Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci Li 
karena faktor penyebab kenajisannya adalah memabukkan. Hal itu | Ada tiga darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu: 
telah hilang dengan berubahnya menjadi cuka. Akan tetapi jika | | : 
berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci. Sebab, | 1. Darah haidh. 
| 
| 


|! 3. Darah istihadhah. 


Q 


kehitam-hitaman. Nifas adalah darah yang keluar setelah 
melahirkan. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada 
hari-hari haidh dan nifas. 


Masa haidh paling pendek adalah sehari semalam, sedangkan 
paling lama adalah lima belas hari. Biasanya selama enam atau 
tujuh hari. Masa nifas paling pendek adalah sejenak, sedangkan 
paling lama adalah enam puluh hari. Biasanya empat puluh hari. 
Masa suci paling sedikit di antara dua haidh adalah lima belas 
hari dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya. 


Umur perempuan mengalami haidh paling sedikit adalah 
sembilan tahun. Jangka waktu hamil paling sedikit adalah enam 
bulan, sedangkan paling lama adalah empat tahun, namun 
biasanya adalah sembilan bulan. 


ee ae 


Penjelasan: 


1. Mengenai haidh, Bukhari (290) dan Muslim (1211) meriwayatkan 
dari Aisyah yg, dia berkata, “Kami berangkat dan tidak ada yang 
ingin kami lakukan kecuali menunaikan haji. Ketika kami berada 
di Sarf, saya haidh. Kemudian Rasulullah # menemuiku ketika 
aku sedang menangis. Beliau bertanya, Ada apa denganmu? Apakah 
engkau mengeluarkan darah?’ Saya menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, 
“Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan 
Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. 
Namun demikian, janganlah engkau thawaf di Baitullah!” Dalam riwayat 
lain, “Sampai engkau suci.” 


Sarf adalah nama sebuah daerah di dekat Mekkah. 


Maksud pertanyaan Rasulullah “Apakah engkau mengeluarkan 
darah?” adalah “Apakah engkau haidh?”. 


2. Abu Dawud (286) dan selainnya meriwayatkan dari Fathimah binti 
Abu Hubaisy bahwa dia mengalami istihadhah. Nabi # lalu 
bersabda kepadanya, 


Sls GUS OS Ip Wah Sea Ai KS 63 OS ISI 


LOD) FIKIH ISLAM LENGKAP 


AA 


tie -$ 2 er 4-4 te ee 47 Peo! we oe ee 
Be pli hey re PA OS SP SDL Oe 

Jika itu adalah darah haidh, maka warnanya hitam dan dikenal. Jika 
darahnya memang seperti itu, maka jangan mengerjakan shalat. Jika 


darahnya tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu 
hanyalah cucuran darah, 


. Bukhari (226) dan Muslim (333) meriwayatkan dari Aisyah gg, 


dia menceritakan bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy datang 
menemui Nabi ## dan bertanya, “Wahai Rasulullah! Saya adalah 
perempuan yang sedang mengalami istihadhah. Bolehkah saya 
meninggalkan shalat?” Beliau bersabda, 


Sot a, or o TA ee 7 è z - . p “0 NN 
SPP tae cls Ban emg Se AUS LSI 


f ATT conte ka ot Ti et 
shes pil ee Lait Laas Cad p DI 


Itu hanyalah cucuran darah, bukan haidh. Jika engkau mengalami 
haidh, maka tinggalkanlah shalat. Jika berakhir waktunya, maka 
bersihkanlah darah dari dirimu dan shalatlah. 


. Penentuan jumlah hari maupun umur seorang wanita mulai 


mengalami haidh, nifas, dan suci adalah berdasarkan penelitian, 
yaitu meneliti berbagai kejadian dan realita. Banyak fenomena yang 
membuktikannya. 


Abu Dawud (311) dan selainnya meriwayatkan dari Ummu Salamah 
#3, dia berkata, “Perempuan-perempuan yang mengalami nifas 
pada masa Rasulullah # tidak mengerjakan shalat selama empat 
puluh hari.” Ini berdasarkan kebiasaan dan tidak mustahil jika lebih. 


Dalil jangka waktu hamil paling sedikit adalah firman Allah ws, 
ete. Fie At ea abe, 
Ve Og MN sala, 


Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. 
(Al-Ahgaf [46]: 15) 


KITAB THAHARAH L 
0 


Beserta firman-Nya, 
ja ail . a ‘ “ay 
use å labg 
Masa menyapihnya adalah selama dua tahun. (Luqmân [31]: 14) 


Jika jumlah waktu hamil dan menyapih adalah tiga puluh bulan, 
sedangkan menyusui selama dua tahun, maka waktu hamil adalah 
selama enam bulan. Dalil yang menunjukkan waktu biasanya dan 
paling lama adalah berdasarkan penelitian. 


oge 


KEX FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Larangan-larangan Bagi Wanita 
yang Sedang Haidh dan Nifas 


——— vw vw 
asl Bs cp pally ANA cal Ble plida 2d ps, 
AI glad a (horni Jaa cala y imali 3 co all 
AS My 5 pad oe Le. g batu YN y teb gla 


Ketika wanita mengalami haidh dan nifas, diharamkan baginya 
delapan perkara, yaitu: 


Shalat. 


Puasa. 

Membaca Al-Qur'an. | 
Memegang dan membawa mushaf 

Masuk masjid. | 
Thawaf. 


Jima'. 


NIA RW NN B 


Bercumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di 
antara pusar dan lutut. 


-— 


Penjelasan: 


t. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang mengerjakan shalat 
dan puasa. Bukhari (298) dan Muslim (80) meriwayatkan dari Abu 
Said a bahwa Rasulullah #% bersabda kepada seorang wanita 


KITAB THAHARAH L 


o 


yang bertanya tentang kekurangan agamanya, “Bukanlah jika sedang 
haidh, engkau tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa.” 
Wanita-wanita yang mengalami haidh dan nifas mengqadha’ puasa, 
namun tidak mengqadha’ shalat. 

Bukhari (315) dan Muslim (335) meriwayatkan hadits, sedang 
redaksi ini adalah sesuai riwayat Muslim, dari Mu’adzah, dia 
berkata, Aisyah ws ditanya, “Mengapa perempuan yang mengalami 
haidh harus mengqadha' puasa, namun tidak mengqadha' shalat?” 
Aisyah menjawab, “Itu menimpa kami ketika bersama Rasulullah 
#. Kami diperintahkan untuk menggadha' puasa, namun tidak 
diperintahkan untuk mengqadha' shalat.” 


2. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang membaca Al-Qur'an. 
Ibnu Majah (596) meriwayatkan dari Ibnu Umar &, bahwa 
Rasulullah 2: bersabda, 


2 (Tag, ener tae ae in 2 
OV aN oy ES Gatley a LN 
Orang yang junub dan haidh tidak boleh membaca Al-Qur’an sedikit 


pun. 


3, Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang memegang dan 
membawa mushaf. Dasarnya adalah firman Allah ve, 


Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. (Al-Waqi'ah 
(561: 79) 


Juga sabda Rasulullah %4, 
- & * do Go. ba? 
ath Yi oP al Ca Y 
Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an, kecuali orang yang suci. 


Hadits ini diriwayatkan oleh Daruquthni secara marfu’ (1/121) dan 
Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ secara Mursal (1/199). 


4, Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang masuk masjid; baik 
karena khawatir akan mengotorinya maupun alasan lain. Dia tetap 


LCJ! FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


diharamkan berdiam diri dan berbolak-balik ke masjid, bukan 
sekadar masuk. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud (232) dari Aisyah ss dari Rasulullah 2%, beliau bersabda, 


I ERT # “ a z e5 4 
KAS Vine Ame AN ely 
Saya tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haidh dan 
orang yang junub. 


Ini ditujukan untuk masalah yang disebutkan tadi. Hal itu 
ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (298) dan 
selainnya dari Aisyah wg , dia berkata bahwa Rasulullah 4 bersabda 
kepadaku, “Ambilkanlah untukku tikar dari masjid!” Saya berkata, “Saya 
sedang haidh.” Beliau bersabda, “Haidhmu itu bukan berada di 
tanganmu.” 


Nasa'i (1/147) meriwayatkan dari Maimunah ws, dia berkata, 
“Salah seorang di antara kami bangkit untuk mengambil tikar di 
masjid. Kemudian dia membentangkannya, padahal dia dalam 
keadaan haidh.” 


5. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang mengerjakan thawaf 
karena larangan ini seperti halnya larangan mengerjakan shalat. 
Hakim (1/459) meriwayatkan dan menilai shahih sebuah hadits 
dari Ibnu ‘Abbas w, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 


IE Gb AI Sy Sita Jia et abs by 
pe VSS S5 


Thawaf di Baitullah itu seperti shalat. Namun demikian, kalian bisa 
berbicara. Barangsiapa ingin berbicara, maka jangan berbicara kecuali 
yang baik-baik. 


6. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang melakukan jima'. 
Dasarnya adalah firman Allah &, 


ae gt 


pO Pits es wee aa PN oe ate tats 
opga lbj SR (E> AK Y; rere! g tls! Ia 


() 
KITAB THAHARAH 
0 


os $ rot 4 saa fw- a? E : $ $ 
Les oy Si Ce GI ol Ot Sp bee y LA 3 ; 
- 2. hy 2 * ofa 
Oleh sebab itu, jauhkanlah diri kalian dari wanita di waktu haidh 
dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka Larangan larangan 


telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 
Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al- 
Baqarah (21: 222) 


Bagi Orang yang Junub 


yet oli och 35 codes! telat! dum Cast lt ees 


Maksud menjauhkan diri dari mereka adalah tidak berhubungan 


badan. KESAN 3 lh a 13 co shall g cala a aral} 
. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang bercumbu dengan 

suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Abu Orang yang junub haram melakukan lima perkara, yaitu: 

Dawud (212) meriwayatkan dari Abdullah bin Sa’ad æ bahwa dia neh : | 

bertanya kepada Rasulullah #:, “Apa yang halal bagiku dari istriku - Shalat. 

ketika dia haidh?” Beliau menjawab, “Engkau boleh bersenang- 2. Membaca Al-Our'an. 

senang dengan bagian tubuh yang berada di atas sarung.” Artinya, 3 M 

di atas bagian yang ditutup oleh sarung. Sarung adalah pakaian - Menyentuh dan membawa mushaf. 

yang menutup bagian tengah badan. Biasanya, bagian yang berada 4. Thawaf. 

di antara pusar dan lutut. 5. Berdiam diri di masjid. 


. Para ulama bersepakat bahwa hukum nifas sama dengan haidh 
dalam segala perkara yang dihalalkan maupun diharamkan dan 
dimakruhkan maupun disunnahkan. 


GEO 


Penjelasan: 


Dasar dilarangnya orang yang junub mengerjakan shalat adalah 
lirman Allah &, 


eas 


z te = p22 =i Wa ed ee ana Aa PA Ti 
YI > Y Oy! yf G ipaka (E> EKA AN AA Is Y 

ela ie 4 bee if Syl 
Janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk 
sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (Jangan pula 


menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali 
sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. (An-Nisa’ [4]: 43) 


D 
KITAB THAHARAH 
Q 


£80), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Maksud shalat di sini adalah tempat-tempatnya karena berjalan 
melewati tidak ada dalam shalat. Larangan bagi orang yang junub untuk 
shalat tentu lebih utama. 


Muslim (224) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar &, 
bahwa mendengar Rasulullah #¢ bersabda, 


4 4 ox ae . A A3 - 
A a ie 
Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci. 


Ini mencakup thaharah orang yang berhadats dan orang yang 
junub. Ini juga menunjukkan haramnya shalat bagi mereka berdua. 


ome 


{82X}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


PAN 

t : 

WO s 
Larangan-larangan 


Bagi Orang yang Berhadats 


esa a cL sf EN dl de e pty 
alang Am Li 


Orang yang berhadats haram melakukan tiga perkara, yaitu: 
1. Shalat. 
2. Thawaf. 


3. Menyentuh dan membawa mushaf. 


Penjelasan: 
Bukhari (6554) dan Muslim (225) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah æ dari Nabi &£, beliau bersabda, 
AG In a l paf” pa £77. A ap,- 
Lee LAI SAH oe abl E Y 


Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika berhadats 
sampai dia berwudhu. 


cu. 


KITAB THAHARAH 453) h 


A 


KITAB SHALAT 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Waktu-waktu Shalat 


| dia A33 Jiaj Leds daly AA NP Leg all eS 


Ig ag 4 er ob IS Jb le 19} a Ty c pment dt 
se Ws dpl a de tol pt Ley Jala a 
Ke oye Sb steel by adil JP di 

Le laies poe NW ge yag daly Updo Atty 
IS cary GOA potty By yd) py Le gy OS 
oly eM Gadd GE ah gy Sof relia ol 5, 
GaN ai ¢ gle St shat oy fh ee ENI 9 
DEW Beaty eget pall g sl eds Jala erally 
net ¢ gle DA By GUAM II 


Shalat yang diwajibkan ada lima, yaitu: 


1. Zhuhur. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, 
sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu 
sama dengan bendanya setelah tergelincir matahari. 


2. Ashar. Awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari 


adalah sampai bayangan benda dua kali panjangnya. Akan 
tetapi, boleh mengerjakannya sampai terbenam matahari. 


5 5 


bendanya, sedangkan akhirnya -berdasarkan waktu terpilih- 


6. 


KAP 
{86}, FIKIH ISLAM LENG 


AA 


J 


e—a 

3. Maghrib. Waktunya hanya satu, yaitu ketika matahari 
terbenam. Kadarnya kira-kira adalah kadar adzan, wudhu, 
menutup aurat, iqamat dan shalat lima rekaat. 


. Isya’. Awal waktunya adalah apabila mega merah hilang, 
sedangkan akhirnya -berdasarkan waktu terpilih— sampai 
sepertiga pertama malam. Akan tetapi, boleh mengerjakan- 
nya sampai terbit fajar kedua. 


. Subuh. Awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua, 
sedangkan akhirnya —sesuai pendapat yang terpilih- adalah 
sampai hari terang. Akan tetapi, boleh mengerjakannya 
sampai matahari terbit. 


Penjelasan: 
1. Dasar disyariatkannya shalat: 
© Firman Allah &, 


D Spy OS Tami fe ES lawl y 


Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu (kewajiban) yang ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa’ [4]: 103) 


© Hadits Ibnu Umar ay yang diriwayatkan oleh Bukhari (8), 

Muslim (16), dan selain keduanya bahwa Rasulullah & bersabda, 

Gen AA 2 OE ae beige ee Iz i a a 

asna Oly a YY UP Y TEGE a le PY a 

MR, oes Bost BIS sp SÉ Ay, AI 25 

islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: syahadat bahwa tiada 

yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan 
berpuasa pada bulan Ramadhan.” 


Dalam sebuah hadits yang berbicara tentang Isra’ disebutkan, “Allah 
mewajibkan kepada umatku lima puluh kali shalat... Saya kembali 


C) 


KITAB SHALAT (87) 


Ke) 


Q 


menghadap-Nya, maka Allah berfirman, “Shalat itu lima kali, tetapi 
pahalanya lima puluh kali shalat. Keputusan ini tidak akan Aku ganti 
lagi. (HR. Bukhari 342, Muslim 163, dan selain keduanya). 


. Hadits yang mengungkapkan kelima waktu shalat adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Muslim (614) dan selainnya dari Abu Musa 
Al-Asy'ari 2g dari Rasulullah & bahwa seseorang mendatanginya 
untuk bertanya tentang waktu shalat, tetapi beliau tidak menjawab 
apa pun. Abu Musa Al-Asy'ari melanjutkan ceritanya bahwa 
Rasulullah melaksanakan shalat Subuh ketika fajar telah 
menampakkan sinar sehingga sebagian orang hampir melihat 
sebagian lainnya. Kemudian beliau memerintahkannya (untuk 
adzan), lalu melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari 
tergelincir. Seseorang berkata, “Ini adalah pertengahan siang.” 
Padahal, beliau lebih mengetahui dari mereka. Kemudian beliau 
memerintahkannya (untuk adzan), lalu melaksanakan shalat Ashar 
ketika matahari meninggi. Kemudian beliau memerintahkannya 
(untuk adzan), lalu melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari 
terbenam. Kemudian beliau memerintahkannya (untuk adzan), lalu 
melaksanakan shalat Isya' ketika semburat merah telah hilang. 


Kemudian beliau mengakhirkan shalat Subuh pada besok harinya 
sehingga ketika beliau selesai, seseorang berkata, “Matahari telah 
terbit, atau hampir terbit.” Kemudian beliau mengakhirkan shalat 
Zhuhur sampai dekat dengan waktu shalat Ashar yang kemarin. 
Kemudian beliau mengakhirkan shalat Ashar sehingga ketika beliau 
selesai, seseorang berkata, “Matahari telah merah.” Kemudian 
beliau mengakhirkan shalat Maghrib sampai waktu hilangnya 
semburat merah. Kemudian beliau mengakhirkan shalat Isya’ 
sampai awal sepertiga malam. Kemudian ketika berada di pagi hari, 
beliau memanggil orang yang bertanya dan bersabda, “Waktunya 
di antara dua waktu ini.” 


Matahari tergelincir maksudnya adalah condong dari tengah langit. 


Ada beberapa hadits yang menjelaskan hai-hal global yang ada di 
dalam hadits ini atau menambahinya dalam pembahasan 
selanjutnya. 


{L2} FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


3. Mengenai bolehnya mengerjakan shalat Ashar sampai terbenam 


matahari, Bukhari (554) dan Muslim (608) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah & bahwa Rasulullah #¢ bersabda, 


apia A aia of JS as; goal i Si Ly 
“aa? i PA OF IS pall ja BS: ait, Gama 
Pan a 


Barangsiapa mendapatkan satu rekaat Subuh sebelum matahari terbit, 
maka dia telah mendapatkan Subuh. Barangsiapa mendapatkan satu 
rekaat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan 
Ashar. 


4. Kadar waktu shalat Maghrib kira-kira adalah kadar adzan, wudhu, 


menutup aurat, iqamat dan shalat lima rekaat. Ini adalah pendapat 
baru Imam Syafi'i si. Dalilnya adalah hadits Jibril 22% yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud (393), Tirmidzi (149) dan selain 
keduanya dari Ibnu Abbas &. Di dalam hadits itu disebutkan 
bahwa Jibril 9% mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi 4 
selama dua hari ketika orang yang berpuasa sedang berbuka. 
Artinya, shalat Maghrib tersebut dikerjakan dalam satu waktu, yaitu 
setelah terbenamnya matahari. 


Sementara itu pendapat lama menyatakan bahwa waktu Maghrib 
adalah sampai dengan hilangnya mega merah. Para ulama madzhab 
menguatkannya karena dalil-dalilnya yang kuat. Misalnya, hadits 
Muslim sebelumnya yang menceritakan keadan di Madinah. Hadits 
ini lebih kuat daripada hadits Jibril 3 yang terjadi di Mekkah 
karena patokannya adalah kejadian yang terjadi terakhir kali. Di 
dalam hadits ini disebutkan, “Kemudian beliau mengakhirkan Maghrib 
sampai hilangnya mega merah.” Rasulullah $% juga bersabda, “Waktu 
shalat Maghrib adalah selama belum hilang mega.” (HR. Muslim 612). 


. Boleh mengerjakan shalat Isya' sampai terbit fajar kedua. Dasarnya 


adalah hadits riwayat Muslim (681) dan selainnya dari Abu Qatadah 
#2 bahwa Rasulullah # bersabda, 


KITAB SHA 
Lar CD! 


AZ 


Q 


Ja Bo ya dee yal 
f WE ER na 
SAY ALa a sm o> La 


Ketahuilah bahwa tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu 
adalah bagi orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu 
shalat lainnya. 


Hadits ini menunjukkan bahwa waktu shalat tidak berakhir kecuali 
dengan masuknya waktu shalat lainnya. Waktu Subuh di luar dari 
keumuman ini sehingga tetap dengan waktunya. 


Fajar kedua adalah saat sinarnya menyebar, membentang di seantero 
langit yang diiringi oleh cahaya. Berbeda den gan fajar pertama yang 
terbit memanjang, di atasnya ada sinar panjang seperti ekor serigala 
dan diikuti oleh gelap. 


omo 


£90), FIKIH ISLAM LENGKAP 


“ha. 
? 
: py’ Saga 
i wa + BA 


JAR è a LY ehi AU SAI Lo yong Jati 2 


Syarat wajib shalat ada tiga, yaitu: 
1. Islam. 

2. Baligh. 

3. Berakal. 


Semua syarat ini adalah batasan taklif (pembebanan hukum). 


Penjelasan: 


Makna batasan taklif adalah jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka 
ada taklif untuk mengerjakan shalat dan cabang-cabang syariat lainnya. 
Jika tidak terpenuhi, maka tidak ada taklif. 


Syarat Islam ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari (1331) dan Muslim (19) dari Ibnu Abbas W bahwa Nabi ite 
mengutus Mu’adz ke Yaman. Beliau bersabda, 


Af te ee ae ti A Dae Ae ea Yoh dk 2. ° 
aa Fy at YY UY OF da 
yf - - S es P 2 - 
AS Ojo Gam ee PAN a Si of eb au 


Ajakiah mereka agar bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain 
Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, ajarkanlah 


KITAB SHALAT LOD? 


NZ 


Q 


bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan shalat lima 
waktu dalam sehari semalam. 


Syarat akal dan baligh ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud (4403) dan selainnya dari Ali a dari Nabi #8, beliau 
bersabda, 


2% 2 re Ta z A 5 ee ares PORTE ee 
SEA Fy BEL BE GE NU YP dah d3 
Ta 


Pena (hukum) diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai 
bangun, anak kecil sampai bermimpi, dan orang gila sampai sadar. 


Bermimpi maksudnya, adalah baligh. 


ogo 


{92 FIKIH ISLAM LENGKAP 


4, 


, d: 
bye.” raga: 
eS Bed 


Shalat-shalat Sunnah 


Untan Vig CO gS OR 1 pe OU pend! St glial y 
Jay Ula 5 9 « NLS arty cone OLAS yy gh Il Ja 
Piy Sa cpp dale Fe chided! Sue LE cup AI 
BA c peal ae» bt ae TANS ga 
Shalat-shalat yang disunnahkan ada lima, yaitu: 
Shalat Idul Fitri. 
Shalat Idul Adha. 


Shalat gerhana matahari. 


Shalat gerhana bulan. 


RW NN P 


Shalat istisqa' (meminta hujan). 


Shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu ada tujuh 
belas rekaat, yaitu: 


1. Shalat dua rekaat sebelum shalat Subuh. 


2. Shalat empat rekaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rekaat 
sesudahnya. 


3. Shalat empat rekaat sebelum shalat Ashar. 
4. Shalat dua rekaat setelah shalat Maghrib. 


5. Shalat tiga rekaat setelah shalat Isya', termasuk satu rekaat 
witir. 


KITAB SHALAT {$ 
LC! 


NA 


Q 


| 
Shalat-shalat sunnah muakkadah ada tiga, yaitu: 


1. Shalat malam. 
2. Shalat Dhuha. 


3. Shalat Tarawih. 


Penjelasan: 


1. Maksud “shalat-shalat yang disunnahkan ada lima” -yaitu shalat 
Idul Fitri, shalat Idul Adha, shalat gerhana matahari, shalat gerhana 
bulan, dan shalat istisqa'— adalah shalat sunnah muakkadah yang 
lebih ditekankan daripada shalar-shalat sunnah lainnya karena 
dikerjakan secara independen dan berjamaah. 


2. Mengenai shalat sunnah dua rekaat sebelum shalat Subuh, Bukhari 
(1116) dan Muslim (724) meriwayatkan dari Aisyah ya, dia berkata, 
“Tidak ada shalat nafilah yang paling dijaga oleh Nabi # melebihi 
dua rekaat fajar (sebelum shalat Subuh).” 


Shalat nafilah adalah shalat tambahan dari shalat fardhu. 


3. Mengenai shalat empat rekaat sebelum shalat Zhuhur dan dua 
rekaat sesudahnya, Bukhari (1127) meriwayatkan dari Aisyah & 
bahwa Nabi #% tidak meninggalkan empat rekaat sebelum Zhuhur 
dan dua rekaat sebelum pagi, yaitu shalat Fajar. Muslim (730) juga 
meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, “Beliau mengerjakan shalat 
di rumahku empat rekaat sebelum Zhuhur, kemudian berangkat 
dan shalat bersama orang banyak. Setelah itu, beliau masuk dan 
mengerjakan shalat dua rekaat.” 


Beliau menambah dua rekaat setelahnya sebagaimana diriwayatkan 
oleh imam hadits yang lima dan dinyatakan shahih oleh Tirmidzi 
(427, 428) dari Ummu Habibah gs, dia berkata: Saya mendengar 
Nabi # bersabda, 


a A Arfor 220r Frakes A og Pp An s; $ 
Je BN an dah Laoly jeli bb LSG ul gle uya 
Ó 


S94), FIKIH ISLAM LENGKAP 


NA, 


p] 


Barangsiapa mengerjakan shalat empat rekaat sebelum Zhuhur dan 
empat rekaat setelahnya, niscaya Allah mengharamkan dirinya dari 
neraka. 


Shalat Jum’at itu seperti Zhuhur, seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya, karena merupakan pengganti. Dalam sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Muslim (881) dari Abu Hurairah 2s, bahwa 
Rasulullah # bersabda, 


saborima E a A a Fede EBL Se 

ole j! Late: bel Aner! aS >| ue la} 
Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat Jum’at, maka 
shalatlah empat rekaat setelahnya. 


Tirmidzi (523) meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud #2 mengerjakan 
shalat empat rekaat sebelum shalat Jum'at dan empat rekaat 
setelahnya. 


. Mengenai shalat empat rekaat sebelum shalat Ashar, Tirmidzi (430) 


meriwayatkan dan menyatakan hasan sebuah hadits dari Ibnu Umar 
a bahwa Nabi # bersabda, 


Oe FB Eta Ba nga Bini as od 
Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki yang mengerjakan 
shalat empat rekaat sebelum Ashar. 


Rasulullah #2 mengerjakannya dua rekaat dua rekaat. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (429) dan selainnya 
dari Ali as» bahwa Nabi #: mengerjakan shalat empat rekaat 
sebelum Ashar dengan dipisah salam di antara semuanya. 


Mengenai shalat dua rekaat setelah shalat Maghrib, Bukhari (1126) 
dan Muslim (729) meriwayatkan dari Ibnu Umar &, dia berkata, 
“Saya menghafal sepuluh rekaat shalat yang dilakukan Nabi 2%, 
yaitu: dua rekaat sebelum Zhuhur dan dua rekaat setelahnya, dua 
rekaat sebelum Maghrib di rumahnya, dua rekaat setelah Isya’ di 
rumahnya, serta dua rekaat sebelum Subuh. Itu adalah jam di mana 
Nabi #¢ tidak mau ditemui.” 


KITAB SHALAT A 95 , 


0 


Sepuluh rekaat yang disebutkan dalam hadits ini lebih ditekankan 
daripada selainnya. Disunnahkannya rekaat selainnya ditunjukkan 
oleh dalil-dalil lain. 


Disunnahkan mengerjakan shalat dua rekaat ringan sebelum shalat 
Maghrib berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (599) 
dan Muslim (837) dari Anas mz, dia berkata, “Kami dulu tinggal 
di Madinah. Jika muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat 
Maghrib, orang-orang bersegera menuju tiang untuk mengerjakan 
shalat dua rekaat dua rekaat. Orang asing yang masuk ke dalam 
Masjid sampai-sampai akan menyangka bahwa shalat telah 
dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunnah 
tersebut.” 


Maksud tiang dalam atsar di aras adalah penyanggah untuk 
meninggikan loteng. 


Maksud bersegera menuju tiang adalah setiap mereka menuju tiang 
untuk berdiri di belakangnya. 


Maksud dua rekaat dua rekaat adalah setiap orang mengerjakan 
shalat dua rekaat dan tidak menambahnya. 


Maksud shalat dikerjakan secara ringan adalah bacaan dalam shalat 
tersebut tidak dipanjangkan. 


Selain dua rekaat sebelum Maghrib, disunnahkan juga mengerjakan 
shalat dua rekaat ringan sebelum Isya’. Dasarnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (601) dan Muslim (838) dari Abdullah 
bin Mufaddhal &, bahwa Nabi & bersabda, “Di antara setiap dua 
adzan itu terdapat shalat. Di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat.” 
Pada kesempatan ketiga, beliau bersabda, “Yaitu bagi siapa saja yang 
mau.” 


Maksud dua adzan adalah adzan dan iqamat. 


. Dasar disunnahkannya shalat witir adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Umar *@ sebelumnya dan juga diriwayatkan oleh 
Muslim (752). Rasulullah & bersabda, “Witir adalah satu rekaat di 
akhir malam.” 

Ini adalah bilangan witir paling sedikit. Bilangan paling tengah 
adalah tiga rekaat, sedangkan paling banyak adalah sebelas rekaat. 


4 
"CI FIKIH ISLAM LENGKAP 


Bukhari (1071) dan Muslim (736) serta selain keduanya 
meriwayatkan dari Aisyah w, dia berkata, “Rasulullah 2% 
mengerjakan shalat di antara waktu selesai shalat Isya’ sampai fajar 
sebanyak sebelas rekaat. Beliau salam pada setiap dua rekaat dan 
melakukan witir dengan satu rekaat. Jika muadzin shalat fajar diam, 
waktu fajar telah terlihat serta muadzin mendatanginya, beliau 
bangkit dan mengerjakan shalat dua rekaat ringan. Setelah itu, 
beliau berbaring di atas sisi kanan badannya sampai muadzin 
mendatanginya untuk igamah.” Maksud dua rekaat ringan adalah 
dua rekaar shalat fajar. 


Abu Dawud (1422) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Ayyub 
25, bahwa Rasulullah #¢ bersabda, 


£6 . 
| 


o 9 Of o 
“Te ow Cage Zein 
(Jaka poster Jp O 
€ 2 r 
A a C ai 


aiey Bye Ol GST a Ste ay ol CSTE 


Witir adalah hak atas setiap muslim. Barangsiapa ingin mengerjakan 
witir sebanyak lima rekaat, silakan melakukannya. Barangsiapa ingin 
mengerjakan witir sebanyak tiga rekaat, silakan melakukannya. 


Barangsiapa ingin mengerjakan witir sebanyak satu rekaat, silakan 
melakukannya. 


Maksud hak dalam hadits di atas adalah perkara yang disyariatkan 
dan diperintahkan. 


7. Shalat malam (qiyamul lail), shalat Dhuha, dan shalat tarawih 


ditekankan (muakkadah) setelah shalat-shalat sunnah yang 
diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dan shalat- 
shalat sunnah rawatib yang dilakukan setelah shalat-shalat fardhu. 
Yang pertama adalah karena keutamaan berjamaah, sedangkan yang 
kedua adalah karena ikatannya dengan shalat fardhu. 


8. Mengenai shalat malam, Muslim (1163) dan selainnya 


meriwayatkan dari Abu Hurairah 25, bahwa Rasulullah $5 ditanya, 
“Shalat apakah yang paling utama setelah shalat fardhu?” Beliau 
menjawab, “Shalat yang dikerjakan pada pertengahan malam.” 


t 


K 
ITAB SHALAT £ 97). 


Ne 


Maksud pertengahan malam adalah pada pertengahan waktu malam 
dan saat-saat konsentrasi untuk ibadah. 


Shalat ini dinamakan giyamul lail dan tahajud jika dikerjakan setelah 
tidur. Allah w berfirman, “Dan pada sebagian malam hari, kerjakanlah 
shalat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.” (Al-Isra' (17): 
79) 


Artinya: tinggalkan tidur dan bangunlah, kemudian shalatlah dan 
bacalah Al-Qur'an. 


Maksud sebagai tambahan bagimu adalah sebagai tambahan 
(khususnya) untuk shalat-shalat fardhu yang diwajibkan kepadamu. 


. Mengenai shalat Dhuha, Bukhari (1880) dan Muslim (721) 
meriwayatkan dari Abu Hurairah æ, dia berkata, “Teman dekatku 
(yaitu Rasulullah x) mewasiatkan kepadaku tiga perkara, yatu: 
berpuasa tiga hari di setiap bulan, dua rekaat Dhuha dan shalat 
witir sebelum tidur.” 


Jumlah rekaat shalat Dhuha paling sedikit adalah dua rekaat - 
sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi-, sedangkan jumlah 
paling banyak adalah delapan rekaat sebagaimana disebutkan dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (350) dan Muslim (336) 
dari Ummu Hani’ @ bahwa pada hari penaklukan Makkah, dia 
mendatangi Rasulullah x. Ketika itu, beliau berada di puncak 
Mekkah. Kemudian beliau mandi dengan ditutup oleh Fathimah. 
Setelah itu, beliau mengambil pakaiannya dan memakainya. 
Kemudian beliau shalat Dhuha sebanyak delapan rekaat. 


Shalat Dhuha ini lebih baik dipisah pada setiap dua rekaat 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud (1290) dari Ummu Hani' bahwa Rasulullah # mengerjakan 
shalat Dhuha delapan rekaat pada hari penaklukan Mekkah dan 
mengucapkan salam setiap dua rekaat. 


Waktu shalat Dhuha dimulai ketika matahari naik sampai 
tergelincir. Akan tetapi, lebih baik mengerjakannya ketika berlalu 
seperempat siang. Muslim (848) dan selainnya meriwayatkan dari 
Zaid bin Arqam 2%, dia berkata, “Rasulullah #¢ berangkat menemui 
penduduk Ouba' ketika mereka sedang mengerjakan shalat Dhuha. 


£98), FIKIH ISLAM LENGKAP 


NA 


Beliau lalu bersabda, ‘Shalat orang-orang yang taubat adalah ketika 
anak unta merasa kepanasan pada waktu Dhuha’.” 


10. Shalat Tarawih dinamakan juga Qiyam Ramadhan. Jumlah rekaatnya 


adalah dua puluh pada setiap malam Ramadhan. Setiap dua rekaat 
diakhiri dengan satu salam. Waktu shalat Tarawih adalah di antara 


waktu Isya’ dan shalat Fajar. Shalat Tarawih dikerjakan sebelum 
shalat Witir. 


Bukhari (37), Muslim (759) dan selain keduanya meriwayatkan 
dari Abu Hurairah at, bahwa Rasulullah #@ bersabda, 


s ENE AEP A E hee he EAAS 
453 oye RAS G a ab UL UG) Olas) Gt a 


Barangsiapa mengerjakan qiyam Ramadhan dengan keimanan dan 
keikhlasan, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. 


Maksud dengan keimanan adalah dengan mempercayai bahwa 
puasa ini adalah hak. | 


Maksud dengan keikhlasan adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. 


Bukhari (882) dan Muslim (761) meriwayatkan dari Aisyah «8 
bahwa pada suatu malam Nabi # mengerjakan shalat di masjid. 
Orang-orang kemudian ikut-ikutan mengerjakan shalat. Besoknya, 
beliau kembali shalat dan orang-orang menjadi semakin banyak. 
Kemudian mereka kembali berkumpul pada hari ketiga -atau 
keempat—. Akan tetapi, beliau tidak kunjung keluar menemui 
mercka. Ketika pagi hari, beliau bersabda, “Saya telah melihat apa 
yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui 
kalian kecuali saya khawatir jika shalat ini menjadi diwajibkan kepada 
kalian.” Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan. 


Bukhari (1906) meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Oary, 
dia berkata, “Saya berangkat ke masjid bersama Umar bin Khaththab 
pada bulan Ramadhan. Ternyata, orang-orang berkelompok- 
kelompok. Ada seseorang yang mengerjakan shalat sendirian, 
sedangkan orang lain mengerjakan shalat dengan diikuti oleh 
sekelompok orang. Maka Umar berkata, ‘Menurutku, jika mereka 
disatukan dengan satu orang qari’, tentu itu lebih baik." Kemudian 
dia bertekad untuk mengumpulkan mereka dengan dipimpin oleh 


KITAB SHALAT £99). 


NA 


Qo 


Ubay bin Ka’ab. Ketika pada malam lainnya, saya berangkat 
bersamanya. Ternyata, orang-orang mengerjakan shalat dengan 
mengikuti qari’ mereka. Umar lalu berkata, ‘Sebaik-baik bid'ah (hal 
yang baru) adalah ini. Orang-orang yang mengerjakannya pada akhir 
malam lebih baik daripada orang-orang yang mengerj akannya pada 
awal malam.” 


Sekumpulan orang di sini maksudnya adalah kurang dari sepuluh 
orang. 


Maksud ungkapan “sebaik-baik bid'ah adalah ini” adalah alangkah 
baik perbuatan ini. Bid'ah adalah sesuatu yang baru tanpa ada 
contoh sebelumnya. Kadang-kadang bid'ah ini baik dan disyariatkan 
jika sesuai dengan syariat dan ada kebaikannya. Kadang-kadang 
tercela dan ditolak jika bertentangan dengan syariat dan 
mengandung keburukan. Akan tetapi jika tidak bertentangan 
dengan syariat dan tidak ada dasarnya, maka hukumnya mubah 
(boleh). 


Baihagi dan selainnya meriwayatkan dengan isnad shahih (2/996) 
bahwa mereka mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan 
pada masa kekhilafahan Umar bin Khaththab 2 sebanyak dua 
puluh rekaat. Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha' (1/115) 
bahwa orang-orang mengerjakan shalat Tarawih pada bulan 
Ramadhan pada masa kekhilafahan Umar sebanyak dua puluh tiga 
rekaat. Baihagi menyatukan kedua riwayat ini bahwa tiga rekaat 
yang terakhir adalah witir. 


ee 


Goo), FIKIH ISLAM LENGKAP 


= C 


Syarat Sebelum Shalat 


alias Yl 3 ale ehil awe ya Jaai fb La Li, 

sb gly alb a pay relly Ctl os 

ALA Shawl 3 cond ll da> SAN au OS a— 

2 ALS bg Be Ioi Sai ts jy ey 
„al> SI ust adl 

Syarat sebelum mengerjakan shalat ada lima, yaitu: 

Sucinya anggota tubuh dari hadats dan najis. 

Menutup aurat dengan pakaian yang suci. 


Berdiri di tempat yang suci. 


Mengetahui masuknya waktu shalat. 


Vs ow N P 


Menghadap kiblat. 


Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan tidak menghadap 
kiblat dalam dua keadaan, yaitu: 


1. Ketika rasa takut luar biasa. 


2. Ketika mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan di atas 
kendaraan. 


KITAB SHALA 
T ion, 


ww 


Penjelasan: 


1. Sebelum shalat, anggota tubuh harus suci dari hadats; baik itu 
hadats kecil maupun hadats besar. Hal ini berdasarkan firman 
Allah 3, 


Saga ight SN A3 15) bore Fa ey 
t aro ett 4 Jf Pa Ltt > ed aes < 
KET Gy cele Kasy eal a 
g, E ae 
ebb CS 225 ols 


Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku 
dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata 
kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. (Al-Ma'idah [5]: 6) 


2. Anggota tubuh juga harus suci dari najis. Hal itu ditunjukkan oleh 
perintah Rasulullah # untuk membasuh najis, seperti sabdanya 
kepada Fathimah binti Abi Hubaisy & , “Jika haidh menghampirimu, 
maka tinggalkanlah shalat. Jika hitungan harinya sudah berlalu, maka 
basuhlah darahnya dan kerjakanlah shalat.” 


Demikian juga hadits Ali x; tentang membasuh madzi. 


Masalah ini digiyaskan dengan kesucian pakaian yang diperintahkan 
oleh Allah & melalui firman-Nya, “Dan pakaianmu sucikanlah.” (Al- 
Muddatstsir [74]: 5) 


3. Dasar syarat menutup aurat dengan pakaian yang suci adalah firman 
Allah &, 


a FI Ken a 
Pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. (Al-A'raf 
[7]: 31) 


Ibnu Abbas & berkata, “Maksud pakaian di sini adalah pakaian 
ketika mengerjakan shalat.” (Mughni Al-Muhtdj: 1/184) 

Tirmidzi (377) meriwayatkan dan menyatakan hasan sebuah hadits 
dari Aisyah ya, bahwa Rasulullah & bersabda, 


S102), FIKIH ISLAM LENGKAP 


AA 


t * Pad ee cee oer ad 
jlo Y AI we fa Y 
ar A 


Tidak diterima shalat perempuan yang telah mengalami haidh kecuali 
dengan khimar. 


Perempuan yang telah mengalami haidh adalah perempuan yang 
baligh. Khimar adalah kain yang dapat menutupi kepala perempuan. 
Jika menutup kepala diwajibkan, maka menutup yang lainnya adalah 
lebih utama. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari (365) dari Aisyah @., dia berkata, “Rasulullah #£ 
mengerjakan shalat fajar, kemudian kaum mukminat ikut tasyahud 
bersamanya. Mereka tertutup dengan pakaian mereka. Kemudian 
mereka kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada seorang pun 
yang mengenali mereka.” 


Dalil yang menunjukkan syarat perempuan harus suci adalah firman 
Allah &, “Dan pakaianmu sucikanlah.” (Al-Muddatstsir [74]: 5) 


Abu Dawud (365) meriwayatkan dari Abu Hurairah 2 bahwa 
Khaulah binti Yasar mendatangi Nabi #% dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, saya hanya memiliki satu pakaian, padahal saya dalam 
keadaan haidh. Apa yang harus saya lakukan?” Beliau menjawab, 
“Jika engkau telah suci, maka cucilah pakaian itu dan pakailah untuk 
shalat.” Khaulah bertanya lagi, “Jika darahnya tidak keluar?” Beliau 
menjawab, “Cukup bagimu membasuh darahnya dan bekasnya tidak akan 
menggangeumu.” 


+. Tempat shalat harus suci. Hal ini ditunjukkan oleh perintah 


Rasulullah # untuk menuangkan air ke tempat kencingnya orang 
Badui di masjid. Hadits ini juga diqiyaskan dengan kesucian pakaian. 


. Orang yang akan mengerjakan shalat adalah harus mengetahui 


masuknya waktu shalat. Dasarnya adalah firman Allah &, 
DUC By Sua 
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa’ [4]: 103) 


Hardhu yang ditetapkan dengan waktu tertentu sehingga harus 
diketahui masuk waktunya. 


KITAB SHALA 
T Ko) 


AA 


6. Shalat harus menghadap kiblat. Allah # berfirman, 


. - t Ci A r gr Pa oY PA ea j > Se 2e - 
Ip op Ts BE UAN 3 Ona Sa 
G oe 24, ae aa 
MA aali i Agog 


Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka 
Kami benar-benar akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. 
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-Baqarah [2]: 
144) 


Maksud mukamu menengadah ke langit adalah wajahmu berulang- 
ulang melihat dan memandang ke arah langit. 

Maksud Kami akan memalingkanmu adalah Kami akan 
mengarahkanmu. 

Kiblat adalah arah yang kamu tuju ketika shalat. 

Kamu sukai, maksudnya kamu senangi dan cintai. 

Palingkanlah mukamu, maksudnya hadapkanlah ke arah masjid. 
Haram, artinya tidak boleh menyakiti dan menodainya. 


Bukhari (5897) dan Muslim (397) meriwayatkan hadits tentang 
orang yang buruk shalatnya bahwa Nabi 4% bersabda kepadanya, 
“Jika engkau ingin mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu. 
Kemudian, menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah.” 


Masjid Al-Haram dalam ayat ini dan kiblat dalam hadits maksudnya 
adalah ka'bah. 


Bukhari (390) dan Muslim (525) meriwayatkan dari Al-Barra' bin 
‘Azib W, dia berkata, “Dahulu Rasulullah mengerjakan shalat ke 
arah Baitul Magdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. 
Rasulullah &: ingin menghadap ke arah ka'bah, maka Allah w 
menurunkan ayat, 


SAN g leri AA Sjn 


‘Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.” 
Kemudian beliau menghadap ke arah ka‘bah.” 


{104}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Ww 


7. Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan tidak menghadap kiblat 


ketika ketika rasa takut luar biasa, yaitu rasa takut karena perang 
dan lainnya selama sebabnya mubah, Dasarnya adalah firman 
Allah 22, 


Mn EM AE Na 

BG VG sobs Oy 
Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka kerjakanlah shalat 
sambil berjalan atau berkendaraan. (Al-Baqarah (21: 239) 


Artinya, jika kamu tidak mungkin mengerjakan shalat dengan 
sempurna, maka kerjakanlah shalat sebisamu; entah itu dengan 
berjalan kaki atau berkendaraan. 


Ibnu Umar W berkata, “Entah menghadap kiblat atau tidak.” 


Nafi' berkata, “Saya berpendapat bahwa Ibnu Umar tidak akan 
mengucapkan hal itu kecuali berasal dari Rasulullah #4.” (Bukhari: 
4261) 


. Seseorangjuga boleh mengerjakan shalat dengan tidak menghadap 


kiblat ketika mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan di atas 
kendaraan. Bukhari (391) meriwayatkan dari Jabir 25, dia berkata, 
“Rasulullah # mengerjakan shalat di atas kendaraannya sesuai 
dengan arah menghadapnya kendaraan itu -dalam riwayat lainnya 
disebutkan ke arah timur-. Jika ingin menunaikan shalat fardhu, 
beliau turun dan menghadap kiblat.” Dalam riwayat lain (1045) 
dari Ibnu Umar &2, “Beliau mengerjakan shalat dalam perjalanan.” 


es 


ras suatar (105), 


NA 


0 


Rukun Shalat 


Sa as AI, cast AL dan ia SU soll owt, 


Aa a GA Bel By MY bp Sg 
aladh g JAEN aby cab 2 aibalaly E SI Ula 
Sede SA cad Kini Lada y 3 pom! g as 
He Bally A pe VI Sa cad islah s 
TIH sy SAW ala ceed ploy ale abt dee oN 

WU Sd de ISS Ce sy aed oy 


Rukun shalat ada delapan belas, yaitu: 
. Niat. 
. Berdiri jika mampu. 
. Takbiratul Ihram. 


. Membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca 
bismillGhir rahmanir rahim. 


. Ruku’. 

. Thuma'ninah dalam ruku’. 
. Vtidal. 

. Thuma'ninah dalam i'tidal. 


. Sujud. 


ICD FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


10. Thuma’ninah dalam sujud. 


11. Duduk di antara dua sujud. 


12. Thuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. 
13. Duduk terakhir. 
14. Tasyahhud dalam duduk terakhir. 


15. Membaca shalawat dan salam kepada Nabi gẹ. 
16. Salam pertama. 
17. Berniat selesai dari shalat. 


18. Mengerjakan rukun secara tertib sesuai dengan yang kami 
sebutkan tadi. 
S = 


Penjelasan: 


|. Dasar wajibnya niat adalah firman Allah g, 
. Yaa., -4 “er? w Z o. t., 
aih i ral Kiia Ye Us 


Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya. (Al-Bayyinah [98]: 5) 


Demikian juga hadits, “Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya,” 


2. Bukhari (1066) meriwayatkan dari Imran bin Hushain 2, dia 
berkata, “Saya terkena ambiyen. Kemudian saya bertanya kepada 
Nabi #8 dan beliau menjawab, ‘Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau 
tidak mampu, maka duduklah. Jika engkau tidak mampu, maka berbaring 
miringlah (ditopang oleh sisi badan).’” 


Nasa'i menambahkan, “Jika engkau tidak mampu, maka menelentanglah. 
Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.” 
(Kifayah Al-Akhyar: 1/135) 


$}. Dalil rukun-rukun yang telah disebutkan tadi -yaitu niat, berdiri 
jika mampu, takbiratul Ihram, membaca surat Al-Fatihah diawali 
dengan membaca bismillahir rahmanir rahim, ruku’, thuma’ninah 
dalam ruku', i’tidal, thuma'ninah dalam i'tidal, sujud, thuma'ninah 


6 
kita sharar (402), 


NA 


dalam sujud, duduk di antara dua sujud, dan thuma’ninah ketika 
duduk di antara dua sujud~ ditunjukkan oleh hadits yang 
diriwayatkan Bukhari (724) dan Muslim (397) dari Abu Hurairah 
2 bahwa Nabi # memasuki masjid. Kemudian masuklah seorang 
laki-laki dan mengerjakan shalat. Setelah dia datang dan 
mengucapkan salam kepada Nabi 2%, beliau menjawab salamnya 
dan berkata, “Kembalilah dan kerjakanlah shalat karena engkau belum 
shalat.” Kemudian orang itu mengerjakan shalat. Setelah itu, dia 
datang lagi dan mengucapkan salam. Nabi #¢ berkata, “Kembalilah 
dan kerjakanlah shalat karena engkau belum shalat.” Beliau 
mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian orang itu berkata, 
“Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran! Saya tidak 
mengetahui yang lainnya. Ajarilah aku!” Beliau bersabda, “Jika 
engkau hendak mengerjakan, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah bacaan 
Al-Qur’an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah sampai engkau 
thuma’ninah dalam ruku'. Kemudian naiklah sampai engkau berdiri lurus. 
Kemudian sujudlah sampai engkau thuma’ninah dalam sujud. Kemudian 
bangkitlah sampai thuma'ninah dalam duduk. Kemudian sujudlah sampai 
engkau thuma'ninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah itu dalam semua 
shalatmu.” 


Para ulama menamakan hadits ini “hadits tentang orang yang buruk 
shalatnya.” 


Maksud “engkau belum shalat” adalah shalat yang diperintahkan. 


Maksud kalimat, “Saya tidak mengetahui yang lainnya”, adalah 
“Saya tidak mengetahui selain tata cara yang telah saya lakukan.” 


“Bacalah bacaan Al-Qur’an yang mudah bagimu.” 


Ibnu Hibban (484) meriwayatkan, “Kemudian bacalah Ummul Qur'an.” 
Yaitu, surat Al-Fatihah. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (723) dan Muslim (394), 


” ? = 7 2 . re Ri dp. ta a Z 
Sara a als 
Tidak dianggap shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. 
Adapun yang menunjukkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat 


dari surat Al-Fatihah dan setiap surat lainnya adalah hadits yang 


108), FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


diriwayatkan oleh Muslm (400) dari Anas x, dia berkata, “Suatu 
hari Rasulullah #¢ bersama kami. Ketika itu, beliau tidur ringan. 
Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum, maka 
kami bertanya, ‘Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat.’ 
Kemudian beliau membaca, 


FA LE no Sh YAN A s 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberimu nikmat yang 
banyak. 


Rasulullah $ menganggapnya salah satu ayar dari surat tersebut. 


“Kemudian naiklah sampai engkau berdiri lurus”, artinya 
thuma'ninah dalam berdiri, sebagaimana terdapat dalam hadits 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 


“Dalam semua shalatmu”, artinya dalam setiap rekaat shalatmu. 


. Dalil rukun duduk terakhir adalah hadits yang diriwayatkan oleh 


Bukhari (794) dari Abu Humaid As-Sa'idy # tentang gambaran 
shalat Rasulullah #6, “Jika duduk pada rekaat terakhir, beliau 
mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki lainnya serta 
duduk di atas pantatnya.” 


Sebab, posisi ini adalah tempat mengucapkan sesuatu yang wajib, 
sebagaimana akan dijelaskan, maka hukumnya pun wajib, seperti 
berdiri untuk membaca Al-Fatihah. 


5. Dasar wajibnya tasyahhud dalam duduk terakhir adalah hadits yang 


diriwayatkan oleh Bukhari (5806), Muslim (402), dan selain 
keduanya dari Ibnu Mas'ud a, dia berkata: Jika mengerjakan shalat 
bersama Nabi #4, maka kami mengucapkan -dalam riwayat Baihaqi 
(2/138) dan Daruguthni (1/350): “Sebelum diwajibkan tasyahhud 
kepada kami, kami mengucapkan”-, “Keselamatan untuk Allah 
sebelum para hamba-Nya. Keselamatan untuk Jibril. Keselamatan 
untuk Mikail. Keselamatan untuk Fulan. “ Tatkala Nabi #& selesai, 
beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya berkata, 


KITAB SHALAT (109) 2: 


NA, 


Q 


“Sesungguhnya Allah adalah As-Salam. Jika salah seorang di antara kalian 
duduk dalam shalatnya, maka ucapkanlah, (<\2-31)...” 


“Allah adalah As-Salam”, maksudnya salah satu nama Allah &. 
Menurut sebuah pendapat, maknanya adalah keselamatan-Nya dari 
aib dan kefanaan yang menimpa makhluk. 


Tentang redaksi tasyahhud ada berbagai riwayat dan semuanya 
benar. Redaksi yang sempurna dan utama menurut Imam Syafi'i 
sis adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (403) dan 
selainnya dari Ibnu ‘Abbas &», dia berkata, “Rasulullah # 
mengajarkan tasyahhud, sebagaimana beliau mengajarkan kami 
surat Al-Our'an. Beliau berkata, 


are TG u AI Si P ' 8 
Lgl elle ALI a ce CA Da GIS AS La 
ay ole Ae) UE 6 Ke MA BSG BN 55 AI 


Aap thse Sage PAN AM P 


. Dasar wajibnya membaca shalawat dan salam kepada Nabi #¢ adalah 
firman Allah sis, 


> nia 2 bs t r E 3 Ei a Ag su 
Sila Ku ae ail of 


Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hat orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 
nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Al-Ahzab 
(33): 56) 
Para ulama bersepakat bahwa shalawat tidak wajib di luar shalat 
dan wajib di dalam shalat. Ibnu Hibban (515) dan Hakim (1/268) 
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud x yang bertanya tentang cara 
bershalawat kepada Nabi #¢, “Bagaimana kami bershalawat 
kepadamu, yang jika kami bershalawat kepadamu di dalam shalat 
kami, Allah pun akan bershalawat kepadamu?” Beliau menjawab, 
“Ucapkanlah...” 


IGON FIKIH ISLAM LENGKAP 
Oo 


Hal ini menunjukkan bahwa shalawat itu dilakukan di dalam shalat. 


Tempat yang tepat adalah di akhir shalat. Wajib mengucapkannya 
pada saat duduk terakhir setelah tasyahhud. 


Adapun lafazh sempurnanya adalah: 


ee ae US wat ST ley ot dé fo 64 \ 
JT dey et Je Bu « AT aa 


- 


= 


Se ST ley at Lae aa dam 
Lafazh ini berdasarkan hadits-hadits yang shahih yang diriwayatkan 


oleh Bukhari, Muslim dan selain keduanya. Pada sebagian jalan 
periwayatannya ada tambahan atau pengurangan. 


- Mengenai rukun salam pertama, Muslim (498) meriwayatkan dari 


Aisyah «8, “Rasulullah g membuka shalat dengan takbir... dan 
menutupnya dengan salam.” 


. Pendapat yang paling benar tentang berniat selesai dari shalat 


menyatakan bahwa hal ini bukan rukun, tetapi disunnahkan. Niat 
dimasukkan ke dalam rukun sebagai upaya untuk menghargai 
pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah rukun. 


. Dasar wajibnya mengerjakan rukun secara tertib adalah hadits 


tentang orang yang buruk shalatnya. Di dalam hadits ini rukun- 
rukun dihubungkan dengan tertib. Demikian juga amalan Nabi # 
yang diriwayatkan melalui hadits-hadits yang shahih. 


ogo 


KITAB SHALAT IGD n 


Sunnah-sunnah Shalat 


dry GY), OV rol Gad yes J3 gy 
By me Bo pally JS apts olei e— J a 
Olay 43 op Gb al 3 JI 


Sunnah-sunnah sebelum mengerjakan shalat ada dua, yaitu: 
adzan dan iqamat. Sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan 
shalat juga ada dua, yaitu: tasyahhud awal dan membaca qunut 
pada shalat Subuh maupun pada shalat Witir pada pertengahan 
kedua bulan Ramadhan. 


Penjelasan: 


1. 


Adzan dan iqamat adalah untuk shalat-shalat fardhu. Dalil yang 
menunjukkan disyariatkannya adzan dan iqamat adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (602) dan Muslim (674) dari Malik bin 
Al Huwairits 2% bahwa Nabi # bersabda, 


EE E EE ates T E 9 rr - 2 
SSI one by SIA SN BERAE Dhali Da Isi 
Jika waktu shalat datang, hendaklah salah seorang di antara kalian 


mengumandangkan adzan. Hendaklah orang yang paling tua di antara 
kalian menjadi imam kalian. 


Abu Dawud (499) meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin 
Zaid 25, “Jika akan mengerjakan shalat, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu 
Akbar...” 


IGD! FIKIH ISLAM LENGKAP 


Q 


Hukum wajib ini berubah menjadi sunnah berdasarkan dalil-dalil 
lainnya. 


Lafazh adzan adalah sebagai berikut: 


RAN, SEN 

SIM SI 

ot e378 YE 

OS) ah sa 

“fs fay Tiang ee ce eae AU 
SONY ol ag cal y BY ob Ages 

A Ae (eee ol Ags a Oe or st 


Kerika adzan Subuh ditambahkan: 


eg, « Ase eee: o - ao- 22.3 
ee oy pe SMa ce gal co oe pai 
Setelah mengucapkan (on ue >) yang kedua. 


Adapun lafazh iqamat adalah sebagai berikut: 


Mali AG GDL ca i 


KITAB SHALAT 
SU 
Q 


oye SE 2b NE 
St abl St al 
RF oe ew 
ah Yy ayy 


Lafazh ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, 
Muslim dan selain keduanya. Disunnahkan bagi orang yang 
mendengar adzan untuk mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh 
muadzin. Jika adzan selesai, hendaknya dia bershalawat kepada Nabi 
#% dan berdoa sesuai dengan hadits yang diriwayatkan. 


Muslim (384) dan selainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amru 
a bahwa dia mendengar Nabi 4: bersabda, “Jika kalian mendengar 
orang mengumandangkan adzan, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, 
kemudian bershalawatlah kepadaku. Sesungguhnya barangsiapa 
bershalawat kepadaku dengan satu shalawat, niscaya Allah bershalawat 
kepadanya sepuluh kali. Kemudian mohonlah untukku wasilah kepada 
Allah, karena itu adalah tempat di surga yang tidak layak ditempati kecuali 
oleh salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Saya berharap bahwa 
sayalah orangnya. Barangsiapa memintakan wasilah untukku kepada 
Allah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.” 


Bukhari (589) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir #» bahwa 
Rasulullah 2 bersabda, “Barangsiapa mengucapkan ketika mendengar 
adzan: 


AAA oT AKAN DNAN RAIN A id 2) a 

SE sil (3 padan LAI ir, iaaii Lp 
Ya Allah Sang Pemilik panggilan yang sempurna dan shalat yang 
ditegakkan! Berilah Muhammad wasilah (derajat paling tinggi di 


surga) dan kelebihan serta bangkitkanlah dia dalam kedudukan terpuji 
yang telah Engkau janjikan kepadanya. 


maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.” 

(220 5555) artinya dakwah tauhid yang tidak akan mengalami 
perubahan dan pergantian. 

(iss) artinya kedudukan lebih dari segenap makhluk. 


IGD! FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


(13 m3 Glas) artinya disanjung orang yang mengerjakannya. 
cae sil artinya, sesuai dengan firman Allah, “Mudah-mudahan 
Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (Al-Isra' [17]: 79) 


Disunnahkan juga kepada muadzin untuk mengucapkan shalawat 
kepada Nabi # dan doa dengan suara yang lebih halus daripada 
adzan dan dipisahkan agar tidak disangka bahwa shalawat adalah 
bagian dari lafazh adzan. 

Orang yang mendengar adzan mengucapkan kalimat yang 
diucapkan muadzin kecuali (SW! Ja ) dan (etal ee ie). 
Pada dua kalimat ini, dia mengucapkan (al Y) $5 VI), 
sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (588) dan 
Muslim (882) serta selain keduanya. Demikian juga pada kalimat 

(e M c pes sail), maka dia mengucapkan: 
(aa esi.) 

Disunnahkan juga ketika mendengar iqamat untuk mengucapkan 
kalimat yang diucapkan muadzin, kecuali kalimat Ga cú 58), 


maka hendaknya mengucapkan (11151 f ial yout). (HR. Abu Dawud 
528). 


. Tasyahhud awal itu mengikuti hadits-hadits shahih. Di antaranya 


hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1167) bahwa Rasulullah 
$% berdiri ketika dua rekaat Zhuhur dan tidak duduk. Tatkala selesai 
shalat, beliau sujud dua kali dan salam. Sujud sahwi yang 
dilakukannya adalah tanda kesunnahannya. 


Maksud tidak duduk, yaitu di antara dua rekaat pertama dan dua 
rekaat kedua. 


Dalam hadits tentang orang yang buruk shalatnya yang diriwayatkan 
Abu Dawud (860) disebutkan, “Jika engkau duduk di pertengahan 
Shalat, maka tenanglah. Bentangkanlah paha kirimu, kemudian 
tasyahhudlah “. 


Dasar membaca gunut pada shalat Subuh adalah hadits yang 
diriwayatkan Hakim dari Abu Hurairah ag, dia mengatakan, “Jika 


KITAB SHALAT (115), 


Ne, 


Rasulullah gg mengangkat kepalanya dari ruku’ dalam shalat Subuh 
pada rekaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa 


dengan doa ini (<i Sad SAM 2401). (Mughnt AL-Muhtdj: 1/166) 


4. Mengenai gunut pada shalat Witir pada pertengahan kedua bulan 
Ramadhan, Abu Dawud (1425) meriwayatkan dari Al-Hasan bin 
Ali x, dia berkata, “Rasulullah g mengajarkanku kalimat-kalimat 
yang saya ucapkan ketika shalat witir, yaitu: 


Pb AD A LAN D 
3 UN tab a ah IE Ka II IG 
SHE A Fa VG IG ba UV UG SR, 

A esau 


Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau 
beri petunjuk. Berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang 
tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. 
Sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah 
berkah apa yang Engkau berikan kepadaku. Jauhkan aku dari kejelekan 
apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan 
gadha dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu. 
Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina dan orang 
yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai 
Tuhan kami dan Maha Tinggt Engkau.” 


Tirmidzi (464) mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dia 
melanjutkan, “Kami tidak mengetahui sedikit pun doa dari 
Rasulullah & yang lebih baik dari ini ketika qunut witir.” 


Abu Dawud (1428) meriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab æ 
mengimami orang-orang, yaitu pada bulan Ramadhan. Dia 
membaca qunut pada pertengahan terakhir Ramadhan. Perbuatan 
sahabat adalah hujjah jika tidak diingkari. 


oe 


G16} FIKIH ISLAM LENGKAP 


Sunnah Haiat Shalat 


— 
| PAW BI Le a a 3 pt ade Ulin, 
ctor ly Sach gle cual nga cae ae SN any 
(ega ye BA ig ae oye Bg tly cod NI) 
CoN ee Ol ply BEL wey 3) pal Gel dy senat, 
G mey ed AH ty oaa Gh abt net Sis pat 
EA de cots! ae gy co p— ESA 
U pia SP Roel Sch OA g MS mah dp ans 
— AI 3D) SAI net 3 PUS dan 

ASI delay 2 


1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku’, dan 
i'tidal. 


Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 


Membaca doa iftitah. 


Membaca isti’adzah. 


WR win 


Mengeraskan bacaan ketika shalat jahr dan memelankan 
bacaan ketika shalat sirr. 


Sunnah hajat dalam mengerjakan shalat ada lima belas, yaitu: 


| 6. Membaca amin. 


7. Membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah. 


8. Bertakbir ketika hendak ruku' dan bangun dari ruku'. 


ee Fee aah Ne Da A soe 
9. Mengucapkan (25)! U We) stas syed ail ao), 
10. Membaca tasbih dalam ruku’ dan sujud. 


11. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. 


12. Menggenggam jari-jari tangan kanan, kecuali jari telunjuk 
dalam bertasyahhud, dan mengembangkan jari-jari tangan 
kiri. 


13. Duduk iftirasy dalam semua duduk. 


14. Duduk tawarruk pada saat duduk terakhir. 


15. Melakukan salam kedua. 


Penjelasan: 


1. Sunnah haiat adalah amalan sunnah dalam shalat yang apabila 
terlupa tidak perlu dilakukan sujud sahwi. 


2. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku’, dan i’tidal 
merupakan sunnah haiat. Bukhari (705) dan Muslim (390) 
meriwayatkan dari Ibnu Umar &, dia berkata, “Saya melihat 
Rasulullah #¢ membuka shalat dengan takbir. Beliau mengangkat 
kedua tangannya ketika takbir sehingga keduanya sejajar dengan 
kedua bahu. Jika bertakbir untuk ruku', beliau melakukan 
semisalnya. Jika mengucapkan sami‘allahu liman hamidahu, beliau 
melakukan semisalnya dan mengucapkan Rabband lakal hamdu. 
Beliau tidak melakukannya ketika sujud dan ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud.” 


3. Dasar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Muslim (401) dari Wail bin Hijr age bahwa 
dia melihat Rasulullah # mengangkat kedua tangannya ketika 
melakukan shalat, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas 
tangan kirinya. 

o 

GU 


Ni, 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


6. 


4. Mengenai membaca doa iftitah, Muslim (771) meriwayatkan dari 


Ali me dari Rasulullah #. Apabila mendirikan shalat, beliau 
mengucapkan, 


o7 UE ae PIIG SAN gl eg Sh 
KE ah Jiang Clay SO US ol DS Fa 
P Pa ban A H A kak P 
eg uya Uy St Ole, aS hy Y 


Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi 
dengan keadaan lurus dan aku tidak termasuk orang-orang yang 
musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku aku serahkan 
kepada Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. 


Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang 
yang berserah diri. 


(53 43) artinya: saya sengaja beribadah. 
(jas) artinya: memulai penciptaannya. 
(Ki) artinya: condong kepada agama yang benar. 


(SA) artinya: ibadahku dan semua pendekatan diri kepada 
Allah. 


. Dasar membaca isti'adzah adalah firman Allah ws, 


. 73 


Die hl Ga IL a8 Olga LIS p 


Apabila membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan 
kepada Allah dari setan yang terkutuk. (An-Nahl [16]: 98) 


Bacaan dikeraskan dalam shalat Subuh, dua rekaat pertama shalat 
Maghrib dan Isya,” shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, 
shalat khusuf (gerhana bulan), shalat istisga', shalat tarawih, shalat 
witir pada bulan Ramadhan, serta dua rekaat thawaf pada malam 
hari dan waktu Subuh. Semua akan dijelaskan pada tempatnya. 


KITAB SI 
ust CD, 


AZ 


Shalat sunnah muthlag pada malam hari, bacaannya pertengahan 
antara sirr dan jahr. Allah & berfirman, 


Cel Daw PUS on FI G CHE Vj LE ey AL NI 


Jangan mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan jangan pula 
merendahkannya serta carilah jalan tengah di antara kedua itu. (Al- 
Isra” [17]: 110) 


Yang dimaksud shalat dalam ayat di atas adalah shalat malam. Selain 
shalat-shalat yang disebutkan, maka dilakukan dengan sirr (bacaan 
pelan). 


Hal itu ditunjukkan oleh berbagai hadits, di antaranya : 


Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (735) dan Muslim (463) 
dari Jabir bin Muth'im a, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
z membaca surat Ath-Thur ketika shalat Maghrib.” 


Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (733) dan Muslim (463) 
dari Al-Barra’ bin ‘Azib 2g, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
gt membaca surat At-Tin ketika shalat Isya'. Saya tidak pernah 
mendengar seorang pun yang lebih baik suara dan bacaannya selain 
dia.” 


Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (739) dan Muslim (449) 
dari hadits Ibnu ‘Abbas & tentang kehadiran jin. Mereka 
mendengar Al-Qur'an dari Nabi $. Di dalam kisah ini disebutkan, 
“Beliau mengerjakan shalat Subuh bersama para sahabatnya. Tatkala 
mendengar Al-Our'an, mereka diam memperhatikannya.” 


Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah & mengeraskan 
bacaannya sehingga orang yang hadir bisa mendengar bacaannya. 


Hadits yang menunjukkan bacaan sirr pada selain shalat yang 
disebutkan tadi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (713) 
dari Khabbab 2 bahwa seseorang bertanya kepadanya, “Apakah 
Rasulullah # membaca bacaan ketika shalat Zhuhur dan Ashar?” 
Dia menjawab, “Ya.” Orang tadi bertanya lagi, “Dengan apa kalian 
mengetahui hal itu?” Dia menjawab, “Dengan gerakan jenggotnya.” 


(120), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Bukhari (738) dan Muslim (396) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
ate, dia berkata, “Dalam setiap shalat beliau membaca. Apa yang 
Rasulullah # perdengarkan kepada kami, maka kami 
memperdengarkannya kepada kalian. Apa yang dipelankannya, 
maka kami juga memelankannya kepada kalian.” 


Para sahabat .x tidak meriwayatkan bacaan jahr pada selain posisi- 
posisi itu. 


. Mengenai membaca amin, Abu Dawud (934) meriwayatkan dari 


Abu Hurairah a, dia berkata, “Jika Rasulullah # membaca, 
Pai Aa E Pe. aed rd et ae 
ulead} Ys Agel = panel ZF rte 

beliau mengucapkan amin sehingga orang yang berada di shaf 

pertama mendengarnya.” 


Ibnu Majah (853) menambahkan, “Masjid pun bergaung 
karenanya.” 


Bacaan amin juga disunnahkan kepada makmum yang dilakukan 
setelah imam. Bukhari (749) dan Muslim (410) meriwayatkan dari 
Abu Hurairah æ bahwa Rasulullah & bersabda, “Jika imam 
mengucapkan, 


>- wG o r 2, A > te - oe, 
bas Yg Angle paral] Be gels 
maka ucapkanlah amin. Barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan 


dengan ucapan amin para malaikat, diampunilah dosanya yang telah 
berlalu.” 


Dalam riwayat Abu Dawud (936), “Jika imam mengucapkan amin, 
maka ucapkanlah juga amin.” 


. Membaca surat lain setelah Al-Fatihah adalah pada dua rekaat 


pertama. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadits. 


Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (745) dan Muslim (451) 
dari Abu Qatadah 2 bahwa Nabi # membaca Al-Fatihah dan 
surat lainnya pada dua rekaat pertama shalat Zhuhur dan shalat 
Ashar. Dalam riwayat lain disebutkan, “Begitu juga yang beliau 
lakukan ketika shalat Subuh.” 


KITAB SHALAT 121) 4 


NP 


Q 


10. 


l 


— 


12. 


Az 


Makmum tidak membaca selain Al-Fatihah dalam shalat jahriyah. 
Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (832, 
824), Nasa'i (2/141), dan selain keduanya dari Ubadah bin Ash- 
Shamit 2, dia berkata, “Kami berada di belakang Rasulullah #¢ 
ketika shalat Subuh. Beliau membaca surat panjang. Tatkala selesai, 
beliau bersabda, ‘Barangkali kalian ikut membaca bacaan imam kalian?” 
Ubadah melanjutkan, “Kami berkata, Ada apa, demi Allah?’ Beliau 
menjawab, Jangan melakukannya kecuali untuk Ummul Quran (yaitu 
Al-Fatihah). Sesungguhnya tidak dianggap shalat bagi orang yang tidak 
membacanya.” Dalam riwayat lain, “Janganlah membaca bagian apapun 
dari Al-Qur’an jika saya menjahrkannya kecuali Ummul Quran (Al- 
Fatihah).” 


. Mengenai bertakbir ketika hendak ruku' dan bangun dari ruku’, 


Bukhari (752) dan Muslim (392) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
we bahwa dia mengerjakan shalat bersama orang-orang. Dia 
bertakbir setiap kali ruku’ dan bangun dari ruku’. Tatkala selesai, 
dia berkata, “Saya adalah orang yang paling mirip shalatnya di antara 
kalian dengan Rasulullah 22.” 


Mengenai membaca tasbih dalam ruku' dan sujud, Muslim (772) 
dan selainnya meriwayatkan dari Hudzaifah a, dia berkata, “Pada 
suatu malam saya shalat bersama Rasulullah #&.” Dalam hadits ini 
lalu disebutkan, “Kemudian beliau ruku' dan mengucapkan 


(aa Ob), kemudian sujud dan mengucapkan 


(GEM gp Ob)” 


.Mengenai meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika 


ne 


duduk, Muslim (580) meriwayatkan dari Ibnu Umar & tentang 
cara duduk Nabi g. Dia berkata, “Jika duduk dalam shalat, beliau 
meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan 
menggenggam seluruh jari-jarinya serta memberi isyarat dengan 
jari manisnya. Kemudian meletakkan telapak tangan kirinya di atas 
paha kirinya.” 

Dasar duduk tawarruk pada saat duduk terakhir adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (794) dari Abu Humaid As-Sa'idy 2, 
dia berkata, “Saya adalah orang yang paling hafal di antara kalian 
tentang shalat Rasulullah #2.” Lalu disebutkan, “Jika duduk pada 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Nad, 


dua rekaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki 
kanannya. Jika duduk pada rekaat terakhir, beliau mengedepankan 
kaki kirinya, menegakkan kaki yang lainnya dan duduk di atas 
pantatnya.” 


Mengedepan kaki kirinya, artinya di bawah kaki kanannya yang 
ditegakkan. 


Muslim (579) meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair «8, “Jika 
Rasulullah & duduk dalam shalat, beliau meletakkan kaki kirinya 
di antara paha dan betisnya serta membentangkan kaki kanannya.” 


. Mengenai salam kedua, Muslim (582) meriwayatkan dari Sa'ad 2s, 


dia berkata, “Saya melihat Rasulullah # mengucapkan salam ke 
arah kanan dan kirinya sehingga saya melihat putih pipinya.” 


Abu Dawud (996) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud 
2: bahwa Nabi # mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya 
sehingga terlihatlah putih pipinya, Assalamu “alaikum wa rahmatullah, 
Assalamu “alaikum wa rahmatullah.” Tirmidzi mengatakan (295), 
“Hadits Ibnu Mas'ud ini adalah hadits hasan shahih.” 


ee 


KITAB SHALAT (123), 


Ww 


LASE 
À * Kk 

, i 

Bgl iyé 

a KA F sf 3 


Perbedaan Shalat 
Wanita dan Laki-Laki 


oF bel QE Jo WB hil Le fo Si MEA 


Sep ES NG edd oe tle bey tee 
eB) Bag creer Dad Be gd Mb Shy etl ae ys 
MS) pw Oy a 

Ste Nb pat Bye ait cee SI gee pai: af tly 
SA Oy Ag Lal Be gd SU Sl cle VI 
Jo BS Wy Leni) Leer y VI Bye 


Wanita berbeda dengan laki-laki dalam lima perkara, yaitu: 
Laki-laki: 


1. Merenggangkan kedua siku dari lambung dalam ruku’ dan 
sujud. 


2. Mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku’ dan sujud. 


3. Mengeraskan bacaan dalam shalat jahr. 


4. Jika terdapat keraguan atau kesalahan dalam shalat, laki- 
laki membaca tasbih. 


5. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. 


{124}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Wanita: 


1. Merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam 
ruku' dan sujud. 


. Merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan 
mahramnya. 


. Jika dalam shalatimam ragu atau lupa, dia mengingatkannya 
dengan cara bertepuk tangan. 


. Semua badan wanita yang merdeka adalah aurat kecuali 
wajah dan kedua telapak tangannya. 


. Aurat budak wanita sama dengan laki-laki. 


Penjelasan: 


|. Mengenai merenggangkan kedua siku dari lambung dalam ruku’ 
dan sujud, Bukhari (383) dan Muslim (495) meriwayatkan dari 
Abdullah bin Malik ibnu Buhainah 2 bahwa apabila Nabi # 
mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga 
kelihatan putih ketiaknya. Dalam riwayat Abu Dawud (734) dan 
Tirmidzi (270) dari Abu Humaid æ» disebutkan, “Beliau 
memalingkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya dan 
mengangkat kedua telapak tangannya hingga berpapasan dengan 
kedua bahunya.” 


2. Mengenai mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku' dan 
sujud, Abu Dawud (735) meriwayatkan dari Abu Humaid 2% 
tentang sifat shalat Rasulullah #. Dia berkata, “Jika bersujud, beliau 
merenggangkan kedua pahanya dan tidak memikulkan perutnya di 
atas pahanya itu.” 


3. Jika terdapat keraguan atau kesalahan dalam shalat, laki-laki 
membaca tasbih. Maksudnya, jika imam dan selainnya melakukan 
suatu kesalahan dan dia ingin menegurnya, maka dia mengucapkan, 
“Subhanallah.” Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari (652) dan Muslim (421) dari Sahl bin Sa’ad 2 bahwa 
Rasulullah # bersabda, 


(.) 
ras shalat (725), 


NA. 


Wy eal) ual ma ISL SP D bc La 

i ve Ay Ka .9 a 
Barangsiapa ragu-ragu dalam shalatnya, hendaklah dia mengucapkan 
tasbih. Jika mengucapkan tasbih, dia akan dilirik. Sesungguhnya 
bertepuk tangan itu hanyalah untuk para wanita. 


Bertepuk tangan di sini maksudnya adalah memukul punggung 
telapak tangan kiri dengan bagian depan telapak tangan kanan. 


. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Daruquthni 
(1/231) dan Baihaqi (2/229) meriwayatkan secara marfu’, “Bagian 
yang berada di atas kedua lutut adalah aurat. Bagian yang berada di bawah 
pusar adalah aurat.” 


Bukhari (346) meriwayatkan dari Jabir : bahwa dia mengerjakan 
shalat dengan satu pakaian. Jabir berkata, “Saya melihat Rasulullah 
# mengerjakan shalat dengan satu pakaian.” Dalam riwayat lain 
(345), “Jabir shalat dengan sarung yang telah diikat pangkalnya.” 


Sarung biasanya adalah pakaian yang menutup badan bagian tengah, 
yaitu bagian yang berada di antara perut dan lutut serta bagian 
yang mendekati keduanya. 


. Ketika shalat, wanita merapatkan kedua siku ke lambung dan 
perutnya dalam ruku' dan sujud. Baihaqi (2/223) meriwayatkan 
bahwa Rasulullah & melewati dua orang perempuan yang shalat. 
Beliau bersabda, “Jika kalian sujud, rapatkanlah sebagian daging ke tanah 
karena perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam hal ini.” 


. Ketika shalat, wanita harus merendahkan suaranya jika ada laki- 
laki yang bukan mahramnya. Hal ini dilakukan karena khawatir 
terjadi fitnah. Allah & berfirman, 


ph g eÉ aad i Bad i 


Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. (Al-Ahzab 
[33]: 32) 


ITD! FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Maksud tunduk dalam berbicara adalah melembutkan suara. 
Maksud penyakit adalah kefasikan dan sedikitnya kewara’an. 


Ayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan terkadang bisa 
memicu fitnah sehingga dia diminta untuk merendahkan suara di 
hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. 


. Semua badan wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan 


kedua telapak tangannya. Dasarnya adalah firman Allah &, 


ie sib GS A 


Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) 
nampak darinya. (An Nuur (24): 31) 


Pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama adalah, maksud 
perhiasan dalam ayat di atas adalah tempat-tempatnya. 


Yang (biasa) nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak 
tangan. (Silakan lihat Tafsir Ibnu Katsir: 3/283) 


Abu Dawud (640) meriwayatkan dari Ummu Salamah 3 bahwa 
dia bertanya kepada Nabi #2, “Bolehkah perempuan shalat dengan 
dir’ dan khimar serta tidak memakai sarung?” Beliau menjawab, 
“(Boleh) jika dir‘ itu panjang dan menutup punggung kedua kakinya.” 


Dir' adalah pakaian perempuan yang menutup badan dan kedua 
kakinya. 


Khimar adalah kain untuk menutupi kepala perempuan. 


Jelaslah dari hadits di atas bahwa jika pakaian menutup punggung 


kedua kaki wanita ketika berdiri dan ruku', berarti pakaian tersebut 
akan memanjang ketika sujud dan menutup bagian telapak kedua 
kakinya karena sebagian merapat dengan sebagian lainnya. 


Aurat budak wanita sama dengan laki-laki. Maksudnya aurat dalam 
shalat, sedangkan di luar shalat keadaannya sama dengan wanita 
merdeka. 


oDe 


KITAB SHALAT d 127 } 


Q 


Perkara yang Membatalkan Shalat 


Joly test PIS tye phe dol Sal! fe silly 
RI 3) ya BUSI, Arlo) Co along soda KS 
b> My Agagally ag A ag a 


Perkara yang membatalkan shalat ada sebelas, yaitu: 
Berbicara dengan sengaja. 

Banyak bergerak. 

Hadats. 

Terkena najis. 

Terbukanya aurat. 

Berubah niat. 

Membelakangi kiblat. 

. Makan. 


1. 
2: 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 

9 


. Minum. 
10. Tertawa terbahak-bahak. 
11. Murtad. 


Penjelasan: 


3. 


berbincang-bincang dengan saudaranya tentang kebutuhannya 
sampai turunlah ayat ini, 


Se Wa al Je [has 


Peliharalah semua shalat (mu) dan (peliharalah) shalat wustha. 
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (Al- 
Baqarah [2]: 238) 


Kami pun diperintahkan untuk diam.” 


Muslim (537) dan selainnya meriwayatkan dari Mu’awiyah bin Al- 
Hakam As-Silmy s% dari Rasulullah &6, beliau bersabda, 


-# 7- a Si eet SS 8, 2, - Par eee oe iB ne S 
gh ed WN OAS ra 3 celia Y INA ol di 
A aig ae aoe a tg 

OV Sel By SSNs Pe 


Sesungguhnya dalam shalat ini tidak boleh ada pembicaraan apa pun. 
Yang boleh hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an, 


| 


. Banyak bergerak membatalkan shalat karena hal ini bertentangan 


dengan aturan shalat. 


Maksud berubah niat adalah berniat untuk membatalkan shalat. 


eo 


1. Mengenai berbicara dengan sengaja, Bukhari (4260) dan Muslim 
(539) meriwayatkan dari Zaid bin Arqam as, dia berkata, “Dahulu 
kami berbicara dalam shalat. Salah seorang di antara kami 


(128), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB SHALAT (129), 


hye 
i ec 


py (ENI A 9 SN O geme s ga Be 
BOIS Alay Freed Ope phy Bey colli 


US) Opiy def LEG 3g Sy Oya OLS) Gab 
OF GPE ty Challe lie dias wl 3 lll oe jae oy 
dambaan Lo pahi 


Jumlah keseluruhan rekaat dalam shalat fardhu lima waktu 
sebanyak 17. Jumlah sujudnya sebanyak 34 kali. Jumlah takbir 
sebanyak 94 kali. Jumlah tasyahhud sebanyak 9 kali. Jumlah 
salam sebanyak 10 kali. Bacaan tasbih sebanyak 153 kali. 


Jumlah keseluruhan rukun dalam shalat sebanyak 126, yaitu: 
30 rukun dalam shalat Subuh, 42 rukun dalam shalat Maghrib, 
serta 54 rukun dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Isya'. 


Barangsiapa tidak mampu berdiri ketika menunaikan shalat 
fardhu, maka dia mengerjakan shalat dengan duduk. 
Barangsiapa tidak mampu duduk, maka dia mengerjakan shalat 
dengan berbaring. 


(130), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Penjelasan: 


Dasar rukhsah (keringanan) dalam gerakan shalat adalah hadits 
‘Imran bin Hushain ag, “Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka 
duduklah. Jika tidak mampu, maka berbaringlah.” Apabila tidak mampu 
berbaring, maka dia mengerjakan shalat dengan telentang. Apabila tidak 
mampu telentang, maka dia mengerjakan shalat dengan isyarat 
kepalanya dan berniat di dalam hati. 


e@e 


f 2 
; 4 
aa y 
BIN RZ 


Perkara yang Tertinggal 
Dalam Shalat 


| Ly chy CP AAN RD SAN oe Jy AN, 
Ola Diy 0 SS Ot Ik cpgedl ogre LS na YP alld 
gel} apm Y Ready. pga tee g cade rg ct AI 
apm A Lge peel trey a oe pill pall te 
Le ate (8 SLE Naty gee ppt does Vig cl gO Aa Leal 
dom BY py od le eg OES Np ae A 

Prt LS alt g chi a gmna» gema 


Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam shalat ada 
tiga, yaitu: fardhu, sunnah, dan hai’at. 


Termasuk dalam fardhu adalah jika perkara yang tertinggal 
dalam shalat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Akan 
tetapi, jika seseorang teringat sementara jarak waktu masih 
memungkinkan untuk mengerjakannya, dia harus mengerjakan 
perkara tersebut dan melakukan sujud sahwi. 


Termasuk dalam sunnah adalah jika perkara yang tertinggal 
dalam shalat itu tidak perlu diulang setelah bagian yang fardhu 
dikerjakan. Akan tetapi, seseorang harus melakukan sujud sahwi. 


Termasuk dalam hai'at adalah jika perkara yang tertinggal dalam 
shalat itu tidak perlu diulang setelah tertinggal dan seseorang 
tidak perlu melakukan sujud sahwi. 


132), FIKIH ISLAM LENGKAP 
oO 


Apabila seseorang ragu mengenai jumlah rekaat yang 
dikerjakannya, dia harus mendasarkan pada keyakinannya, yaitu 
jumlah paling sedikit, dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi 
adalah sunnah dan dilakukan sebelum salam. 


Penjelasan: 


Mengenai fardhu, Bukhari (1169) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
a, dia berkata, “Nabi #5 shalat Zhuhur dan Ashar bersama kami, 
kemudian beliau salam. Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, 
‘Wahai Rasulullah, apakah shalatnya kurang?" Nabi #% bertanya 
kepada para sahabat, “Benarkah yang dikatakannya?” Mereka 
menjawab, “Ya.” Kemudian beliau mengerjakan dua rekaat lainnya, 
setelah itu sujud dua kali.” 


2. Mengenai sunnah, Bukhari (1166) dan Muslim (570) meriwayatkan 


dari Abdullah bin Buhainah 2%, dia berkata, “Rasulullah a shalat 
dua rekaat dari sebagian shalat bersama kami.” Dalam riwayat lain, 
“Beliau berdiri setelah dua rekaat Zhuhur.” “Kemudian beliau 
berdiri dan tidak duduk, maka orang-orang berdiri bersamanya. 
Tatkala menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu salamnya, 
beliau bertakbir sebelum salam, kemudian sujud dua kali ketika 
masih duduk. Setelah itu salam.” 


Ibnu Majah (1208), Abu Dawud (1036), dan selain keduanya 
meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah 26 
bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian bangkit dari dua rekaat 
dan belum sempurna berdirinya, maka hendaklah dia duduk. Jika berdirinya 
telah sempurna, maka jangan duduk. Dia harus melakukan sujud dua kali, 
yaitu sujud sahwi.” 


Dalam perkara hai'at, seseorang tidak perlu mengulang perkara yang 
tertinggal dalam shalat dan tidak perlu melakukan sujud sahwi 
karena tidak ada ketentuan yang kuat maupun riwayat yang 
menyatakan sujud karenanya. 


. Muslim (571) meriwayatkan dari Abu Sa'id 38, bahwa Rasulullah 


: bersabda, 


6 


KITAB SHALAT 4133) 3 


KS 


g fey ” Aa - Pena >f P id 
WI HUE Sa Su oh has H 
Toe Sya Pa Temp mega ahi 


> ~ re “ 2 PN NG PRT) P Los 3 eer 
D Oy Ake Gait EA EE 
Ries LE Bis EN Eu ie 


Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan dia tidak 
mengetahui berapa rekaat dia yang telah dikerjakannya, apakah tiga 
atau empat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mengambil 
apa yang diyakini, kemudian bersujud dua kali sebelum salam. Jika 
dia shalat lima rekaat, maka sujud itu menggenapkan 
(menyempurnakan) shalatnya. Jika dia shalat empat rekaat, maka 
dua sujud tersebut membuat setan terhina. 


5. Sujud sahwi adalah sunnah, namun tidak disyariatkan karena 
meninggalkan perkara yang wajib. 


oo 


LEDI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


| 

| SBOP AN Ge ie Makan 
| Ie MG o> pall sey e ma P 
| 


Ada lima waktu yang tidak boleh mengerjakan shalat kecuali 
shalat yang memiliki sebab. Kelima waktu itu adalah: 


2. Ketika matahari terbit sampai sempurna dan naik seukuran 


| | 1. Setelah shalat Subuh sampai matahari terbit. 
| tombak. 


| 3. Ketika matahari berada di pertengahan langit Sampai 
tergelincir. 


4. Setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam. 


| 5. Ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna 
| terbenamnya. 


Penjelasan: 


Bukhari (561) dan Muslim (827) meriwayatkan dari Abu Sa'id 
Al-Khudri æ, bahwa dia mendengar Rasulultah mx bersabda, 


KITAB SHALAT (135), 


ww 


Tidak boleh mengerjakan shalat setelah Subuh sampai matahari naik. 
Tidak boleh mengerjakan shalat setelah Ashar sampai matahari hilang. 


Maksud larangan di sini adalah penegasian. Artinya, janganlah 
seseorang mengerjakan shalat di waktu-waktu ini. 


Muslim (831) meriwayatkan dari “Uqbah bin ‘Amir a, dia 
berkata: “Rasulullah # melarang kita mengerjakan shalat dan 
menguburkan mayat pada tiga waktu, yaitu: ketika matahari terbit 
sampai naik, ketika panas terik sampai tergelincir, dan ketika matahari 
menjelang terbenamnya.” 


Larangan di sini bersifat pengharaman. 


Adapun jika shalat itu ada sebabnya, maka ia boleh dikerjakan 
setiap waktu, entah itu shalat sunnah maupun shalat wajib. Hal ini 
ditunjukkan oleh dua hadits berikut: 


Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (572) dari Anas # dari 
Nabi #%, beliau bersabda, 


pn Wig BE Jali SL — 
fo si AIA 


Barangsiapa lupa tidak shalat, hendaklah dia mengerjakannya ketika 
teringat. Tidak ada kafarat baginya kecuali itu. “Dirikanlah shalat untuk 
mengingat-Ku.’ (Thaha [20]: 14) 

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1176) dan Muslim (834) 
dari Ummu Salamah % bahwa Rasulullah # shalat dua rekaat setelah 
Ashar. Saya lalu menanyakannya tentang hal itu. Beliau menjawab, 
“Orang-orang dari Bani Abdil Qais mendatangiku sehingga mereka membuatku 
tidak sempat mengerjakan dua rekaat setelah Zhuhur, maka keduanya adalah 
ini.” 


ee 


$136), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Shalat Jamaah 


PY Ss OÍ a pell dey BUS ge a del BL, 
Yy Gat dh aiy al Ab eb of — pb yl ays 
3 be eee sly ck GY) dl ol oy by eed 
pig d Le ol pe catia: dhe yey cad ALY) Sey del 
kan lp dred! be e palh treed 3 lio O}y elie 


“jer Ha Ji Ng aie, dle pag 


Shalat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Seorang makmum 
harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak 
harus berniat untuk menjadi imam. 


Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Orang 
yang baligh boleh bermakmum kepada murahig. Laki-laki tidak 
sah bermakmum kepada perempuan. Begitu juga seorang qari’ 
tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. 


Di masjid mana pun seseorang mengerjakan shalat dengan 
mengikuti shalat imam, sementara dia mengetahui shalat imam 
tersebut, adalah boleh selama posisinya tidak lebih maju dari 
imam. Apabila imam mengerjakan shalat di dalam masjid, 
sementara makmum mengerjakan shalat di luar masjid tetapi 
masih dekat dariimam, mengetahui shalatimam, dan tidak ada 
dinding/penghalang di situ, maka hukumnya boleh. 


KITAB SHALAT £137), 


NA, 


Penjelasan: 


l. 


Hukum shalat jamaah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. 
Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (619) 
dan Muslim (650) dari Abdullah bin Umar & bahwa Rasulullah 
#2 bersabda, 


#0 25 ° 


A5 ap il Bee oat BLS Sw 


Shalat berjamaah lebih utama daia shalat sendirian sebanyak 
dua puluh tujuh derajat. 


Pendapat yang paling benar bahwa hukum shalat jamaah adalah 
fardhu kifayah bagi laki-laki yang mukim agar terlihat syiar Islam. 
Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 
(547) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (425), 


3 Y sa Ni ag AY AILS ag 
hat vile Space 


Apabila ada tiga orang berada di suatu desa atau pedalaman, kemudian 
mereka tidak mengadakan shalat berjamaah, niscaya setan 
mengalahkan mereka. 


Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, 
sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam. Ini 
dilakukan agar benar pengikutan makmum kepada imam dan 
mendapatkan pahala jamaah berdasarkan hadits, “Sesungguhnya 
amalan itu tergantung niat.” 


. Murahiq adalah anak yang mendekati baligh, yaitu anak kecil yang 


telah bisa membedakan yang baik dan yang buruk serta yang benar 
dan yang salah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari (4051) bahwa ‘Amru bin Salamah #: mengimami 
kaumnya, padahal dia adalah anak yang baru berumur enam atau 
tujuh tahun. 


Laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Abu Dawud 
(596) dan selainnya meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits 2, 


132, 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


v 


bahwa dia mendengar Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa 
mengunjungi suatu kaum, maka janganlah dia mengimami mereka. 
Hendaknya yang mengimami adalah seorang laki-laki di antara mereka.” 


Dari hadits ini kita bisa memahami bahwa seorang perempuan tidak 
boleh mengimami suatu kaum jika di antara mereka ada laki-laki. 


Seorang qari’ tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. 
Qari’ adalah orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan 
ummi adalah orang yang rusak bacaan salah huruf Al-Fatihahnya. 
Tidak sah bermakmum dengan orang ummi karena membaca Al- 
Fatihah dengan sempurna adalah rukun, sebagaimana telah Anda 
ketahui. Shalat orang yang ummi sah untuk dirinya sendiri secara 
darurat, karena dia tidak mampu untuk belajar. 


6. Tanda mengetahui shalat imam adalah dengan mendengar atau 


melihatnya, atau mendengar suara orang yang menyampaikan suara 
imam, atau melihat sebagian shaf. 


ee 


KITAB SHALAT (139), 


NP 


STAs TP sngat 3 

| E pw Muslim (686) meriwayatkan dari Ya’la bin Umayyah, dia berkata, 
i 5 “Saya bertanya kepada Umar bin Khaththab s% mengenai firman 
a ae y ya KEP 8 
PE. Allah, 


a Ea Ge >, = ae; a 3- 4 DAN mae 
(558 opal ee oer ol pa c sa! Sya kena a5 oi pid "Ke 5 ld 


‘Maka tidaklah mengapa kamu menggashar shalat (mu), jika kamu 
takut diserang orang-orang kafir.” Bukankah orang-orang telah 
aman?” Umar menjawab, “Saya juga heran dengan apa yang 
engkau herankan itu. Lalu, saya bertanya kepada Rasulullah 
3% tentang hal ini. Beliau menjawab, ‘Ini adalah sedekah yang 
Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya.’” 


& pak Sp of 9 Ask J ote) Loot OS ola Hadits ini menunjukkan bahwa mengqashar shalat bukan hanya 
se ab Y ate at yi khusus ketika ada rasa takut. 


Shalatnya Musafir 


OS aa mati BL a nad pla 3 3 
Mean pie dae atl OSS Oly ners pb Go sp 


Bukhari (1039) dan Muslim (690) meriwayatkan dari Anas ws, 
| dia berkata, “Saya shalat Zhuhur empat rekaat bersama Rasulullah 
Seorang musafir boleh mengqashar shalat yang berjumlah # di Madinah dan shalat Ashar dua rekaat di Dzul Hulaifah.” 


em eka an lima syarat, yaitu: . j 
pat rekaat dengan lima sy ye 2. Bukhari meriwayatkan dengan disertai komentar (tentang 


. Safarnya bukan untuk maksiat. menggashar shalat, bab: berapa jarak yang diperbolehkan untuk 

menggashar shalat), “Ibnu Umar dan Ibnu Abbas  mengqashar 

dan berbuka dengan jarak 4 bard, yaitu 16 farsakh.” Jarak ini kira- 

. Shalat yang digashar khusus shalat yang berjumlah empat kira sama dengan 81 km. Kedua sahabat ini melakukannya 
rekaat. berdasarkan ilmu dari Nabi 2. 


. Berniat menggashar bersamaan dengan takbiratul ihram. 3. Menggashar shalat yang berjumlah empat rekaat dilakukan ketika 
. Tidak bermakmum kepada orang yang mukim (tidak dalam safar. Jika di waktu safar seseorang menggadha’ shalat yang 

melakukan safar). | tertinggal ketika mukim, maka dia tidak boleh menggasharnya. 
Begitu juga dengan mengqadha’ shalat yang tertinggal ketika safar 
di waktu mukim. 


. Jarak safar sejauh 16 farsakh, 


Penjelasan: 1. Dasar tidak bolehnya musafir menggashar shalat dengan 
1. Dasar bolehnya musafir menggashar shalat yang berjumlah empat bermakmum kepada orang yang mukim (tidak melakukan 
rekaat adalah firman Allah gs, safar)adalah khabar Ahmad bin Hanbal dari Ibnu ‘Abbas & yang 
ditanya, “Mengapa seorang musafir mengerjakan shalat dua rekaat 

Sa a o z317- £4 4 Soe, mee tu A fs .. . a +s 
PGA a A pis ie SAN Aine D jika sendirian dan empat rekaat jika bermakmum dengan orang 


yang mukim?” Ibnu ‘Abbas menjawab, “Iculah sunnah.” 
Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu f | 
menggashar shalat (mu). (An-Nisa’ [4]: 101) oo 
a a. 


{14o}, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB SHALAT (141), 
Q 


NA 
U 


Menjama’ Shalat 


= 


ool barat dy 3 pass ABI op aed ol planed 2383 
3 poled jaka cle igi ng 3 elida HAM ony 
Lage JSI 3) G Lge pad of jb 


Boleh bagi musafir untuk menjama’ antara Zhuhur dan Ashar 
di waktu mana pun yang dia inginkan di antara keduanya serta 
antara Maghrib dan Isya’ di waktu mana pun yang dia inginkan 


di antara keduanya. 


Boleh bagi orang yang mukim menjama’ antara Zhuhur dan 
Ashar serta antara Maghrib dan Isya' ketika turun hujan di waktu 
pertama shalat tersebut. 


Penjelasan: 


l. 


Bukhari (1056) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas W, dia berkata, 
“Rasululullah # menjama’ antara shalat Zhuhur dan Ashar jika 
sedang melakukan safar dan juga menjama’ antara Maghrib dan 


>» 


Isya”. 


Abu Dawud (1208) dan Tirmidzi (553) meriwayatkan dari Mu'adz 
ws bahwa Nabi & berada di Perang Tabuk. Jika melakukan 
perjalanan sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan 
Zhuhur dan menjama'nya di waktu Ashar, kemudian mengerjakan 
kedua shalat tersebut. Jika melakukan perjalanan setelah matahari 
tergelincir, beliau shalat Zhuhur dan Ashar semuanya, kemudian 
berjalan. Jika melakukan perjalanan sebelum Maghrib, beliau 


8 


S2) FIKIH ISLAM LENGKAP 


Q 


mengakhirkan Maghrib dan melaksanakannya bersama dengan 
shalat Isya’. Jika melakukan perjalanan setelah Maghrib, beliau 
menyegerakan Isya”. Beliau mengerjakannya bersama dengan shalat 
Maghrib. 


. Bukhari (518) dan Muslim (705) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas 


& bahwa Rasulullah 4 mengerjakan shalat di Madinah sebanyak 
tujuh atau delapan rekaat, yaitu: Zhuhur dan Ashar serta Maghrib 
dan Isya’. Muslim menambahkan, “Beliau melakukan itu bukan 
karena takut dan tidak sedang dalam safar.” Dalam riwayat Bukhari 
disebutkan bahwa Ayyub -salah seorang periwayat hadits— berkata, 
“Barangkali hal itu dilakukan ketika hujan di malam hari.” “Mungkin 
saja”, katanya. 


Syarat bolehnya menjama’ shalat Maghrib dan shalat Isya’ ketika 
hujan adalah: 


Dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat yang jauh 
menurut kebiasaan. 


Tidak boleh menjama'nya di waktu kedua karena bisa jadi hujan 
akan berhenti sehingga menyebabkan pelaksanaan shalat bukan 
pada waktunya tanpa udzur. 


Ge 


KITAB SHALAT (143) 


A 


Shalat Jum'at 


Syarat Wajib Shalat Junyat 


Olagi Yig Ama g cay SAN cay sly asi, 


Syarat wajib shalat Jum'at ada tujuh macam, yaitu: 


. Islam. 


. Baligh. 

. Berakal. 
. Merdeka. 
. Laki-laki. 


. Sehat. 
. Mukim. 


Penjelasan: 
1. Dasar diwajibkannya shalat Jum'at adalah: 


Firman Allah gz, 


-a $o 


jja adi AG ye A 0g G ai ei 
D Opals 245 Ol od in eal 13523 MEE 


Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 
Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 


LODI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui. (Al-Jumu'ah [62]: 9) 


Muslim (865) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah dan 
Ibnu Umar “ bahwa keduanya mendengar Rasulullah # bersabda 
di atas mimbar, 


ə ala o> A Se ao wot 33 8 o or ọ - aE ga mwr 
mee sd dle ail ru a Dlan | thoy gp cS J 
A er pie A 


Sungguh, jika sekelompok orang tidak berhenti dari kebiasaan mereka 
meninggalkan (shalat) Jum'at, niscaya Allah akan menutup hati 
mereka, kemudian mereka menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. 


2. Dalil syarat pertama sampai ketiga telah ditunjukkan dalam 
pembahasan di bagian awal Kitab Shalat, sedangkan dalil syarat 
keempat sampai ketujuh adalah berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Daruguthni (2/3) dan selainnya dari Jabir ay 
dari Nabi 4, beliau bersabda, 


Pang BAN Y, dana ald Yt LN ak PROS pa 


Hana LLE 4 


Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus 
mengerjakan (shalat) Jum'at, kecuali seorang perempuan, musafir, 
hamba sahaya dan orang yang sakit. 


Menurut riwayat Abu Dawud (1067) dari Tharig bin Syihab 2s, 
dari Nabi &€, beliau bersabda, 


# z% wa - aL ae ° 

whe daw Y BLS ble JS le al GH KA 
“ - of BL of fiso ef ee 

+ tr PP Sl yal al $ daa 

(Shalat) Jum'at adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan 


berjamaah, kecuali terhadap empat orang: hamba sahaya, atau 
perempuan, atau anak kecil, atau orang yang sakit. 
ammar Pa LIT MII T 5 


Pm Aa 


— 
me AM Ma M 


LN 
Badan Perpustakaan & Kearsipan ; 
mie Propinsi Jawa Timur =. 


KITAB SHALAT £145), 


ASA 


Syarat Pelaksanaan Shalat Jum'at 


OS ola ap a AL OG OF SH ehad bs, 
ob 3b ad ol i S3 ols reve bel oe we! dal) 
Ng cube iby idl cede SIP 


Syarat pelaksanaan shalat Jum/at ada tiga macam, yaitu: 
1. Tempat pelaksanaannya adalah di kota atau desa. 
2. Jumlah orang yang mengerjakannya sebanyak 40 orang. 


3. Waktu pelaksanaannya berlangsung dalam waktu Zhuhur. 
Jika waktunya telah berlalu atau syarat-syaratnya tidak 
terpenuhi, maka dikerjakan shalat Zhubur. 


Penjelasan: 


1. 


LCD; 


Tempat pelaksanaan shalat Jum'at harus di kota atau desa. Sebab, 
Nabi #¢ dan para sahabatnya tidak mengerjakan shalat Jum'at 
kecuali di tempat seperti ini. Kabilah-kabilah Arab yang tinggal di 
sekitar Madinah tidak mengerjakan shalat Jum'at. Nabi # tidak 
memerintahkan mereka untuk mengerjakannya. 


. Jumlah orang yang mengerjakannya sebanyak 40 orang, yaitu 


mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. 
Tentang syarat jumlah ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan 
Daruguthni (2/4) dan Baihaqi (3/177) dari Jabir a, dia berkata, 
“Sunnah telah berlalu adalah bahwa pada setiap 40 orang atau lebih 
harus mengerjakan shalat Jum'at.” 


Abu Dawud (1069) dan selainnya meriwayatkan dari Ka'ab bin 
Malik age bahwa orang yang pertama kali melaksanakan shalat 
Jum’at bersama mereka adalah As'ad bin Zirarah. Ketika itu, jumlah 
mereka ada empat puluh orang. 


. Bukhari (3935) dan Muslim (860) meriwayatkan dari Salamah bin 


Al-Akwa’ ag, dia berkata, “Kami mengerjakan shalat Jum'at 


FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


bersama Nabi #, kemudian kami membubarkan diri. Pada waktu 
itu, dinding tidak memiliki bayangan lagi untuk kami berteduh.” 
Keduanya (897, 859) juga meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad 2, 
dia berkata, “Kami tidak tidur siang dan makan kecuali setelah 
shalat Jum’at.” 


Tidur siang, maksudnya tidur pada pertengahan siang untuk 
istirahat. 


Kedua hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak dikerjakan 
kecuali pada waktu Zhuhur, bahkan di awalnya. 


OOO 


Rukun-rukun Shalat Jum’at 


Sia ley beg od epi Older HN Lal os 
ror. 3 nea A da 


Fardhu (rukun) dalam shalat Jum'at ada tiga, yaitu: 
1. Ada dua khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri. 
2. Duduk di antara dua khutbah. 


3. Shalat dua rekaat dengan berjamaah. 


JI 


Penjelasan: 


Mengenai duduk di antara dua khutbah, Bukhari (878) dan Mus- 
lim (861) meriwayatkan dari Ibnu Umar &, dia berkata, “Nabi ie 
khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri 
sebagaimana kalian lakukan sekarang ini.” 


- Dasar shalat dua rekaat adalah ijma’. Nasa'i (3/111) dan selainnya 


meriwayatkan dari Umar 2%, dia berkata, “Shalat Jum'at itu dua 
rekaat... berdasarkan sabda Muhammad #£.” 


Shalat Jum'at harus dikerjakan secara berjama'ah karena begitulah 
yang dikerjakan pada masa Nabi # dan para Khulafa’ Rasyidin. 


KITAB SHALAT £147), 


Sh 
s 


Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 
(1067) dari Tharig bin Syihab æ, dari Nabi š, beliau bersabda, 


- a Be $, ¢ 
BBE Bl IS di Lal LE 


(Shalat) Jum'at adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan 
berjamaah. 


OOO 


Sunnah Haiat Dalam Shalat Jum'at 


tel ads dt ay Jami: Sle ail Kilang 
ag ala ey «aed 


Haiat dalam shalat Jum'at ada empat, yaitu: 
. Mandi dan membersihkan badan. 
. Memakai pakaian putih. 
. Memotong kuku. 
. Memakai wangi-wangian. 


Disunnahkan untuk diam pada saat khutbah. Barangsiapa masuk 
masjid sementara imam sedang berkhutbah, hendaknya dia 
mengerjakan shalat dua rekaat ringan, kemudian duduk. 


Penjelasan: 


1. Bukhari (843) dan selainnya meriwayatkan dari Salman Al-Farisy 
a, dia berkata: Nabi #¢ bersabda, 


tally ab A ey IS JAN 


LTD FIKIH ISLAM LENGKAP 


lw 


4 - 
8 fre, r or eto ead ve ot ad o 


Poa E Ma 


GYI IS ah Cak peel gos ea 


Apabila seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci sesuai 
dengan kemampuannya, memakai minyak, atau memakai wewangian 
rumahnya, kemudian berangkat dan tidak memisahkan di antara dua 
orang, kemudian mengerjakan shalat yang diwajibkan kepadanya, 
kemudian diam ketika Imam berbicara, niscaya dia diampuni antara 
hari Jum'at ini dengan Jum'at lainnya. 


Ahmad (3/81) meriwayatkan, “Memakai pakaian terbaiknya.” 
Disunnahkan untuk memilih pakaian yang berwarna putih 
berdasarkan hadits Tirmidzi (994) dan selainnya, 


ad FS SoS wih ta SG aa 
Ss Ega 
Pakailah pakaian kalian yang berwarna karena ia adalah salah satu 
pakaian terbaik kalian. Juga kafanilah mayat kalian dengannya. 


Al-Bazzar dalam Musnad-nya meriwayatkan bahwa Rasulullah # 
memotong kukunya dan menggunting kumisnya pada hari Jum'at. 


Bukhari (892), Muslim (851), dan selain keduanya meriwayatkan 
dari Abu Hurairah 2 bahwa Nabi # bersabda, 


i ° of os v 


KAH id G a Hola cls lal 


Jika engkau mengatakan kepada temanmu di hari Jum'at, ‘Diamlah’, 
sementara sedang berkhutbah, maka engkau telah bermain-main. 


2 2 


Menurut riwayat Abu Dawud (1051) dari Ali a, 


3, a sie ‘a -A3 TE rE >? Lpo ra 
b 


KITAB SHALAT S2), 


Barangsiapa bermain-main, dia tidak mendapatkan apa pun dari 
Jum'atnya itu. 


Artinya, dia tidak mendapatkan pahala sempurna. 


Bermain-main di sini maksudnya adalah mengucapkan perkataan 


yang tidak baik. 


. Muslim (875) meriwayatkan dari Jabir a, bahwa Rasulullah 2 


bersabda, 
PEN OSB Ha KEY RI et oe 15 
Mage Smt 
Jika salah seorang dia antara kalian datang (ke masjid) pada hari 
Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, hendaknya dia mengerjakan 


shalat dua rekaat dan meringankan keduanya. (Lihat juga Bukhari 
888). 


oo 


£150), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Shalat Id (Hari Raya) 


pna 
RPS BAS ga Aan cyl D, | 


ASD By ALY En Sp le NS IMS) 
O Sy ordas Lede by la S pS Sean La 
heme ASU Sy Ln SAN 

o ehy jes of JI eal aS ope padl DI ope a 
ea came o A Sa al an Y y ALa 
BEI t ya pal cS) abe 


Shalat idain (Idul Fitri dan Idul Adha) adalah sunnah muakkadah. 
Jumlah rekaatnya dua. Pada rekaat pertama bertakbir sebanyak 
tujuh kali setain takbiratul ihram dan pada rekaat kedua bertakbir 
sebanyak lima kali selain takbirul qiyam (bangkit dari sujud). 


Setelah shalat, berkhutbah dua kali dengan melantunkan takbir 
pada khutbah pertama sebanyak sembilan kali dan pada 
khutbah kedua sebanyak tujuh kali. 


Hendaknya melantunkan takbir semenjak matahari terbenam 
pada malam id sampai imam mengerjakan shalat. Ketika Idul 
Adha, hendaknya melantunkan takbir setiap kali selesai shalat- 
shalat fardhu semenjak Subuh hari Arafah sampai Ashar pada 
akhir hari taysriq. 


— 


KITAB SHALAT (151), 


NA 


Penjelasan: 


1. 


Bukhari (913) dan Muslim (889) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al- 
Khudri a, dia berkata, “Ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 
Rasulullah 2% berangkat ke lapangan. Pertama kali yang beliau 
lakukan adalah shalat, kemudian berpaling dan berdiri menghadap 
orang banyak. Ketika itu, orang-orang duduk bershaf. Kemudian 
beliau berwasiat, menasihati dan memerintahkan mereka. Jika ingin 
menunjukkan sekelompok orang dan memerintahkan mereka 
berjihad, beliau akan melakukannya, atau memerintahkan sesuatu 
yang diperintahkan kepadanya, kemudian beliau berpaling.” 


Mengenai jumlah rekaat shalat idain, Nasa'i (3/111) dan selainnya 
meriwayatkan dari hadits Umar a, dia berkata, “Shalat Idul Fitri 
adalah dua rekaat dan shalat Idul Adha juga dua rekaat.” Kemudian 
dia berkata, “Ini berdasarkan sabda Muhammad #2.” Ketentuan ini 
menjadi ijma’. 

Mengenai takbir pada shalat idain, ada sebuah riwayat dari ‘Amru 
bin ‘Auf Al-Muzanny 2s, bahwa Nabi #¢ bertakbir ketika shalat 
Idul Fitri: pada rekaat pertama sebanyak tujuh kali dan pada rekaat 
terakhir sebanyak lima kali sebelum membaca Al-Fatihah. Tirmidzi 
(536) juga meriwayatkan hadits ini. Dia berkata, “Hadits adalah 
riwayat terbaik tentang bab ini dari Nabi #4.” 


Bukhari (920) dan Muslim (888) meriwayatkan dari Ibnu Umar 
&, dia berkata, “Nabi #£, Abu Bakar dan Umar & mengerjakan 
shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah.” 


Bukhari (932) meriwayatkan dari Ibnu Abbas &2, dia berkata, “Saya 
berangkat bersama Nabi #¢ ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 
kemudian beliau mengerjakan shalat dan berkhutbah.” 


Imam Syafi'i as (Al-Umm: 1/211) meriwayatkan dari Ubaidillah 
bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, “Sunnahnya ketika Idul Fitri 
dan Idul Adha adalah seorang imam menyampaikan dua kali 
khutbah yang antara keduanya dipisahkan dengan duduk.” Baihagi 
(3/299) juga meriwayatkan darinya. Dia berkata, “Sunnahnya 
adalah khutbah pertama dibuka dengan sembilan kali takbir secara 
berurutan, sedangkan khutbah kedua dengan tujuh kali takbir secara 
berurutan.” 


152), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


5. Hendaknya melantunkan takbir semenjak matahari terbenam pada 


malam Id sampai imam mengerjakan shalat. Dasarnya adalah firman 
Allah &, 


PJ € Pa x we “Ot 2 Ia - -s a 
wells da G e ail i di Lda, 


Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan 
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu 
bersyukur. (Al-Baqarah [2]: 185) 


Para ulama berkata, “Ini adalah takbir ketika hari Idul Fitri. Takbir 
ini diqiyaskan juga dengan Idul Adha.” 


. Hakim (1/299) meriwayatkan dari Ali dan ‘Ammar & bahwa Nabi 


## mengeraskan bacaan bismillâhir rahmânir rahim dalam shalat-shalat 
fardhu, membaca qunut pada shalat Subuh, serta bertakbir pada 
hari Arafah semenjak shalat Subuh dan dihentikannya ketika shalat 
Ashar pada akhir hari taysriq. Hakim berkata, “Hadits ini adalah 
hadits yang shahih sanadnya. Sepengetahuanku, tidak ada jarh 
(cela) dalam periwayatannya.” 


Bukhari berkata, “Umar 2% melantunkan takbir di qubahnya 
sehingga para penghuni masjid mendengarnya. Mereka pun turut 
bertakbir. Orang-orang yang berada di pasar pun juga bertakbir 
sehingga Madinah berguncang karena takbir. Ibnu Umar &2 
melantunkan takbir di Mina selama hari-hari itu seusai mengerjakan 
shalat-shalat fardhu, di atas kasurnya, di rumahnya, tempat 
duduknya maupun di perjalanannya. Pada semua hari itu takbir 
dilantunkan.” (Kitab Al-‘Idain, Bab Takbir Ayyam Mind) 


Do 


KITAB SHALAT 4153) A 


i Ey, 

© F 

! © Gases 
ag SA 
eek i LL: 


Shalat Gerhana 


chars pad A cil ob (BUS fe Ae Ub SII BDL 
aS y JS BS pill Gp a GN 
Dga Lepoh mam! flay Ole 9575 9 lapas bel ai fdas OLL 
atl SSH pay cathe Way Chey ope 

rel BP goo 3 ee 


Shalat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sika tidak 
sempat mengerjakannya, maka tidak perlu mengqadha’. Shalat 
gerhana matahari (kusuf) dan gerhana bulan (khusuf) dikerjakan 
sebanyak dua rekaat. Setiap rekaat dikerjakan dengan dua kali 
berdiri dan membaca surat yang panjang setelah Al-Fatihah pada 
keduanya. Ruku'nya pada setiap rekaat dilakukan dua kali dan 
dengan membaca tasbih yang panjang pada keduanya, 
sedangkan dalam sujud tidak membaca tasbih yang panjang. 
Setelah shalat dibacakan dua khutbah. Shalat gerhana matahari 
dikerjakan secara sirr, sedangkan shalat gerhana bulan 


dikerjakan secara jahr. 
— iv | 


Penjelasan: 


1. Bukhari (997) dan Muslim (901) meriwayatkan dari Aisyah xs, 
dia berkata, “Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah $. 
Beliau lalu mengerjakan shalar bersama orang-orang. Beliau berdiri 
dan memanjangkan berdirinya. Kemudian ruku' dan memanjangkan 
ruku'nya. Kemudian berdiri dan memanjangkan berdirinya, tetapi 


$154 FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dan 
memperpanjang ruku'nya, tetapi lebih pendek daripada ruku' yang 
pertama. Kemudian beliau sujud dan memanjangkan sujudnya. 
Kemudian pada rekaat kedua, beliau melakukan apa yang 
dilakukannya pada rekaat pertama. Kemudian beliau berpaling dan 
matahari telah menyibak. Lantas, beliau berkhutbah, memuji 
Allah ¥ dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, 


lo Oam Y i ol ya oki TA pol o 


a 4 


Aiai aa 215 Bp ald Y5 


‘Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda (kekuasaan) 
Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau 
kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada 
Allah, kerjakanlah shalat dan bersedekahlah.” 


Gerhana matahari ini terjadi bertepatan dengan meninggalnya anak 
Rasulullah #¢, Ibrahim sæ. Pada zaman jahiliyyah, orang-orang 
menyangka bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan 
merupakan pertanda bahwa salah seorang pembesar telah 
meninggal. 


. Shalat gerhana matahari dikerjakan secara sirr, sedangkan shalat 


gerhana bulan dikerjakan secara jahr. Dasarnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Tirmidzi (562) -dan dia berkata bahwa hadits 
ini hasan shahih- dari Samurah bin Jundab a», dia berkata, “Kami 
mengerjakan shalat kusuf (gerhana matahari) bersama Rasulullah 
#% dan kami tidak mendengar suaranya.” 


Hadits lain diriwayatkan oleh Bukhari (1016) dan Muslim (901) 
dari Aisyah wg , dia berkata, “Nabi #¢ mengeraskan bacaannya ketika 
shalat khusuf (gerhana bulan).” 


Hadits pertama adalah untuk shalat kusuf (gerhana matahari) 


karena terjadi pada siang hari, sedangkan hadits kedua adalah untuk 
shalat khusuf (gerhana bulan) karena terjadi pada malam hari. 


oe 


KITAB SHALAT (155), 


NA 


Q 


Shalat Istisqa’ 


Bealls cA gL LYI gm ald a pe cline! She y 
É pll OW pan cele! bless cd Uli oa oy Dy 
Pasir aly BD EB et esd ATA 
Ja lada ee È icp kell LAT aS oh clay 
SI Spry slet gedy an, cle oye Gy cl, 
ide Lio Yet Vy dey Lie Ugbert meli" spy Ble 
SI te pg tN SE Vy pe Vy NY, GF Yy 
Lae Vy Ll pell Gogh ogle g peti okey IV 
Lib Gab Ule Lae Lee We yo Lege Lire Gê bil ag 


ct BAL Yy Sell Lat GU cpl a HI Lathe Sule 
Le haath y & gdh y AI ope SAI Alah Ol el! ai 
Jia gpa ala gy SW Ct gl OLY VW) 5 Y 
PA p oe Waly el I LAS os Lee 
UL AI Aye tot ase Ye oN oe Le bs 
"Ilya Gale sland hob Lie aS” Bb) Hh dae 
ON Tema Se 13) SAN 3 aces 


Shalat istisqa’ hukumnya sunnah. Imam memerintahkan orang- | 
orang agar bertaubat, bersedekah, meninggalkan segala bentuk 
kezaliman, berdamai dengan para musuh dan berpuasa selama 
tiga hari. Kemudian pada hari keempat, imam keluar (ke tanah 
lapang) bersama mereka dengan memakai pakaian harian serta 
hati tenang dan tunduk. Imam mengerjakan shalat dua rekaat 
bersama mereka seperti shalat Id. Setelah shalat dilanjutkan 
dengan berkhutbah, membalikkan selendangnya, serta 
memperbanyak doa dan istighfar. Hendaknya imam berdoa 
dengan doa Rasulullah 4, yaitu: 


pee Vy de Gah yg OSG Gi lade SG 


SE VG VS YG 


Ya Allah, jadikaniah hujan ini sebagai siraman yang membawa 
rahmat dan jangan menjadikannya sebagai siraman yang 
membawa adzab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan 
ketenggelaman.' 


z ° o? 2 aig sy - > Ni SG Se 
AM Say PEN EG SV) OIG Je gh 
ale YG IS ahi 


Ya Allah, (jadikanlah hujan ini) meresap di bukit dan onggokan 
tanah serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. 


Q56} FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana 
bagi kami.? 


Gb ib Ue É AA he G a Ubi 


“A 
- 


o” E a gs ES og 
De slo 


Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras, yang 


1. Hadits ini mursal. HR. Syafii dalam Al-Umm (1/222). 
2. HR. Bukhari (967) dan Muslim (897). 


KITAB SHALAT LED 


Q 


menyenangkan, mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari 
kiamat. 


ele Tya Wat Vy SARI tastes A 


oe 


Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan 
kami termasuk orang-orang yang putus asa." 


Ya Allah, sesungguhnya para hamba(Mu) dan negeri-negeri 
mengalami kelelahan, kelaparan dan kesempitan yang tidak bisa 
kami adukan kecuali kepada-Mu. 


ASP Ia ae Ji Aan UG pa aa 
MI Aa Last oo iy I PA 
Ge CS ah a TK Yu 

Nora Cle MULAN JG 


Ya Allah, tumbuhkantah untuk kami tanaman-tanaman dan 
perbanyaklah untuk kami susu (hewan peliharaan kami). 
Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk 
kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak ada 
yang mampu menyibakkannya selain Engkau. Ya Allah, kami 
memohon ampunan-Mu, Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun. Turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit." 


Apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah dan 
bertasbih untuk kilat dan petir. 
3. HR. Abu Dawud (1169) dan selainnya. 


4. Yaitu orang-orang yang putus asa karena terlambatnya turun hujan. 
5. HR. Imam Syafi'i dalam A/-Umm (1/222). 


Penjelasan: 


|. Bukhari (966) dan Muslim (894) meriwayatkan dari Abdullah bin 
Zaid bin Ashim # bahwa Nabi 2: pergi ke lapangan dan memohon 
turunnya hujan. Beliau menghadap kiblat, membalikkan 
selendangnya, dan mengerjakan shalat dua rekaat. Dalam riwayat 
Bukhari disebutkan, “Beliau mengeraskan bacaan di kedua rekaat 
tersebut.” 


iw 


Imam memerintahkan orang-orang agar bertaubat, bersedekah, 
meninggalkan segala bentuk kezaliman, berdamai dengan para 
musuh dan berpuasa selama tiga hari. Sebab, perkara-perkara ini 
berpengaruh terhadap dikabulkannya doa, sebagaimana terdapat 
dalam berbagai hadits. Maksud musuh di sini adalah seorang 
muslim yang memiliki permusuhan duniawi dengan muslim 
lainnya. 


3. Pada hari keempat, imam keluar (ke tanah lapang) bersama mereka 
dengan memakai pakaian harian serta hati tenang dan tunduk. 
Demikianlah yang diatur dalam berbagai kitab syarh fikih. Maksud 
pakaian harian adalah pakaian biasa dipakai untuk bekerja serta 
tidak menimbulkan ketakjuban dan rasa sombong. 


Ibnu Majah (1268) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas "2, dia berkata, 
“Rasulullah # berangkat dengan tawadhu’, tunduk, khusyu” dan 
tadharru’. Kemudian, beliau mengerjakan shalat dua rekaat seperti 
yang dilakukan ketika hari raya.” 


Tadharru' artinya memperlihatkan ketundukan, yaitu merendahkan 
diri ketika meminta suatu kebutuhan. 


1. Imam mengerjakan shalat dua rekaat bersama mereka seperti shalat 
Id. Maksudnya, imam bertakbir pada rekaat pertama sebanyak tujuh 
kali, sedangkan pada rekaat kedua sebanyak lima kali. Hal ini 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1165) dan 
Tirmidzi (558) dari Ibnu Abbas # bahwa dia ditanya tentang shalat 
istisqa’ yang dikerjakan oleh Rasulullah #:. Ibnu Abbas menjawab, 
“Beliau mengerjakan shalat dua rekaat sebagaimana shalat ketika 
hari raya.” 


n. Setelah shalat dilanjutkan dengan berkhutbah. Ibnu Majah (1268) 
meriwayatkan dari Abu Hurairah 222, dia berkata, “Pada suatu hari, 


KITAB SHALAT £159), 


Rasulullah g berangkat untuk memohon turunnya hujan. 
Kemudian, beliau mengerjakan shalat dua rekaat bersama kami 
tanpa adzan dan igamah. Kemudian, beliau berkhutbah dan berdoa 
kepada Allah. Beliau membalikkan wajahnya ke arah kiblat seraya 
mengangkat kedua tangannya, kemudian membalikkan 
selendangnya. Beliau meletakkan bagian kanan di bagian kiri dan 
bagian kiri di bagian kanan. Beliau memohon ampunan dalam 
khutbahnya sebagai ganti takbir dalam dua khutbah hari raya. Hal 
itu berdasarkan firman Allah w, 


= £,,7¢ £7, ae (nd oa? na f- Le a? we Pa dent 
Hie Role LSS a GB Glas TS asd 4505 Ia ALI 


Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia 
akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat.” (Nuh [71]: 
10-11) 


. Selain berkhutbah, setelah shalat imam juga harus membalikkan 
selendangnya sehingga bagian atas menjadi bagian bawah dan 
bagian kanan menjadi bagian kiri. Hal ini sebagai bentuk optimisme, 
mudah-mudahan Allah ys mengubah keadaan yang gersang 
menjadi subur. 


. Apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan imam Syafi'i ai, “Jika air mengalir, 
Rasulullah # bersabda, ‘Keluarlah bersama kami menuju air yang 
dijadikan suci oleh Allah sehingga kita bisa bersuci dengannya dan 
memuji Allah karenanya.”” (Al-Umm: 1/322) 


Muslim (898) dan selainnya meriwayatkan dari Anas 2, dia 
berkata, “Kami diguyur hujan bersama Rasulullah 4%.” Dia 
melanjutkan, “Maka beliau membuka bajunya sehingga hujan 
mengguyurnya. Kami berkata, “Mengapa engkau melakukan ini?’ 
Beliau menjawab, 'Karena ini adalah janji yang dekat dengan 
Tuhannya.” Imam Nawawi berkata, “Maknanya, hujan itu adalah 
rahmat. Yaitu dekatnya masa penciptaan Allah e untuk rahmat 
tersebut sehingga beliau bertabarruk (memohon berkah) 
dengannya.”. (Syarh Shahih Muslim: 6/195) 


DD) 


Ww 


FIKIH [SLAM LENGKAP 


8. Selain mandi di lembah, dianjurkan pula bertasbih untuk kilat dan 


petir apabila air telah mengalir. Dasarnya adalah khabar yang 
diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwattha' (2/992) dari Abdullah 
bin Az-Zubair & bahwa jika mendengar petir, dia berhenti 
berbicara dan mengucapkan, 


Ar, 


ae © E ee .. dom, oe Sa A 
A ya III SAS BE AOS SAN SG 


“Maha Suci Dzat di mana petir bertasbih dengan memuji-Nya 
dan (demikian juga) malaikat karena takut kepada-Nya.” 
Kemudian dia berkata, “Petir ini dahsyat untuk penduduk bumi 
karena memperingatkan mereka akan turunnya halilintar, 


banjir dan selainnya.” Doa ini diambil dari surat Ar-Ra'd (131: 
13. 


ogee 


KITAB SHALAT (161) 


Shalat Khauf 


3 pill OS of Hao MT IMS de GAIL, 


amy EAB BP BP LN oe ges ALA ager ne 
SPA, aala rol) ab AU led ail A3 by c gai 
ead US AN AU G3 Cpa amy JI peat a 

UB adasa clgma pity AS LA 
es cine FLY a cali ager 3 OS OF yt 
AM Chall A9 a dol das does tomes I yf 


ayah y | glow ab) BP cng 4 
dead wo A platy Su Gg oS of set, 
Ab piume pg ALA Leese LV, gh Mord, cal aS” 


Shalat khauf bisa dikerjakan dengan tiga cara: 


1. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam 
membagi jamaah menjadi dua kelompok. Satu kelompok 
berdiri menghadap musuh dan satu kelompok lagi berada 
di belakang imam. Imam mengerjakan shalat bersama 
kelompok yang berada di belakangnya satu rekaat, kemudian 
mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, lalu 
mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Kemudian 


162), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


i SS 


giliran kelompok kedua mengerjakan shalat bersama imam 
satu rekaat. Mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. 
Lalu imam salam bersama mereka. 


2. Apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam 
membentuk jemaah menjadi dua shaf dan dia mengerjakan 
shalat bersama mereka. Jika imam sujud, maka satu shaf 
ikut sujud bersamanya, sedangkan shaf kedua berdiri 
menjaga mereka. Jika imam bangkit dari sujud, maka shaf 
kedua sujud dan segera menyusulnya. 


3. Apabila berada dalam ketakutan luar biasa dan peperangan 
sengit, maka seseorang boleh mengerjakan shalat sesuai 
kemampuan. Dia boleh mengerjakan shalat dengan berjalan 
kaki atau berkendaraan serta menghadap kiblat atau tidak. 


Penjelasan: 


Mengenai cara pertama, Bukhari (3900), Muslim (842) dan selain 
keduanya meriwayatkan dari Shalih bin Khawwat dari orang- 
orang yang menyaksikan Rasulullah &: mengerjakan shalat khauf 
ketika Perang Dzatur Riga’. Sekelompok orang berbaris bersama 
Rasulullah # dan sekelompok lainnya menghadap musuh. 
Kemudian beliau mengerjakan shalat bersama kelompok yang 
menyertainya satu rekaat, lantas beliau tetap berdiri. Mereka 
menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, kemudian membubarkan 
diri. Kemudian mereka berbaris menghadap ke arah musuh. Lantas 
datanglah kelompok kedua dan beliau shalat bersama mereka untuk 
rekaat yang masih tersisa, kemudian beliau tetap duduk. Kelompok 
kedua itu menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, kemudian beliau 
salam bersama mereka. 


Mengenai cara kedua, Bukhari (902) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas 
a, dia berkata, “Nabi # berdiri dan orang-orang pun berdiri 
bersamanya. Beliau bertakbir dan mereka pun ikut bertakbir 
bersamanya, sedangkan sekelompok orang di antara mereka ruku’. 
Kemudian beliau sujud dan kelompok pertama ini ikut sujud 
bersamanya. Kemudian beliau berdiri untuk rekaat kedua. 


KITAB SHALAT £163), 
0 


Kemudian berdirilah orang-orang yang telah melakukan sujud dan 
menjaga saudara-saudara mereka. Lalu, datanglah kelompok kedua. 
Mereka ruku’ dan sujud bersama Nabi #8. Semua orang mengerjakan 
shalat, terapi sebagian mereka menjaga sebagian lainnya.” 


Mengenai cara ketiga, Allah 4% berfirman, 


- 
` 


E E E cee A A E E E T. 

op Dio ah Ly Bs dai ale oai Je bas 
de - A E 5 

É penile US GH ipb Al TAP OLS) VES otis 
ii Mela 4 2r s 
Ba yS 


Peliharalah semua shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha. 
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’. Jika kamu 
dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau 
berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah 
Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu 
apa yang belum kamu ketahui. (Al-Baqarah [2]: 238 - 239) 


(degi el!) adalah shalat Ashar. („Sie LS) “sebagaimana 
Allah telah mengajarkan kepada kamu”, maksudnya mengajarkan 
amalan-amalan shalat. 


Bukhari (4261) meriwayatkan dari Ibnu Umar & tentang tata cara 
shalat khauf, “Jika ketakutan lebih parah daripada itu, maka 
kerjakanlah shalat dalam keadaan berjalan, berdiri, atau 
berkendaraan; entah dengan menghadap kiblat maupun tidak.” 
Malik berkata, “Nafi’ berkata, ‘ Menurutku, Abdullah bin Umar 
tidak akan menyebutkan hal itu kecuali berasal dari Rasulullah 2&.’” 


oo 


(164), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Js PUL 2319 Ctl gadi Slee JI le ey 
JAN OS BI, oh yaa «poll 3 ons 4 GA Seis cehdi 
Sd Le canna jia UES gf Lad ajans a deng Oe gt 
Wl wry! 
Haram bagi laki-laki memakai sutra dan memakai cincin emas, 


tetapi keduanya halal bagi perempuan. Emas, sedikit maupun 
banyak, sama haramnya. 


Jika sebagian pakaian terbuat dari sutra dan sebagian lainnya 
terbuat dari katun, maka boleh memakainya selama sutra 
tersebut tidak dominan.' 


Penjelasan: 


Bukhari (5110) dan Muslim (2067) meriwayatkan dari Hudazifah 
25, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah #% bersabda, Janganlah 
kalian memakai sutra...’.” 


Bukhari (5526) dan Muslim (2089) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah & dari Nabi bahwa beliau melarang untuk memakai 
cincin emas, 


Bukhari (5490) dan Muslim (2069) meriwayatkan dari Umar a bahwa Rasulullah # melarang untuk memakai 
sutra kecuali seperti ini. Dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya di sebelah jempol. Perawi hadits berkata, 
“Sepengetanuan kami, maksudnya adalah lukisan. Yaitu, garis-garis yang ada di pinggiran pakaian dan selainnya." 


KITAB SHALAT (165), 


NA 


Tirmidzi (1720) meriwayatkan bahwa Rasulullah 2: bersabda, 


ae s3 a £ £ 2 Sea On ge te) tay 

BUY Joly A3 Ie AN AI 
Diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki umatku, 
namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. 


2. Bukhari (5490) dan Muslim (2069) meriwayatkan dari Umar w% 
bahwa Rasulullah # melarang untuk memakai sutra kecuali seperti 
ini. Dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya di sebelah jempol. 
Perawi hadits berkata, “Sepengetahuan kami, maksudnya adalah 
lukisan. Yaitu, garis-garis yang ada di pinggiran pakaian dan 


selainnya.” 
eGo 


S166), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Merawat Jenazah 


cale adlg ctis g caloné ehil def l a 
aS pa 3 dg Legale gla Vy One Y OL Lebay 


Ada empat perkara yang harus dikerjakan dalam merawat 
jenazah, yaitu: 


1. Memandikan. 


2. Mengafani. 


3. Menyatatkan 
4. Menguburkan. 


Ada dua jenazah yang tidak dimandikan dan dishalatkan, yaitu: 


1. Orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum 
musyrikin. 


2. Bayi keguguran yang belum bisa menangis keras. 


Penjelasan: 


1. Kaum muslimin bersepakat bahwa empat perkara ini adalah wajib 
kifayah. Dalil kewajibannya adalah ijma' yang disandarkan pada 
berbagai hadits. Sebagiannya akan disebutkan dalam bab ini. 


2. Orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum 
musyrikin tidak dimandikan dan tidak dishalatkan berdasarkan 
khabar Bukhari (1278) dari Jabir # bahwa Nabi #€ memerintahkan 


KITAB SHALAT aD A 
0 


untuk mengubur orang-orang yang terbunuh dalam Perang Uhud 
dengan darah mereka tanpa dimandikan dan dishalatkan. 


3. Bayi keguguran yang belum bisa menangis keras juga tidak 
dimandikan dan tidak dishalatkan. Dasarnya adalah khabar Tirmidzi 
(1032) dan selainnya dari Jabir ag dari Nabi az, beliau bersabda, 


“Anak kecil itu tidak dishalatkan serta tidak mewarisi dan diwarisi sampai 
dia menangis.” - 


oe 


Q68}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Memandikan Jenazah 


e a eee 


eet ol By phe Akad Jai BO Sy Ly coll Jeg 
LS op 
Jenazah dimandikan dengan bilangan ganjil. Pertama 


dimandikan dengan daun bidara, sedangkan terakhir dengan 
bahan kapur. 


Penjelasan: 


Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
(165) dan Muslim (939) dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah, dia 
berkata, “Rasulullah # menemui kami ketika kami sedang memandikan 
anak perempuannya. Beliau berkata, “Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, 
lima kali, atau lebih. Jika kalian memandangnya perlu, gunakanlah air dan 
sidr serta mandikanlah untuk terakhir kalinya dengan kafur. Mulailah pada 
bagian kanannya dan tempat-tempat wudhunya.’” 


Sidr adalah daun yang dihaluskan dari jenis pohon tertentu, 
sedangkan kafur adalah bunga kurma. 


a ES & 


KITAB SHALAT (169) 4 


Mengafani Jenazah 


alae Yg tend Up Gnd jan lg DU 3 Wy 


Jenazah dikafani dengan tiga kain putih yang tidak berbentuk 
baju maupun sorban. 


Penjelasan: 


Bukhari (1214) dan Muslim (941) meriwayatkan dari Aisyah w, 
dia berkata, “Rasulullah & dikafani dengan tiga pakaian putih suhuliyah, 
bukan baju dan sorban.” 


Suhuliyah adalah pakaian putih bersih yang hanya terbuat dari 
katun. Menurut pendapat lain, konon nama ini disematkan ke negeri 
Yaman. 


oo 


§170), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Menshalatkan Jenazah 


ce hag JIN te AW LR AS a ae Ry 
HA" iJ ah UW tay cae Lada cast dey BF ol 
a Fy ag GA Ya pt Lalat oly Soe lia 
SY Of Ags OS ASY ya ley pill dale SI Us oU, 
Wy yy Hae Wet Ol AU BY Sey cal YY 
a Jaje ne ily oh dy 45} gl le a pel ai, 
Shite Ay aide oF ob ey Aba, Ll laid a 
alaj SI ISO! gill A plaid SL uel, 
pal asd By Ble, hap aly a Lene OLS Oty 


Ay ane YP PN Berg od BS ily ates 
Yy AA Y eg cae Sd "Gees a 


Shalat jenazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Setelah 
takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua 
membaca shalawat kepada Nabi #%. Setelah takbir ketiga berdoa 


| untuk si jenazah dengan doa sebagai berikut: 


L 
KITAB SHALAT Q kk, 


— 


-r - - of ° o -2 94a- bor db at aa Pe 
II a 
| 


L : 
coy ly Ip SA Ó a lel oS oy Be 
i a o For ĝos 


ee Vib menga YA Ya 
Sip Ehh IS NAM a) clad DI BN Ase 5, 


Ste, ian Ady Us ya eh AS oF alo Ia 


cee 


FAM Sete ba ae 
JA 5S ie La AN Wb ay La 


vw at 


a (nee dh 


ERE 


Ya Allah, mayat ini adalah hamba-Mu dan anak dari dua hamba- 
Mu. Dia keluar dari kesenangan dan kelapangan dunia, yang 
dia cintai sementara orang-orang yang mencintainya berada di 
sana, menuju kegelapan kubur dan perkara-perkara yang belum 
pernah dijumpainya. Dahulu dia bersaksi bahwa tiada yang 
berhak disembah kecuali Engkau semata yang tiada sekutu bagi- 
Mu dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu. 
Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Allah, dia 
kembali kepada-Mu, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik 
tempat kembali. Dia sangat membutuhkan rahmat-Mu, 
sedangkan Engkau mampu mengadzabnya. Kami mendatangimu 
seraya mengharap kepada-Mu agar memberikan syafaat 
untuknya. Ya Aliah, jika dia orang yang baik, maka tambahkanlah 
kebaikannya. Jika dia orang yang jahat, maka lepaskaniah 
keburukannya dari dirinya. Berilah dia keridhaan-Mu dengan 
memperoleh rahmat-Mu. Jagalah dia dari fitnah kubur dan 


G> 


(172), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Sak) 
Q 


| adzabnya. Luaskaniah kuburnya. Jauhkanlah bumi dari kedua sisi | 
badannya. Berilah dia rasa aman dari adzab-Mu dengan 


memperoleh rahmat-Mu hingga Engkau membangkitnya dalam 
keadaan aman menuju surga-Mu dengan Rahmat-Mu wahai 
Dzat Yang Maha Pengasih. 


Setelah takbir keempat mengucapkan: 


Ya Allah, janganlah Enoka minalarni kami akan aa 
dan janganlah Engkau menimpakan cobaan kepada kami 
setelahnya serta ampunilah kami dan dia. 


Setelah itu diakhiri dengan salam.? 


Penjelasan: 


| 


tw 


Bukhari (1188) dan Muslim (951) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
a bahwa Rasulullah #§ memberitahukan kematian Najasy pada 
hari kematiannya. Beliau keluar menuju lapangan dan berbaris 
bersama para sahabat serta bertakbir sebanyak empat kali. 


Bukhari (1270) meriwayatkan dari Thalhah bin Abdillah bin ‘Auf, 
dia berkata, “Saya mengerjakan shalat jenazah di belakang Ibnu 
Abbas &. Dia membaca Al-Fatihah dan berkata, “Hendaknya 
mereka tahu bahwa ini adalah sunnah.” 


Imam Syafi'i dalam Musnadnya dan Nasa'i (4/75) dengan sanad 
shahih meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl æ bahwa salah 
seorang sahabat Nabi s memberitahunya bahwa sunnah dalam 
shalat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca Al- 
Fatihah setelah takbir pertama dengan pelan, kemudian membaca 
shalawat atas Nabi #%, dan berdoa untuk jenazah di takbir-takbir 
lainnya. Tidak dibaca sesuatu pun selain itu. Kemudian salam 
dengan pelan. (Silakan lihat catatan kaki Al-Umm : 6/265). 

Abu Dawud (3201) meriwayatkan dengan lafal (onta uli y: +) “Janganlah Engkau menyesatkan kami 
setelahnya.” 


Baihaqi (4/43) meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Mas'ud tw 
mengucapkan salam dalam shalal jenazah, seperti salam dalam shalat lainnya." 


, dia berkata, "Nabi & 


KITAB SHALAT §173) $ 


4. Doa-doa setelah takbir ketiga di atas diambil Imam Syafi'i at dalam perempuan. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, 


Majma" Al-Akhbar. Mungkin dia menyebutkannya dengan makna, maka hidupkanlah dia dengan Islam. Siapa yang Engkau wafatkan di 
sedangkan para sahabatnya menganggapnya baik. Hadits paling antara kami, maka wafatkanlah dia dengan keimanan.” 

shahih tentang hal ini adalah riwayat Muslim (963) dari Auf bin 

Malik ms, dia berkata: Rasulullah #£ shalat jenazah dan saya | oo 


mendengarnya mengucapkan, 


C Sash, aeg iie abt; SN ae! “li 

FACE BE i ay 273 ali ola Aa toe 

Hal ai Ia 15 aly AA a LA 
JIE fa AB oy oj Ia GS Wa da Ia 


Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, selamatkanlah dan maafkanlah dia. 
Muliakanlah tempat kembalinya dan luaskanlah tempat masuknya. 
Mandikanlah dia dengan air, salju dan air dingin. Bersihkanlah dia 
dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih 
dari kotoran. Berikanlah dia ganti rumah yang lebih baik dari 
rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, serta istri yang 
lebih baik dari istrinya. Jagalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. 


Auf berkata, “Saya berharap seandainya saja sayalah mayat itu, 
disebabkan doa Rasulullah # untuknya.” 


Hadits lain diriwayatkan oleh Tirmidzi (1024) dan Abu Dawud 
(3201) dari Abu Hurairah 2, dia berkata, “Jika Rasulullah &t 
mengerjakan shalat jenazah, beliau mengucapkan, 


Gurls ve USS; U nS Ui i Co at Sl 
S OGY! de b ees = Al ABE, 


an Lat Yy BSN SAY Gl OLY! b 


Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan mayat 
kami, orang yang hadir di antara kami dan orang yang ghaib, anak 
kecil di antara kami dan orang dewasa, laki-laki di antara kami dan 


KDI FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB SHALAT (175), 


Mengubur Jenazah 


cSt tel JS oe Ley Ai Indiana AE obey 
ABN elo ÀI S yur ika ghey ath emang tantra, SAN Iga 
aon 9 MAB Jory OF be pill ag ply ale 
de tS pb Yy eet Yy ale Ya LAI alang 
ell Be Sf alal spy ee SN CH ae ye il 
Su YP 3 GOL beb Vg tb cp 

Jenazah dikuburkan dalam liang lahat dengan posisi menghadap 
kiblat dan dilepaskan dari bagian kepalanya dengan lemah 


lembut. Orang yang memasukkannya ke dalam liang lahat 
mengucapkan, 


ste OY e a jer o ¢ 
EE ab! Jymy ila Jey al ey 
Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan agama 
Rasulullah x. 


Jenazah dibaringkan di dalam kubur setelah kubur digali sesuai 
panjang dan luasnya. 


Setelah itu, kubur diratakan dan tidak boleh didirikan bangunan 
di atasnya maupun dikapur. 


Tidak apa-apa menangisi mayat selama dilakukan tanpa meratap 
dan merobek-robek baju. 


(176), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Takziah kepada keluarga si mayat dilakukan selama tiga hari 
semenjak penguburannya. 


Tidak boleh menguburkan dua orang dalam satu liang lahat 
kecuali karena suatu kebutuhan. 


Penjelasan: 


l. 


Muslim (966) meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash 2 bahwa 
dia berkata pada waktu sakit yang menghantarkannya menuju 
kematian, “Buatkanlah untukku liang lahat dan pancangkanlah 
untukku bata, sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah #4.” 


Abu Dawud (3211) meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa 
Abdullah bin Yazid Al-Hathmy -salah seorang sahabat— 
memasukkan Al-Harits ke dalam kubur dari bagian kedua kaki 
kubur dan berkata, “Ini termasuk sunnah.” 


Abu Dawud (3213) dan Tirmidzi (1046) meriwayatkan dari Ibnu 
Umar at bahwa jika Nabi x meletakkan mayat di dalam kubur, 
beliau mengucapkan, 


AN Jah AE JPG BI peng 
Dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah. 


Jenazah dibaringkan di dalam kubur setelah kubur digali sesuai 
panjang dan luasnya. Yaitu sesuai dengan tinggi manusia yang 
tingginya standar dan dalam posisi mengangkat kedua tangannya 
ke atas. Abu Dawud (3215) dan Tirmidzi (1713) -dia berkata, 
“Hasan shahih.”— meriwayatkan dari Hisyam bin Amir ə dari 
Rasulullah #, beliau bersabda tentang orang-orang yang terbunuh 
dalam Perang Uhud, “Galilah lubang untuknya, luaskanlah dan 
perindahlah.” 


. Kubur harus diratakan dan tidak boleh didirikan bangunan di 


atasnya maupun dikapur. Larangan tentang hal ini berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (969) dan selainnya bahwa 
Ali bin Abi Thalib ass berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asady, 
“Bukankah saya mengutusmu seperti ketika Rasulullah #¢ 


KITAB SHALAT £177) 4 


NA 


Q 


mengutusku? Janganlah meninggalkan gambar kecuali engkau 
menghapusnya dan juga kubur yang tinggi kecuali engkau 
meratakannya.” 


Maksud gambar di sini adalah gambar yang memiliki ruh. 


Maksud “engkau meratakannya” adalah meratakannya dengan 
tanah dan meninggikannya sedikit. 


Muslim (970) meriwayatkan dari Jabir ag, dia berkata, “Nabi & 
melarang untuk mengapur kuburan, duduk di atasnya dan mendirikan 
bangunan di atasnya.” 


Maksud mengapur adalah meletakkan kapur di atasnya. Jika hal ini 
saja tidak boleh, terlebih lagi meletakkan batu pualam dan 
selainnya, meninggikan kubur dan menghiasinya, setelah ada 
larangan nyata dari Rasulullah £&£. Tidak diragukan bahwa hal ini 
haram karena bertentangan dengan sunnah dan mengandung 
penyia-nyiaan harta yang dilarang menurut syariat. 


. Tidak apa-apa menangisi mayar selama dilakukan tanpa meratap 
dan merobek-robek baju. Bukhari (1241) dan Muslim (2315, 2316) 
meriwayatkan bahwa Rasulullah # menangisi anaknya Ibrahim 
sebelum kematiannya. Tatkala melihatnya, beliau merelakannya dan 
berkata, “Air mata ini mengalir dan hati pun bersedih. Kami tidak 
mengucapkan kecuali apa yang diridhai Rabb kita. Sesungguhnya kami 
bersedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim.” 


Muslim (976) meriwayatkan dari Abu Hurairah aw, dia berkata, 
“Nabi &£ menziarahi kuburan ibunya. Beliau lalu menangis dan 
membuat orang-orang yang berada di sekitarnya ikut menangis.” 


. Meratap (a-LJI) adalah setiap perbuatan atau perkataan yang 
mengandung sikap menampakkan putus asa, tidak terima dan 
tunduk pada ketetapan Allah gs . Di antaranya adalah merobek saku, 
memukul wajah dan selainnya. Semua itu diharamkan dalam syariat 
Allah ga. 


Muslim (935) meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ary as bahwa 
Nabi & bersabda, 
g fë ri Lena one Ta Ne E eae AB 
Da Ip leg aah py AB Uap JBS Sa sa 
(2) 


Q78} FIKIH ISLAM LENGKAP 
Oo 


vow o to v éi” x 
ep ot & 929 Ol jks 
2 - z z - 


Orang yang meratap jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka 
dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai jubah dari 
getah dan pakaian dari kudis. 


Artinya, anggota-anggota badannya dipenuhi kudis dan gatal-gatal 
yang menutupi badannya sebagaimana pakaian menutupi. 


Maksud getah dalam hadits di atas adalah getah pohon yang 
dilumurkan pada unta jika berkudis. 


Bukhari (1232) meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 25, bahwa 
Nabi # bersabda, 


Abas) Sa 163) Sa G35 SAS bed Uya Ca Cal 
Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek 


saku dan memanggil dengan panggilan jahiliyyah. 


Hadits di atas menyebut “merobek saku” karena merobek pakaian 
dimulai dari saku. 


Maksud panggilan jahiliyyah adalah perkataan yang diucapkan oleh 
orang-orang jahiliyyah. 


. Takziah kepada keluarga si mayat dilakukan selama tiga hari 


semenjak penguburannya. Dasarnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1601) dari Nabi 2%, beliau bersabda, 


“a 0) tee ot ON ye BnR tee FF as o - 
DAH Ap SI 


Apabila seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa 
musibah, niscaya Allah & akan memakaikannya perhiasan-perhiasan 
kemuliaan pada hari kiamat. 


eg r - 


Takziah adalah mendorong orang yang tertimpa musibah agar 
bersabar dan menghiburnya, seperti mengatakan, “Semoga Allah 
memberimu pahala yang besar.” 


a 


KITAB SHALAT £179), 
4, 


Makruh melakukan takziah setelah tiga hari, kecuali bagi musafir. 
Sebab, biasanya kesedihan telah berakhir sehingga tidak baik 
mengungkitnya kembali. Demikian juga, makruh mengulangi 
takziah. Sebaiknya takziah dilakukan setelah penguburan karena 
keluarga mayat sibuk mempersiapkannya, kecuali jika mereka 
sangat bersedih, maka mendahulukannya lebih utama sebagai upaya 
untuk menghibur mereka. 


9. Tidak boleh menguburkan dua orang dalam satu liang lahat kecuali 
karena suatu kebutuhan. Bukhari (1280) meriwayatkan dari Jabir 
bin Abdullah « bahwa Nabi 2 mengumpulkan dua orang laki- 
laki dari orang-orang yang terbunuh dalam Perang Uhud. 


oge 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


> iy ae Se 
1 SEM 
7 t 
D wit. 


Harta yang Wajib Dizakati 


pai OLI, lai NP shol imi 3 als” sit wt 


Zakat diwajibkan untuk lima jenis harta: 
1. Binatang ternak. 
2. Barang berharga. 
3. Hasil pertanian. 

4. Buah-buahan. 
5 


. Barang-barang dagangan. 


Penjelasan: 
Dasar diwajibkannya zakat secara mutlak adalah: 
Firman Allah we: 


ka ig Spe es ee eke 3 

miele hes G SP aa Bao ipad ya le 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka. (At-Taubah [9]: 103) 


Zakat dapat memperbaiki keadaan orang-orang kaya serta menjaga 
mereka dari kekikiran dan selainnya. Oleh karenanya, mereka berhak 
mendapatkan pujian dan sanjungan. 


Sabda Rasulullah #¢ kepada Mu’adz 2: ketika mengutusnya ke 
Yaman, 


{82} FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


a a a? Z 6 fo - 0 Or we - ear ot OF D > f, 
Sen Bae mele PP SA Ol rel 
oe 

KERA 


Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada 
mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada 
orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Bukhari 1331, Muslim 19 
dan selain keduanya). 


Mengenai kewajibannya dalam jenis-jenis yang disebutkan tadi, 
akan dipaparkan dalil-dalilnya pada pembahasannya masing-masing. 


ee 


KITAB ZAKAT £183) h 


oP | 
: “bys i 
ko i 
sare! Tana. 


Binatang Ternak 


CRY! tty clans onlin! WE 3 SI Coed AI LL 
cA Aly NYI shal dw Kgs da pi 4 aly A, 
spells du, selai) celal tl a 


Binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga, yaitu: unta, sapi 
dan kambing. Syarat wajib zakatnya ada enam perkara, yaitu: 


1. Islam. 
Merdeka. 
Barang yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna. 


Mencapai nishab. 


Mencapai haul. 


DS wp 


| Digembalakan, 
wi | 


Penjelasan: 


1. Tentang kewajiban zakat dalam jenis-jenis ini dan sebagian besar 
syaratnya, ditunjukkan dalam dalil berikut ini. Bukhari (1386) 
meriwayatkan dari Anas bin Malik xə bahwa Abu Bakar 2 
menuliskan surat untuknya dan mengutusnya ke Bahrain. Di bagian 
awal, Abu Bakar menulis, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang difardhukan 
oleh Rasulullah # kepada kaum muslimin. Barangsiapa 
memintanya dari kaum muslimin dengan cara sebenarnya, maka 


184), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


berikanlah kepadanya. Barangsiapa meminta lebih, maka jangan 
diberi.” 
Di dalam surat di atas juga disebutkan jenis-jenis binatang ternak 
yang wajib dizakati serta dijelaskan nishab dan kewajibannya. 
Semuanya akan dijelaskan secara terpisah pada bagiannya masing- 
masing. 


2. Maksud mencapai nishab adalah harta mencapai kadar tertentu 


sehingga ada kewajiban zakatnya. Dalam Al-Mishbah Al-Munir 
dikatakan, “Nishab adalah kadar yang ditentukan untuk kewajiban 
zakat.” 


Nishab setiap harta akan dijelaskan sendiri beserta dalilnya. 


. Dasar bahwa zakat harus mencapai haul adalah sabda Rasululiah 


SE Ipa SC a 


Tidak ada kewajiban zakat dalam harta sampai mencapai haulnya. 
(HR. Abu Dawud 1073). 


Artinya, sampai harta tersebut dimiliki selama satu tahun 
gamariyyah. 


4. Binatang ternak yang dizakati haruslah binatang ternak yang 


digembalakan di rumput yang mubah setiap mencapai haul atau 
lebih. Dalam surat Abu Bakar age dikatakan, “Syarat zakat kambing 
adalah digembalakan.” 


oeo 


KITAB ZAKAT 185), 


Q 


Maksud menyimpan dalam ayat di atas adalah menyimpan harta 
yang belum ditunaikan zakatnya. 


Bukhari (1339) meriwayatkan dalam Tafsirnya dari Ibnu Umar 
~~, “Barangsiapa menyimpan harta dan tidak menunaikan zakatnya, 
maka kecelakaanlah baginya.” 


Barang Berharga 


Muslim (987) meriwayatkan dari Abu Hurairah am, dia berkata 
bahwa Rasulullah #¢ bersabda, 


BSI en song Lat oy ally BAN cokes olf LUT, 


OS BL WG GE SIP Tas Vy Cab SG 
AE GGL Ba ili VE aah 
OS pg BU big os; Us aby 3 a 
sn ey A ale aes 

SS ÉN ai 


ephel y ctdi EMU, ca tty ede yh lel ae gad 
is 


Barang berharga yang wajib dizakati ada dua, yaitu: emas dan 
perak. Syarat wajib zakatnya ada lima perkara, yaitu: 


. Islam. 
. Merdeka. 


. Barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna. 


Siapa saja pemilik emas dan perak, kemudian tidak menunaikan haknya, 
pasti pada hari kiamat nanti dibentangkan untuknya lempengan-lempengan 
neraka. Dia dibakar dengan menggunakan itu di neraka Jahanam. Sisi 
badan dan punggungnya disetrika. Setiap kali lempengan itu mendingin, 
maka dikembalikan lagi kepadanya selama sehari yang kadarnya sama 
dengan lima puluh ribu tahun sampai dia diadili di antara para hamba. 
Kemudian diperlihatkanlah kepadanya jalan, entah itu ke surga atau ke 
neraka. 


. Mencapai nishab. 


. Mencapai haul. 


Penjelasan: 


Dasar diwajibkannya zakat emas dan perak adalah firman Allah Maksud menunaikan haknya dalam hadits di atas adalah 


mengeluarkan zakatnya. 


tates ge - Ra Ia Ue oe 
marid abl oa 3 gba V3 KI, MI DOR Gia 


£ iir 
ED add) Glas 
ka Se - i ” 


Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya : 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka | 
akan mendapatkan) siksa yang pedih. (At-Taubah [9]: 34) 


KITAB ZAKAT (187), 


0 | 


{Gss}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Q Q 


Hasil Pertanian 


LE Sy OF stat BO ya BEI med & gy ta 
da OS aly chars Us UU ly Oger ae 
lele pad Y Gu ph dane gry 


Adapun hasil pertanian, maka syarat wajib zakatnya ada tiga: 


1. Sengaja ditanam manusia. 
2. Merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. 


3. Mencapai nishab, yaitu 5 wasaq tanpa disertai kulitnya. 


Penjelasan: 


Hasil pertanian yang dizakati haruslah bahan makanan pokok yang 
memungkinkan untuk disimpan tanpa mengalami kerusakan. Yang 
dimaksud bahan makanan pokok adalah makanan yang biasanya 
dikonsumsi penduduk negeri. Tepatnya adalah gandum, padi-padian, 
kacang, dan selainnya. 


eo 


8 
CD FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Buah-buahan 


AA tes EIT ad idt UT, 
AY Selai dae sl he BIS Opry Lat oy e S 


Buah-buahan yang wajib dizakati ada dua, yaitu: kurma dan 
anggur. Syarat wajib zakatnya ada empat: 


1. Islam. 
2. Merdeka. 


3. Buah-buahan yang wajib dizakati itu dimiliki secara 
sempurna. 


IN 4. Mencapai nishab. 


Penjelasan: 


Abu Dawud (1603) dan Tirmidzi (644) meriwayatkan dari ‘Attab 
bin Usaid x, dia berkata, “Rasulullah # memerintahkan menyortir 
anggur sebagaimana menyortir kurma. Zakatnya diambil dalam bentuk 
kismis (anggur kering) sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk 
tamar (kurma kering).” 


Maksud menyortir adalah menentukan tamar (kurma kering) dari 
kumpulan ruthab (kurma basah) dan kismis (anggur kering) dari 
kumpulan anggur. 


odde 


KITAB ZAKAT Lian) 4 


oe 
J 


£ & y : ka | 
ken baat 


Barang-barang Dagangan Nishab dan Zakat Unta 


CB By SAM bi ih Upah BIS II a ii aa Ll, 
uy 


by OUL phe a dle dy Ee HYI Cla Syl, | 
JP g hd aj op phe Sy cold OY ne Imam 
Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya = g Dg me oes a a EEA rs 


sama dengan syarat-syarat untuk emas dan perak. CENTEO T RTACORPE ISA Gy iio oy rf 


Sebo ly Se oai Sto} By Op ey 
Bs Os SH oa IS a 
im uni JS 


Penjelasan: 


Dasar kewajibannya adalah firman Allah i: 


Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- Jumlah pertama satu nishab unta adalah 5 ekor. 
baik. (Al-Bagarah (21: 267) 


Mujahid berkata, “Ayat ini diturunkan dalam hal perdagangan.” 
An-Nasafy berkata dalam tafsirnya, “Ayat ini adalah dalil wajibnya zakat 
dalam harta perdagangan.” 


5 sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. 
10 sampai 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 
15 sampai 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. 


20 sampai 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. 


Abu Dawud (1562) meriwayatkan dari Samurah bin Jundab 2, 


dia berkata, “Amma Ba'du. Rasulullah memerintahkan kita untuk | 25 sampai 35 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu makhéd (unta 
mengeluarkan zakat dari barang yang kita perdagangkan.” betina umur 1-2 tahun). 
& & & 36 sampai 45 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labiin (unta betina 


umur 2-3 tahun). 


46 sampai 60 ekor unta zakatnya 1 ekor higgah (unta | 


umur 3-4 tahun). 


{190), FIKIH ISLAM LENGKAP kwas Zakat (191), 
Q 


61 sampai 75 ekor unta zakatnya 1 ekor jadza'ah (unta betina 
umur 4-5 tahun). 


76 sampai 90 ekor unta zakatnya 2 ekor bintu laban. 


91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 ekor hiqqah. 


121 ekor unta zakatnya 3 ekor bintu labin. 


Kemudian setiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 
ekor bintu labiin. Setiap bertambah 50 ekor unta, zakatnya 1 
ekor higgah. 


Penjelasan: 


Dalam surat Abu Bakar a dikatakan, “24 ekor unta ke bawah, 
maka zakatnya adalah kambing. Setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor 
kambing. Jika jumlahnya mencapai 25 sampai 35 ekor unta, maka 
zakatnya 1 ekor bintu makhad, Jika jumlahnya mencapai 36 sampai 45 
ekor unta, maka zakatnya 1 ekor bintu laban. Jika jumlahnya mencapai 
46 sampai 60 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor higgah yang telah 
produktif. Jika jumlahnya mencapai 61 sampai 75 ekor unta, maka 
zakatnya 1 ekor jadza'ah. Jika jumlahnya mencapai 76 sampai 90 ekor 
unta, maka zakatnya 2 ekor bintu labin. Jika jumlahnya mencapai 91 
sampai 120 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor higgah yang telah produktif. 
Jika jumlahnya lebih dari 120, maka dalam setiap 40 ekor unta zakatnya 
1 ekor bintu labin dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor higgah. 
Barangsiapa hanya memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban 
zakatnya kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkannya. Jika untanya 
mencapai 5 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing.” 


ae 


122), FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


Nishab dan Zakat Sapi 


P 
E 
lea ae Cry! a Ged Led OW A oba Syl 
«pads Wad Ia 


Jumlah pertama satu nishab sapi adalah 30 ekor. 


30 sampai 39 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi’ (sapi yang berumur 
1 tahun dan masuk tahun kedua). 


40 sampai 49 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinnah (sapi yang 
berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga). 


Penambahan jumlah berikutnya dihitung seperti di atas. 


~. 


Penjelasan: 


Tirmidzi (623), Abu Dawud (1576) dan selain keduanya 
meriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal 2, dia berkata, “Rasulullah ee 
mengutusku ke Yaman dan memerintahku agar mengambil dari setiap 
30 ekor sapi 1 ekor tabi’ jantan atau betina dan dari setiap 40 ekor sapi 
I ekor musinnah.” 


ede 


KITAB zakat (193), 


KN 


Q 


Nishab dan Zakat Kambing 


[as tots Ct teda Old hgg CO yest gill Lai Sof 


Bol yy Orta By OULA oy phe y Stoel Le by uya ja 


BLS UL IS G E cold wf tla! oy colds DN 


Jumlah pertama satu nishab kambing adalah 40 ekor. 


40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing jadza'ah 
(umurnya 1 tahun dan masuk tahun kedua) atau 1 ekor kambing 
tsaniyyah (umurnya 2 tahun dan masuk tahun ketiga). 


121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing. 


201 sampai 400 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing. 
401 sampai 500 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing. 


Kemudian setiap seratus ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. 


Penjelasan: 


Dalam surat Abu Bakar a dikatakan, “Zakat kambing yang 
digembalakan adalah sebagai berikut. Jika jumlahnya mencapai 40 
sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Jika 
jumlahnya lebih dari 120 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. 
Jika jumlahnya lebih dari 200 sampai 300 ekor kambing, maka zakatnya 
3 ckor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor kambing, maka 
dalam setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika 
jumlah kambing kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban untuk 
menzakatinya kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkannya.” 


so 


S124)) FIKIH ISLAM LENGKAP 


Zakat Binatang yang Dimiliki Bersama 


CA OS l 2 bit ó eo dol Si si OLS 2 Ole dst, 
data Jaai; clint s SA Glial g Crass lol a 
Jaia LHI ena clot a Hey cdta pd, 


Binatang yang dimiliki oleh dua orang, maka kewajiban zakatnya 
berlaku seperti zakatnya satu orang, dengan tujuh syarat: 


Jika kandangnya sama. 


Dilepaskan pada tempat yang sama. 


Digembalakan pada tempat yang sama. 
Pejantannya sama. 
Tempat minumnya sama. 


Pemerah susunya sama. 


oe ee A ee he ka 


Tempat susunya sama. 


nen 


Penjelasan: 


Dua orang yang memiliki harta bersama, maka keduanya harus 
mengeluarkan zakat seperti halnya jika keseluruhan harta itu dimiliki 
oleh salah seorang di antara mereka. Ketentuan ini berlaku jika 
terpenuhi syarat-syarat yang akan kami sebutkan. Dalam surat Abu 
Bakar ag disebutkan, “Tidak bisa dikumpulkan harta yang dimiliki 
secara terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang dimiliki secara 
bersama karena takut mengeluarkan zakat. Jika dua orang memiliki 


KITAB ZAKAT (195) } 


ww 


Q 


harta bersama, maka keduanya harus saling bermufakat dengan sama 
rata.” 


Artinya, jika bagian setiap pemilik terpisah dan berbeda dari yang 
lainnya, maka harta tersebut tidak usah dikumpulkan agar terkena 
kewajiban zakatnya. Sebaliknya jika bagiannya bercampur, maka harta 
tersebut tidak boleh dipisahkan agar tidak ada kewajiban zakatnya 
karena jumlahnya akan kurang dari nishab. Jika zakat diambil dari salah 
seorang yang terlibat dalam kepemilikan harta bersama, maka masing- 
masing orang yang memilikinya harus menanggung sesuai dengan 
jumlah kepemilikannya. Dia harus memberikannya kepada serikatnya 
atau meminta darinya. 


oo 


Q196}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Nishab dan Zakat Emas 


AA MAI «pall ae) aby Yui Og phe Call Sea 3 


ad) deg bed 2 LL 5) gl Pa Al oth Lats Jk 


| BEV, BLS alj Lady AA 


Nishab emas adalah 20 mitsgal. Zakatnya 2,5%, yaitu setengah 

| mistgal. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti ini. 
Nishab uang adalah 200 dirham. Zakatnya 2,5%, yaitu 5 dirham. 
Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti itu. Tidak 
ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. 


ee ae ey ) 
Penjelasan: 


l. Dasar penentuan nishab dan zakat emas ini adalah khabar yang 
diriwayatkan Abu Dawud (1573) dan selainnya dari Ali a dari 
Nabi #22, beliau bersabda, 


$ A 
a Gile JG Gus Dias GU OW UB a 


r - - Te ag 23 - a6. 
3 Hlm 3, Los yus Ra 


- - 


Dan wos Bal gy ig Ole am 


# 


Tidak ada kewajiban bagimu ~yaitu dalam emas— sehingga engkau 
memiliki 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar dan cukup haulnya, 


KITAB ZAKAT 197) } 


LPA 


maka zakatnya adalah setengah dinar. Jika lebih, maka perhitungannya 
seperti itu. 
Dinar adalah mitsgal. Sekarang setara dengan setengah lebih Lira 
Inggris. 


2. Dalam surat Abu Bakar a disebutkan, “Zakat perak adalah 0,25%.” 
Dasarnya adalah sabda Rasulullah #2, 


ie S eo Bis AS ted pS 


Jika jumlah uang tidak sampai lima augiyah, maka tidak ada zakatnya. 
(HR. Bukhari 1413 dan Muslim 980, sedangkan lafazh ini 
adalah riwayatnya). 


Augiyah adalah 40 dirham. 
3. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Dasarnya 
adalah khabar Baihaqi dan selainnya dari Jabir 22» bahwa Rasulullah 


26 bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan.” (Baihaqi 
14/1381). 


Maksud perhiasan yang dibolehkan adalah cincin perak bagi laki- 
laki,atau gelang emas dan selainnya bagi perempuan. 


ee 


LCDI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Nishab dan Zakat Hasil Pertanian 
dan Buah-buahan 


slew! ele, mde Of haag A aly Lady a Jb, 
A Sini pa gf OV py aie a Tas! of 


Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasaq, yaitu 
1.600 riti Irak. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti 
itu. Detailnya: 


© Jika disirami dengan hujan atau air yang mengalir, maka 
zakatnya 10%. 


© Jika disirami dengan kincir (mesin) atau dengan membayar 
air, maka zakatnya 5%. 


Penjelasan: 


1. Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasag. Dasarnya 
adalah sabda Rasulullah #¢, 


we 


Abo Ferg Rares 099 Lad "cd 


Jika tidak sampai lima wasag, maka tidak ada kewajiban zakatnya. 
(HR. Bukhari 1340 dan Muslim 979). 


utas zakar (199), 


Ng 


O 


Dalam riwayat Muslim (979) disebutkan, Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah anggur berubah menjadi 


kismis (anggur kering) dan ruthab (kurma basah) berubah menjadi 
tamar (kurma kering). Zakat pertanian dikeluarkan ketika 
memanennya. Allah s berfirman: 


& Ta ere ae eee Or fee “ hie ae 
Yon eS wie AV SIA 


Biji-bijian dan tamar (kurma kering) tidak ada sedekahnya hingga HEDE f 
mencapai lima wasag. dolar By Adm 190129 | 
Ibnu Hibban menambahkan, “1 wasag itu adalah 60 sha'. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan 


disedekahkan kepada fakir miskin). (Al-An'am [6]: 141) 


oo 


1.600 ritl Irak sekarang kira-kira setara dengan timbangan 715 kg. 


3. Maksud air yang mengalir adalah air yang mengalir di permukaan 
bumi, berasal dari gunung atau sungai besar. 


Maksud disiram adalah dikeluarkan dengan alat dari sumur dan 
selainnya. 


Bukhari (1412) meriwayatkan dari Ibnu Umar & dari Nabi &, 
beliau bersabda, 


g r 
ve $o “ 


oly KN AA IA PA ma A 
SEN Taka LI 


Jika pertanian itu disirami dengan air hujan dan mata air atau ia 


adalah sawah tadah hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan 
kincir, maka zakatnya 5%. 


Muslim (981) dari Jabir 2 bahwa dia mendengar Rasulullah #&€ 
bersabda, 


Libas GEN a dy AN SA, GM ea Us 


Jika pertanian itu diairi oleh sungai, awan dan hujan, maka zakatnya 
10%. Jika diairi dengan kincir, maka zakatnya 5%. 


Dalam riwayat Abu Dawud (1596), “Atau jika diairi dengan hujan, 
maka zakatnya 10%.” 


5200), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


KITAB ZAKAT EDN 
0 


: aps 


Ian Mpg 
Ie nam maa KA 


Zakat Barang-barang Dagangan | Kewajiban Zakat Fitrah 


TAG te Se REI SAN pl aus Bball oy psi, 
koil 4 CAL dalan ope Peta lay pall ary LU op 
old SIS ope tor ge ey SEN A ay te e a 

„h 


Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun 
dengan harga pembeliannya (harga modal). Jika telah mencapai 
nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 


or past) borg es (AYI A ae Pa als 5 La 
by SB ge Jkt oggy Whar è ow tp A 
esa Ls 3 dhe 


oa lela a ya andl arj cpa ctn PS 
Blaby Eby Sib ad ody col 98 


Wajibnya zakat fitrah ditentukan oleh tiga syarat, yaitu: 
Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang, maka zakatnya 
dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Jika emas dan perak itu 
didapatkan dari rikaz (harta karun), maka zakatnya 20%. 


1. Islam. 


2. Dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir 
bulan Ramadhan. 


3. Ada kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan 


Penjelasan: keluarganya pada hari itu. 


1. Jika barang-barang dagangan itu dibeli dengan uang, maka ia 
dikalkulasikan dengan uang juga. Jika dibeli dengan emas, maka ia 
dikalkulasikan dengan emas juga. Jika dibeli dengan perak, maka 
ia dikalkulasikan dengan perak juga. Seperti inilah selanjutnya. 


Seorang muslim harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri 
dan orang-orang yang harus dinafkahinya dari kaum muslimin 
sebanyak satu sha’ dari makanan pokok di negerinya. Ukuran 
satu sha’ sama dengan 5 1/3! ritl Irak. 


2. Bukhari (1428) dan Muslim (1710) meriwayatkan dari Abu SS 
Hurairah a dari Rasulullah #, beliau bersabda, “Zakat rikaz adalah . . 
seperlima (20%).” Penjelasan: | : 
Rikaz (harta karun) adalah barang yang dikeluarkan dari timbunan 1. Bukhari (1433) dan Mus ara CBs) Aja an es ner 
pada masa jahiliyah; entah itu emas atau perak. Zakatnya #8 bahwa Rasulullah 2 maba 3 ma ha' 2. (kurma 
dikeluarkan segera setelah mendapatkannya. Ramadhan kepada kaum Muslimin sebany sha 


kering) atau 1 sha' gandum. Kewajiban ini berlaku bagi setiap 
oge 


{202} FIKIH ISLAM LENGKAP kera ZAKAT (203), 
0 U 


orang yang merdeka maupun budak serta laki-laki maupun " SKA i 
perempuan dari kaum muslimin. : { 
aa” "na 
PA 


Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1432) beliau 
memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang berangkat 
mengerjakan shalat Id. 


Bukhari (1439) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri a, dia Tang Sasa ig aos 
berkata, “Pada masa Rasulullah #£, kami mengeluarkan 1 sha' | Menerima Zakat 
makanan pada hari raya Idul Fitri. Makanan kami adalah gandum, 
kismis (anggur kering), keju dan tamar (kurma kering).” 


BMF MN AS cpl aL te IE Sy 


2. Ukuran satu sha’ sama dengan 5 1/3! rit] Irak. Kira-kira setara 


H 3 “A9 so. w 
dengan timbangan 2400 gram. OS Uma el al AWA Loh dh a 3 pdl abs 
BES C f T r pe E 7 OSA 2 oe 3 s r - ? A a ” 
2 | S3 ce sells GES by geld AG ya Cg! 


IS pats Vy pete done cr bby (heed! gil ob Jam 
i hall Vi Cae JS ya BW ye fal 

py dally aS GF Ske yall regal pate jk YAY 
Lead Y aii Spl ab coy ANI tebak! gug a 
S Udi g ch Ball oly gel! 


Zakat diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan oleh 
Allah & dalam kitab-Nya yang mulia, yaitu dalam firman-Nya: 


- 


mes AA le hells SG AAU Qa Al US) 
de 
Ja pls ahh Some SIRI 33 


Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, or- 
ang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang 
sedang dalam perjalanan. (At-Taubah (91: 60) J 


(204), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB ZAKAT £205), 
0 


Zakat diberikan juga kepada orang-orang yang termasuk dalam 
delapan golongan di atas. Zakat tidak boleh diberikan kepada 
kurang dari tiga orang dari setiap golongan, kecuali kepada ‘amil 
(pengurus zakat). 


Ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu: 
1. Orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak. 
. Hamba sahaya. 


. Bani Hasyim dan Bani Muththalib. 


2 
3 
4. Orang kafir. 
5 


. Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib 
membayar zakat. Dalam hal ini, zakat tidak boleh diberikan 
kepada mereka sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu 
orang-orang fakir dan miskin. 


Penjelasan: 


1. 


Keterangan tentang istilah dalam OS At-Taubah [9]: 60 adalah 
sebagai berikut: 


(Sd) adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi sesuatu 
yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Seperti orang yang 
membutuhkan sepuluh, tetapi hanya mampu memenuhi dua atau 
bahkan tidak mampu sama sekali. 


(csi) adalah orang-orang yang tidak mampu memperoleh 
sesuatu yang bisa mencukupi mereka. Seperti orang yang 
membutuhkan sepuluh, tetapi hanya mendapatkan delapan. 


(Lek Lew) adalah orang-orang yang membantu imam untuk 
mengumpulkan zakat dan membagikannya. 


(436 445!) adalah orang yang masih lemah keislamannya dan 
selainnya. 


{UJI 3) adalah budak yang sedang berusaha memerdekakan diri- 
nya tetapi tidak mampu atau usaha untuk memerdekakan hamba. 


8 


S206). FIKIH ISLAM LENGKAP 


Q 


(os judi) adalah orang-orang yang tidak mampu melunasi hutang 
mereka. 


(a Je~ 3) adalah orang-orang yang berperang untuk membela 
Islam dan tidak ada kompensasi untuk mereka dari Baitul Mal. 


(be! op!) maksudnya adalah musafir yang ingin kembali ke 
negerinya, namun kehabisan biaya perjalanan mengantarkannya. 


. Orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak tidak boleh 


menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah 4%, 
Po. 8 ie Dring Fe EO at 
Zakat itu tidak halal untuk orang kaya dan tidak juga untuk orang 
kuat yang mampu berusaha. 


Dalam riwayat Abu Dawud (1633), 
SN 


Dan tidak juga untuk orang kuat yang mampu berusaha. 


. Bani Hasyim dan Bani Muththalib tidak boleh menerima zakat. 


Dasarnya adalah sabda Rasulullah #, 
oe 2 ERA Ra Den PR OA ha oi - 5 
Hata SY YG Ke PE Lely JI Et Cs Lah 


Zakat ini adalah kotoran manusia. Ia tidak halal untuk Muhammad 
dan juga keluarga Muhammad. (HR. Muslim 1072). 


Bukhari (1420) dan Muslim (1069) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah æ, dia berkata, “Al-Hasan bin Ali mengambil sebuah 
kurma kering zakat dan memasukkan ke dalam mulutnya. Maka 
Nabi # bersabda, ‘Hentikan! Hentikan!” Maksudnya agar kurma 
kering itu dibuangnya. Kemudian beliau bersabda, “Tidak sadarkah 
engkau bahwa kita tidak memakan zakat.” 


Maksud keluarga Muhammad #% adalah Bani Hasyim dan Bani 
Mutthalib. Sebagai ganti pengharaman zakat, maka mereka diberi 
4% dari ghanimah, sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab Jihad. 


(3 
KITAB ZAKAT LED 4 


4. Orang kafir tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah # kepada Mu'adz we, “Ajarkan kepada mereka bahwa 
mereka memiliki kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang 
kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di 
antara mereka.” 


Maksudnya adalah orang-orang kaya kaum muslimin dan orang- 
orang fakir di antara mereka. Sebagaimana zakat itu tidak diambil 
dari orang-orang kaya yang kafir, maka ia juga tidak diberikan kepada 
orang-orang kafir di antara mereka. 


5. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang nafkahnya 
menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat sekalipun 
dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin. 
Artinya, tidak boleh membayarkannya kepada mereka jika mereka 
itu fakir dan miskin. Sebab, mereka cukup dengan nafkah wajib 
yang diberikan oleh orang yang berzakat (muzakki). Boleh 
membayarkan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggungan 
nafkah si muzakki jika mereka itu bukan orang-orang fakir maupun 
miskin. Misalnya, jika mereka termasuk orang-orang berhutang atau 
mujahid dan selainnya. Silakan lihat tentang orang-orang yang i KITAB PUASA 
nafkahnya menjadi tanggungan mereka dalam pasal “Nafkah dalam 
Nikah”. 


se 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Syarat Wajib Puasa 


é gd ce Yi telf in| tinal D3 bt 3 
epal lt sja, a, 


Syarat wajib puasa ada empat, yaitu: 
1. Islam. 

2. Baligh. 

3. Berakal. 


4. Mampu berpuasa. 


Penjelasan: 


1. Secara mutlak, dasar wajibnya puasa adalah firman Allah ge: 


_ te Bs Hy, TA “2s, tat On eg Aw cam - 2 s., 
ot DA e eS GS eall eale CS le All g 


7 
a Ay a ae | r 
CE) JI A Pen 
Sus 5 ma geri 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa. (Al-Baqarah [2]: 183) 


Pengkhususan Ramadhan adalah firman Allah ga: 


wwe 


SS 3 P Zs ty 2. In € fe, 2 
ce a yo we OB ad Jp! Gall Olas; ae 
3 of 
Aza na zoe ta A A ae (a žá zza: - 172 


£210}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk 
bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa 
di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka 
hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah [2]: 185) 


Adapun dasar dari hadits, di antaranya adalah sabda Rasulullah 2 
kepada seorang Badui yang bertanya kepadanya, “Beritahulah aku, 
puasa apakah yang diwajibkan kepadaku?” Beliau menjawab, “Puasa 
Ramadhan.” (HR. Bukhari 1792dan Muslim 11). 


. Berakal merupakan salah satu syarat wajib puasa. Dasarnya adalah 


hadits, “Pena itu diangkat dari tiga orang...” 


3. Adanya kemampuan juga merupakan salah satu syarat wajib puasa. 


Dasarnya adalah firman Allah #5: 
= Boe -2 Se _ Ga. 3 
Sea pu ia a D Jey 
Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) untuk membayar fidyah. (Al-Baqarah (2): 184) 
Kata A dibaca juga ( Da maksudnya mereka dibebani 
dan tidak mampu menjalankannya. 


Bukhari (4235) meriwayatkan dari Atha' bahwa dia mendengar Ibnu 
‘Abbas membaca, 


Pe ghe spill le, 


Ibnu ‘Abbas berkata, “Ayat ini tidak dinasakh. Orang yang dimaksud 
oleh ayat ini adalah laki-laki dan wanita tua renta. Keduanya tidak 
berpuasa. Mereka memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap 
harinya.” 


ee 


KITAB puasa (211), 


Rukun Puasa 


‘homes a 


Fardhu (rukun) puasa ada empat, yaitu: 
. Niat. 
. Menahan diri dari makan dan minum. 


. Menahan diri dari jima’ (berhubungan badan). 


. Menahan diri dari muntah dengan sengaja. 


Penjelasan: 


1. Niat dilakukan sebelum fajar setiap hari. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah 4, 


AA A J E Sa 


Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah 
puasanya. (HR. Baihaqi 4/202 dam Daruquthni 2/172). 
Daruguthni mengatakan, “Para perawinya tsigah.” 


2. Menahan diri dari jima' (berhubungan badan) merupakan salah 
satu rukun puasa. Dasarnya adalah firman Allah g: 


ws I M37 


es zh bas % KJ seni a pa 


§212), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Kej 


| 


hn a 


& Ba 
dea 3 


Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka (istri- 
istrimu) itu, sedangkan kamu beri'tikaf di dalam masjid. (Al-Baqarah 
[2]: 187) 


Benang putih, maksudnya cahaya siang. 
Benang hitam, maksudnya kegelapan malam. 


Fajar, maksudnya sinar yang terbit membentang di ufuk. Jika terbit, 
maka malam berakhir dan mulai masuk waktu siang. 


Campuri mereka, maksudnya bersetubuh dengan mereka. 


3. Menahan diri dari muntah dengan sengaja juga merupakan salah 


satu rukun puasa. Abu Dawud (2380), Tirmidzi (720) dan selain 
keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah 2, dia berkata bahwa 
Rasulullah 2 bersabda, 


Fa OPS) ae Aa ROC eee ee a eae PE ee 
oll ag tel ale ie gag call KE yA 


A 


Barangsiapa muntah (tanpa disengaja) sedangkan dia dalam keadaan 
berpuasa, maka tidak ada qadha’ baginya. Barangsiapa sengaja 
muntah, maka hendaknya dia menggadha’. 


ao 


KITAB PUASA L213). 
Q 


7 at bts 
‘Qo ee : 
f % NN! Penjelasan: 
lige Ie | Orang yang murtad berarti telah keluar dari kelayakan ibadah. 
ese 
Perkara-perkara 


yang Membatalkan Puasa 


SA Slee roy L tele! apis ehai a lads coll 
I hat choy bane aly a, al 
89 By Oytly play ably a oe a 


Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada sepuluh, yaitu: 


1. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan 
sengaja. 


2. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam lobang bagian kepala 
dengan sengaja. 


3. Menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan (qubul dan 
dubur). 


4. Muntah dengan sengaja. 


5. Bersetubuh dengan sengaja. 


6. Keluar mani karena mubasyarah (bermesraan dan bercumbu 
tanpa bersetubuh). 


7. Haidh. 
Nifas. 


KITAB PUASA S215), 


Perkara-perkara yang Disunnahkan, 
Diharamkan, dan Dimakruhkan 
Bagi Orang yang Berpuasa 


jes poate A hens igh 


IS Ge tall ally Ohi) aL Tae plac ass 


J bale ily OF YI ELE eg ape oy 


Sunnah-sunnah dalam berpuasa ada tiga perkara, yaitu: 
1. Menyegerakan berbuka. 

2. Mengakhirkan sahur. 

3. Menjauhi perkataan buruk. 

Haram berpuasa dalam lima hari berikut: 


1. Pada Idul Fitri dan Idul Adha. 


2. Pada 3 hari taysrig (11, 12 dan 13 Dzulhijjah). 


Makruh berpuasa pada hari syak kecuali jika bersamaan dengan 


kebiasaan puasa. 
Sa 


Penjelasan: 
1. Bukhari (1856) dan Muslim (1098) meriwayatkan dari Sa’ad bin 
Sa'ad 2 bahwa Rasulullah & bersabda, 


S216)) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


9 o $, 7 p ax s 5 A Prt 

AA Ida Ls ye tsi dis Y 

Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka 
menyegerakan berbuka. 


Afdhalnya, seseorang berbuka dengan beberapa buah kurma kering 
dan sedikit air, kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Lantas, dia 
menyantap makanan jika menghendaki. Ibnu Hibban meriwayatkan 
dengan sanad shahih bahwa jika Rasulullah n berpuasa, beliau 
belum mengerjakan shalat sampai dihidangkan ruthab (kurma 
basah) atau air, kemudian beliau makan atau minum. Jika pada 
musim panas, beliau belum mengerjakan shalat sampai dihidangkan 
kurma kering atau air. 


. Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya bahwa Rasulullah #: 


bersabda, 
Pp Z E ase oe. Ags em T git’ at 
Ge A Stas! Ulang Ge poe cal JAN 
Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka 
menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. (5/147) 


Ibnu Hibban meriwayatkan, “Mengakhirkan sahur adalah bagian dari 
sunnah para rasul.” 


Maksud mengakhirkan sahur adalah selesainya makan dan minum 
tidak lama sebelum fajar terbit. Bukhari (556) meriwayatkan dari 
Ibnu Malik ag bahwa Nabi & dan Zaid bin Tsabit makan sahur. 
Tatkala keduanya selesai, Nabi & berdiri hendak mengerjakan 
shalat, kemudian beliau shalat. Kami berkata kepada Anas, “Berapa 
jarak antara sahur dan shalat keduanya?” “Kira-kira seorang laki- 
laki membaca lima puluh ayat Al-Qur'an.” 


. Maksud perkataan buruk yang harus dijauhi adalah perkataan yang 


batil, seperti mencela, ghibah dan lain-lain. 


Bukhari (1804) meriwayatkan dari Abu Hurairah #8, dia berkata 
bahwa Rasulullah & bersabda, 


Bana Bagai 
Ail ag As 
Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakan- 
nya, maka Allah tidak peduli ketika orang itu meninggalkan makanan 
dan minumannya. 


Artinya, puasanya tidak mendapatkan pahala walaupun kewajiban 
puasa gugur dari dirinya. 


. Muslim (1138) meriwayatkan dari Abu Hurairah æ bahwa 
Rasulullah # melarang berpuasa selama dua hari, yaitu Idul Adha 
dan Idul Fitri. Bukhari (1890) jua meriwayatkannya dari Abu Sa'id 
. Muslim (1142) meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik æ bahwa 
Rasulullah # mengutusnya dan Aus bin Al-Hadatsan ketika hari 
tasyriq. Beliau lalu menyeru, “Tidak akan masuk surga kecuali seorang 
mukmin. Hari Mina adalah hari makan dan minum.” 


Abu Dawud (2418) meriwayatkan dari Amru bin ‘Ash æ, dia 
berkata, “Pada hari-hari ini, Rasulullah #¢ memerintahkan kami 
untuk berbuka dan melarang kami untuk berpuasa.” Malik berkata, 
“Inilah hari Tasyriq.” 


. Hari syak adalah hari ketiga puluh bulan Sya'ban yang diragukan 
oleh orang banyak, yaitu apakah hari bagian dari Sya'ban atau 
Ramadhan. Pendapat yang dipegang dalam madzhab adalah 
memandang haram puasa pada hari itu dan tidak sah. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2334) dan 
Tirmidzi (686) -dan dinilainya shahih- dari Ammar bin Yasir 2 
dari Rasulullah 2x, beliau bersabda, 


sak “3 a Pr re | 5 4 se ng eee ls 
BES cab ab A as EL Sa "pl ple apa 


Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan oleh orang banyak, 
maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim #8. 


Perkataan penulis (Abu Syuja’) “makruh” harus ditafsirkan menjadi 
“makruh tahrim” sehingga sesuai dengan pendapat yang dipegang 
madzhab. Diharamkan juga berpuasa pada paruh kedua bulan 
Sya'ban berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 


9218), FIKIH ISLAM LENGKAP 


(2337) dan dishahihkan oleh Tirmidzi (738) dari Abu Hurairah 
4 bahwa Rasulullah & bersabda, 


AOA 


2-A Ear. oe 
alge pad WE Old 2,20! IS) 


Jika tersisa separuh bulan Sya’ban, maka janganiah kalian berpuasa. 
Dalam riwayat Ibnu Majah (1651) disebutkan, 
Dian pi Ee pipe NP ORE Ly held OS) 
Jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa 
sampai datang bulan Ramadhan. 
Haramnya berpuasa pada hari syak dan paruh kedua bulan Sya’ban 
tidak berlaku jika bersamaan dengan puasa yang dilakukan karena 


kebiasaannya (misalnya puasa Senin dan Kamis, ed.) atau 
menyambung puasa yang dikerjakan sebelum paruh kedua bulan 
Sya’ban. 

Bukhari (1815) dan Muslim (1085) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah æ dari Rasulullah #4, beliau bersabda, 

ota = asror p oe or Wares cr arn 

a ya OS J VE op Y cy pes Ola) Ly y 

3 a”. ve 


Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau 
dua hari, kecuali seorang laki-laki yang telah terbiasa berpuasa 
(sunnah), maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. 


@ Eo 


KITAB PUASA IGD 


Qadha’ dan Kafarat 


Tg 
AR! a A Ge Olas, JS 3 gba uya 


Are plai te d OP dn ge Ab) Gee aay MUSI, 
whe Same JSS Sone Cre lab alang d OB coala 
whe pa JSS aie pabi lian oa plao Alay OL ory 

Se pa JS oe palang dai epal ye jas Ol tly 
lele y U jail ey nail dle Lis Of ao hy PL, 
shaill Log ley U eal LAY f de Late Oly cla 
KR Cy Jey yag te ay JS ye BUSI, 

Olai 9 ON pads Wy gle tie Plak ay hy 


Barangsiapa sengaja bersetubuh pada siang hari bulan 
Ramadhan, dia harus menggadha' dan membayarkan kafarat, 
yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak 
mendapatkannya, maka berpuasa selama dua bulan berturut- 
turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh 


orang miskin di mana setiap orang miskin mendapatkan satu 
mud. 


Barangsiapa meninggal dunia, sementara dia masih memiliki 
tanggungan puasa Ramadhan, maka keluarganya wajib memberi 
makan orang miskin atas namanya setiap hari yang ditinggalkan 
sebanyak satu mud. 


3220) 
0 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Jika orang tua renta tidak mampu berpuasa, dia boleh berbuka. 
Namun, dia wajib memberi makan orang miskin satu mud 
sebagai ganti tiap harinya. 


Jika perempuan hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya 
sendiri, mereka boleh berbuka dan menggadha'nya. Jika 
khawatir terhadap anak-anaknya, mereka boleh berbuka, 
menggadha'nya dan menunaikan kafarat setiap harinya satu 
mud, yaitu 1 1/3 ritl Irak. 


Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang 
boleh berbuka dan menggadha' puasa. 


Penjelasan: 


Bukhari (1834), Muslim (1111) dan selain keduanya meriwayatkan 
dari Abu Hurairah 2, dia berkata, “Ketika kami duduk bersama 
Nabi &£, datanglah seorang laki-laki seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, celakalah aku!’ Rasulullah berkata, Ada apa denganmu?" 
Orang itu menjawab, “Saya menggauli istriku padahal saya sedang 
berpuasa.’ -dalam riwayat lain, ‘Dalam bulan Ramadhan. - Maka 
Rasulullah #& bertanya, Apakah engkau memiliki budak yang bisa 
dimerdekakan?’ Orang itu menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, 
‘Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?” 
Orang itu menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya lagi, Apakah engkau 
memiliki makanan untuk memberi makan enam puluh orang 
miskin?’ Orang itu menjawab, “Tidak.” Abu Hurairah melanjutkan 
ceritanya, “Nabi # terdiam. Kemudian beliau diberi keranjang yang 
berisi kurma. Beliau bertanya, “Manakah orang yang tadi bertanya?’ 
Orang itu menjawab, ‘Saya.’ Rasulullah bersabda, Ambillah kurma 
ini dan sedekahkanlah.' Laki-laki itu berkata, Adakah orang yang 
lebih fakir daripada aku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada 
keluarga di wilayah Harratain ini yang lebih fakir daripada 
keluargaku.” Maka Nabi #¢ tertawa sampai kelihatan gigi taringnya 
dan berkata, “Berikanlah kurma ini untuk makan keluargamu.” 


Orang fakir yang mampu memberi makan keluarganya tidak boleh 
memberikan makanan kafarat kepada mereka, begitu juga kafarat 


KITAB PUASA £221) Ja 


NA 


lainnya. Kejadian yang disebutkan dalam hadits di atas adalah 
khusus untuk laki-laki itu. 


. Makanan yang diberikan kepada fakir miskin adalah makanan pokok 
yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri, seperti gandum. Mud 
setara dengan bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm 
dan beratnya kira-kira 600 gram. Kewajiban memberi makan ini 
dikeluarkan dari warisan layaknya hutang. Jika orang yang 
meninggal itu tidak memiliki harta, hendaknya keluarganya 
mengeluarkan harta dengan mengatasnamakannya dan 
membebaskan tanggungannya. 


Tirmidzi (817) meriwayatkan dari Ibnu Umar 2, dia berkata, 
“Barangsiapa meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan 
puasa Ramadhan, hendaknya keluarganya memberi makan orang 
miskin dengan mengatasnamakannya sebagai ganti tiap harinya.” 


Abu Dawud (2401) meriwayatkan dari Ibnu Abbas &, dia berkata, 
“Apabila seseorang menderita sakit pada bulan Ramadhan kemudian 
meninggal dan tidak sempat berpuasa, hendaknya dikeluarkan 
makanan atas namanya.” 


Yang lebih utama dilakukan daripada memberi makan orang miskin 
adalah hendaknya kerabatnya, atau orang yang diizinkan si mayat, 
atau ahli warisnya berpuasa untuknya. Dasarnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (1851) dan Muslim (1147) dari Aisyah 
% bahwa Rasulullah # bersabda, 
Sb See sor “Ayi ore KI 
Barangsiapa meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan 
puasa, hendaknya walinya berpuasa untuknya. 


Bukhari (1852) dan Muslim (1148) meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
@, dia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Be 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, ibuku meninggal sementara dia 
memiliki tanggungan puasa selama sebulan. Haruskah saya 
mengqadha’ untuknya?' Beliau menjawab, ‘Ya. Hutang kepada 
Allah lebih berhak untuk dibayar.” 


3222) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Ketentuan ini bagi orang yang berbuka karena udzur dan mampu 
menggadha'nya. Udzurnya yang berupa sakit dan selainnya telah 
hilang sebelum meninggal dengan jarak waktu yang mungkin untuk 
menggadha’, tetapi dia tidak mengerjakannya. Begitu juga dengan 
orang yang berbuka tanpa udzur secara mutlak. 

Adapun orang yang berbuka karena udzur dan tidak mampu 
menggadha', seperti meninggal sebelum hilangnya udzur atau 
setelahnya dengan jarak waktu yang tidak mungkin untuk 
mengqadha’, maka tidak ada qadha’ dan fidyah serta tidak ada dosa 
baginya. 


. Tirmidzi (715), Abu Dawud (2408) dan selainnya meriwayatkan 


dari Anas bin Malik Al-Ka’by ag dari Rasulullah #, beliau bersabda, 
LE EAN Jai a AAN aa 
i i -08 oF tof ue 


Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan bilangan shalat bagi 
musafir serta puasa bagi perempuan hamil dan menyusui. 


Maksud meringankan dalam hadits di atas adalah dengan 
menggashar shalat serta dengan berbuka dan mengqadha' ketika 
berpuasa. 


4. Abu Dawud (2318) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas aa, dia berkata 


tentang ayat: 

Ibnu ‘Abbas berkata, “Ini adalah rukhshah untuk laki-laki dan 
perempuan tua renta yang merasa berat menjalankan puasa agar 
berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya. 
Perempuan hamil dan menyusui jika merasa khawatir, yaitu 
terhadap anak-anaknya, maka mereka boleh berbuka dan memberi 
makan orang miskin.” 


. Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang 


boleh berbuka dan mengqadha’ puasa. Dasarnya adalah firman Allah 


KITAB PUASA £223} 


yA 


Q 


vo MG A AL a z Peg 2 


Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka). maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu 
pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah [2]: 185) 


Maknanya -wallahu a'lam-, barangsiapa selama bulan Ramadhan 
tertimpa sakit yang membuatnya tidak mampu berpuasa atau 
melakukan safar, hendaknya dia berbuka jika berkehendak dan 
berpuasa pada selain Ramadhan setelah hilangnya udzur tersebut 
sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkannya. 


ee 


L224 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


| 


Hukum I'tikaf 


den 3 Cally All Ole po aly dan dis Cale Vy 
or jie gi Oly! doh Ni jga AIRE TA Vy 
sb Jk bens vase pla! (SEY Go gi am 


Hukum i’tikaf adalah Sunnah. Syaratnya ada dua: 
1. Niat. 
2. Berdiam diri di masjid. 


Orang yang mengerjakan i'tikaf karena nadzar tidak boleh keluar 
masjid kecuali jika ada kebutuhan atau udzur, seperti haidh atau 
sakit yang tidak memungkinkannya berdiam diri di dalam masjid. 


Ptikaf batal dengan jima’. 


SSS 


Penjelasan: 


l. 


Bukhari (1922) dan Muslim (1172) meriwayatkan dari Aisyah gg 
bahwa Nabi # melakukan i’tikaf pada sepuluh malam terakhir di 
bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri- 
istrinya juga melakukan i’tikaf sepeninggal beliau. 


Bukhari (1936) meriwayatkan dengan redaksi yang panjang dari 


Aisyah #, dia berkata bahwa Nabi x melakukan i’tikaf pada 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan. 


Ptikaf secara bahasa adalah berdiam diri di suatu tempat. 
Bukhari (1925) dan Muslim (297) meriwayatkan dari Aisyah ws, 
dia berkata, “Rasulullah # memasukkan kepalanya ke dalam 


KITAB PUASA (225) 


NA 


2 


kamarku padahal beliau di dalam masjid. Lalu saya menyisirinya. NS 
Beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk kebutuhan jika oP ' 
sedang mengerjakan i'tikaf”. 


3. Ytikaf batal dengan jima’. Dasarnya adalah firman Allah gs: 


di 3 Sr B19 i pepe V3 


(tetapi) Janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu 
beri'tikaf dalam masjid. (Al-Baqarah [2]: 187) 


Maksudnya, janganlah kalian menyetubuhi istri kalian ketika sedang 
mengerjakan i’tikaf. 


& oe © 


§226), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Syarat Wajib Haji 


~ — 


La OA) cadal ALE aloe Jy SI aggy Aly 
Syarat wajib haji ada tujuh perkara, yaitu: 


Islam. 
Baligh. 


Berakal. 
Merdeka. 


Memiliki perbekalan dan adanya kendaraan. 


D Nn Aa WN P 


Jalan yang aman. 


. Mampu untuk melakukan perjalanan. 


Penjelasan: 


1. Dasar wajibnya haji adalah firman Allah ve: 
ez & Te A Be, RON og 2x EA 2. 5 
Mops tel) # Vai oya ad ae Gali Se aly 


Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Ali 
‘Imran [3]: 97) 
Adapun dari hadits, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Muslim (1337) dari Abu Hurairah s5, dia berkata, “Rasulullah 
berkhutbah kepada kami dan bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah 


§228), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


bh 


telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.” Demikian juga 
hadits di dalam kitab Ash-Shahthain, “Islam itu dibangun di atas lima 
perkara...” 


Mengenai firman Allah, 
tg Pa eee SR D 2. 4 47. g 
Sani SN 


Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Ali 
‘Imran [3]: 97) 
Hakim (1/442) meriwayatkan dari Anas æ dari Nabi &£. Beliau 
ditanya, “Wahai Rasulullah, apakah perjalanan itu?” Beliau 
menjawab, “Bekal dan kendaraan.” Hakim berkata, “Ini adalah 
hadits shahih.” 


. Maksud mampu untuk melakukan perjalanan adalah tidak ada 


dalam perjalanan tersebut hal-hal yang merintangi serta ada waktu 
lapang untuk sampai ke tujuan menurut kebiasaan. 


ee 


KITAB HAJI 4229), 


Rukun Haji 


| 


| 
| 


= —— 


"AIA cag hy Usa Om gang cently SL al, 


Rukun haji ada lima, yaitu: 
1. Ihram disertai niat. 

. Wukuf di Arafah. 

. Thawaf di Baitullah. 


2 
3 
4. Sa'i di antara Shafa dan Marwa. 
5 


. Halg (mencukur rambut). 


Penjelasan: 


1. 


Ia adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Dalam Al- 
Mishbah Al-Munir dikatakan, “Seseorang dikatakan melakukan ihram 
jika dia berniat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah.” Maknanya, 
ketika seseorang memasuki ihram berarti dia telah memasukkan 


dirinya ke dalam suatu larangan-larangan yang sebelumnya 
diperbolehkan. 


Dasar wukuf di Arafah adalah sabda Rasulullah +z, 
RA 4a » K tg jt Bey oe ne a BA aS 2. 2 | 
J PE § she Ja pam US cle A 
a i 


Haji itu adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa datang pada malam 


(230), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Q 


Muzdalifah sebelum terbit Fajar, maka dia telah mendapatkan haji. 
(HR. Tirmidzi (899), Abu Dawud (1949) dan selain keduanya). 


Muzdalifah dinamakan demikian karena orang-orang berkumpul 
di sana. 


. Dasar thawaf di Baitullah adalah firman Allah g : 


2 Wye tate o BE 3 
By Ge) adh la 


Hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu 
(Baitullah). (Al Hajj [22]: 29) 


4. Dasar sa’i di antara Shafa dan Marwa adalah khabar Daruquthni 


(1/270) dan selainnya dengan sanad shahih bahwa Rasulullah 3 
menghadap ke kumpulan orang banyak di tempat sa'i seraya 
bersabda, “Lakukanlah sa'i karena Allah Ta'ala mewajibkan sa’i 
kepada kalian.” 


Bukhari (1565) meriwayatkan dari Ibnu Umar W, dia berkata, 
“Nabi x mendatangi Mekah, kemudian melakukan thawaf di 
Baitullah, kemudian mengerjakan shalat dua rekaat, kemudian 
melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa.” Kemudian Ibnu Umar 
membaca, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu.” (Al-Ahzab [33]: 21) 


. Mencukur rambut sebagian. Boleh juga memendekkannya. Bukhari 


(169), Muslim (1305) dan selain keduanya meriwayatkan dari Anas 
bin Malik æ bahwa Rasulullah $ mendatangi Mina, kemudian 
mendatangi Jumrah dan melemparnya, kemudian mendatangi 
kemahnya di Mina dan menyembelih binatang, kemudian berkata 
kepada orang-orang yang bercukur, “Ambillah!” Dalam riwayat lain, 
“Bercukurlah!” Beliau memberi isyarat ke bagian kanannya, 
kemudian bagian kirinya, kemudian memberikannya kepada orang- 
orang. 


Gundul lebih utama bagi laki-laki dari memendekkannya. Dasarnya 
adalah perbuatan Nabi x sebagaimana sebelumnya dan juga 
sabdanya, “Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul 
rambutnya.” Para sahabat berkata, “Juga orang-orang yang 
memendekkan rambut, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Ya 


KITAB HAJI ICD! 
5 


Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya.” Para 
sahabat berkata, “Juga orang-orang yang memendekkan rambut, 
wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Juga orang-orang yang 
memendekkan rambut.” (HR. Bukhari 1640, Muslim 1301 dan selain 
keduanya). 


Memendekkan rambut adalah lebih baik bagi perempuan dan 


makruh baginya mencukur gundul. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah 2, 


Jat Ds Se Siah eh le oS 


Wanita tidak boleh mencukur rambut. Akan tetapi, wanita hanya 
boleh memendekkan rambut. (HR. Tirmidzi 1984, 1985, Abu 
Dawud 914) meriwayatkan dari Ali 285, dia berkata, “Nabi Be 
melarang perempuan untuk mencukur gundul rambutnya.” 


so 


{232}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Rukun Umrah 


Bh y edly elai g cel Bg i peal Of 


Rukun umrah ada ẹmpat, yaitu: 
1. Ihram. 
. Thawaf. 


. Sgi. 


. Mencukur gundul atau memendekkannya menurut salah 
satu dari dua pendapat. 


Penjelasan: 


Ini lebih jelas. Bukhari (1568) meriwayatkan dari Jabir a, dia 
berkata, “Nabi #2 memerintahkan para sahabatnya melaksanakan 
umrah, Mereka mengerjakan thawaf, kemudian memendekkan rambut 
dan bertahallul (keluar dari ihram).” Dalam riwayat lain (1470) dari 
Ibnu Abbas ¥, dia berkata, “Hendaknya mereka mengerjakan thawaf 
di Baitullah, melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa, kemudian 
memendekkan rambut mereka, kemudian bertahallul.” Dalam riwayat 
lain, “Kemudian mereka bertahallul, mencukur atau memendekkan 
rambut.” (HR. Muslim 1227 dari Ibnu Umar #2}. 


eee 


KITAB HAJI £233), 


Kewajiban Haji 


SU os al Yh Tel EW IS VY pe eth lel yy 
Sh LI ld ws 
Selain rukun, kewajiban haji ada tiga, yaitu: 


1. Ihram dari Migat. 


2. Melempar ketiga jumrah. 


3. Mencukur rambut. 


Penjelasan: 


1. Migat adalah tempat yang ditentukan oleh Rasulullah g bagi 
penduduk setiap wilayah untuk memulai ihram sebelum 
melewatinya jika mereka sengaja datang ke Mekah untuk haji dan 
umrah. Bukhari (1454) dan Muslim (1181) meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas 2, dia berkata, “Rasulullah # menentukan Dzul Hulaifah 
untuk migat penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Syam, 
Qarnul Manazil untuk penduduk Nejd, dan Yalamlam untuk 
penduduk Yaman. Semua itu untuk masing-masing mereka dan 
bagi orang yang datang dari wilayah-wilayah tersebut namun bukan 
penduduknya jika memang dia ingin menunaikan haji dan umrah. 
Barangsiapa bukan penduduk tempat-tempat itu, maka tempat 
ihlalnya (ihramnya) sesuai dengan penduduknya. Begitu juga 
dengan penduduk Mekkah, mereka berihlal darinya.” 


Ihlal adalah membaca talbiyah dengan keras ketika ihram. 


LCDI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Bukhari (1458) meriwayatkan dari Ibnu Umar a, dia berkata, 
“Tatkala kedua kota (Bashrah dan Kufah) ini ditaklukkan, orang- 
orang mendatangi Umar dan berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin! 
Sesungguhnya Rasulullah ë telah menentukan untuk penduduk 
Nejd tempat ihramnya di Qarn, sedangkan ia jauh dari jalan kami. 
Jika kami ingin menuju Qarn, maka itu sulit bagi kami.” Umar 
berkata, ‘Lihatlah papasannya dengan jalan kalian.’ Kemudian Umar 
menetapkan untuk mereka Dzatu ‘Irq sebagai miqat.” 


Maksud “menetapkan untuk mereka” dalam atsar di atas adalah 
menetapkan Migat untuk mereka berdasarkan ijtihad Umar. 


Tempat-tempat yang disebutkan dalam hadits-hadits itu dikenal 
oleh para pelaksana haji dengan perantara para penduduknya atau 
dengan perantara-perantara lainnya. Barangkali tempat-tempat itu 
dinamakan dengan nama-nama lain. 


2. Melempar ketiga jumrah dilakukan pada hari tasyriq, yaitu tanggal 


11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Melempar jumrah “agabah saja dilakukan 
pada hari nahr (penyembelihan binatang kurban), yaitu tanggal 10 
Dzulhijjah. 


Bukhari (1665) meriwayatkan bahwa Ibnu Umar % melempar 
jumrah yang dekat dengan tujuh kerikil, kemudian bertakbir 
mengiringi setiap pelemparan kerikil, kemudian maju untuk turun 
ke dataran. Setelah itu, dia berdiri lama sekali seraya menghadap 
kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian 
dia juga melempar jumrah wustha. Dia menuju arah kiri dan turun 
ke dataran. Setelah itu dia berdiri lama sekali seraya menghadap 
kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian 
dia melempar jumrah 'agabah dari pertengahan lembah dan tidak 
berdiri di dekatnya. Setelah itu dia berkata, “Beginilah saya melihat 
Rasulullah # melakukannya.” 


Jumrah adalah kumpulan kerikil di Mina. 


Jumrah yang dekat, maksudnya dekat dari Mina, yaitu jumrah yang 
paling kecil. 


Agabah adalah bagian bukit yang sulit didaki dan selainnya. 
Maksudnya adalah jumrah yang paling besar. 


KITAB HAJI L235), 


Q 


Melempar jumrah pada hari Nahr adalah setelah terbit matahari, 
sedangkan ketika hari tasyriq dilakukan setelah matahari tergelincir. 


Muslim (1299) meriwayatkan dari Jabir a, dia berkata, “Rasulullah 
2 melempar Jumrah) pada hari Nahr di waktu Dhuha. Pada hari- 
hari setelahnya, beliau melakukannya setelah tergelincir matahari.” 


Sunnah Haji 


Abu Dawud (1973) meriwayatkan dari Aisyah w, dia berkata, 
“Kemudian beliau kembali ke Mina dan menetap di sana selama 
hari Tasyrig. Beliau melempar jumrah jika matahari telah tergelincir. 
Setiap jumrah dengan menggunakan tujuh buah batu.” 


a de gdh eka yey cal a pe jim 
cM gladi bag cdo pe Cally co gaat iby a, 

Ea Ay coh cdl 
sha yg Whit eg deel os ala Yt sue for pI > ez ay 


eer 


3. Anggapan bahwa mencukur rambut merupakan bagian dari 
kewajiban haji adalah perkataan yang lemah. Pendapat yang kuat 
menyatakan bahwa ia adalah salah satu rukun haji dan Umrah. 


edo 


Sunnah haji ada tujuh perkara, yaitu: 

1. Ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah. 
2. Talbiyah. 

3. Thawaf Qudum. 

4. Mabit (bermalam) di Muzdalifah. 

5 

6 

7 


. Mengerjakan shalat dua rekaat sebelum thawaf. 


. Mabit (bermalam) di Mina. 
. Thawaf Wada'. 


Ketika Ihram, laki-laki melepaskan pakaian yang berjahit, 
kemudian memakai sarung dan selendang putih. 
Ne an 


Penjelasan: 


1. Termasuk sunnah haji adalah mendahulukan haji daripada umrah.. 
Sebab, Rasulullah & mengerjakannya seperti ini ketika haji Wada’. 


ICD FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB HAJI (237), 
Q 


NA 


9 


Bukhari (4146) meriwayatkan dari Aisyah «s , dia berkata, “Kami 
berangkat bersama Rasulullah 2¢ ketika haji Wada’. Di antara kami 
ada yang memulai dengan umrah. Di antara kami ada juga yang 
memulai dengan haji. Rasulullah # memulai dengan haji. Orang 
yang memulai dengan haji, atau menggabungkan haji dan umrah, 
maka mereka tidak boleh bertahallul sampai hari nahr 
(penyembclihan).” 


. Disunnahkan untuk mencukupkan diri dengan talbiyahnya 
Rasulullah 2g. Bukhari (1474) dan Muslim (1183) meriwayatkan 
dari Ibnu Umar «8 bahwa jika Rasulullah telah duduk dengan posisi 
sempurna di atas untanya di Dzul Hulaifah, beliau mengucapkan, 


SAN LAI OD Whe YES OS ah 5 
ES age - Saad bara anna KS 
DN oY DN Ou 


Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Aku 
penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan- 
Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milik-Mu, begitu 
juga kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu. 


Bukhari (1478) meriwayatkan bahwa Ibnu Umar «è membaca 
talbiyah sampai Al-Haram. Dia memberitahukan bahwa Rasulullah 
ig melakukannya. 


. Bukhari (1536) dan Muslim (1235) meriwayatkan dari Aisyah % 
bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah 2: ketika sampai 
Mekkah adalah berwudhu, kemudian melakukan thawaf di 
Baitullah. 


- Dasar mabit di Muzdalifah adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Muslim (1218) dari Jabir a bahwa Nabi #2 mendatangi 
Muzdalifah, kemudian mengerjakan shalat Maghrib dan Isya’ serta 
berbaring sampai terbit fajar dan menunaikan shalat Subuh. 


Anggapan bahwa mabit di Muzdalifah adalah sunnah merupakan 
pendapat yang lemah. Pendapat yang paling jelas dan kuat 
menyatakan bahwa hal ini wajib. Imam Nawawi menyatakan shahih 
dalam Syarh Al-Muhadzdzab. Menurutnya, pendapat yang shahih 


§238), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


adalah mabit di Muzdalifah dikerjakan sejenak pada bagian kedua 
malam. Wallahu A'lam. (Al-Majmit‘: 8/127-128) 


. Bukhari (1544) meriwayatkan dari Ibnu Umar W, dia berkata, 


“Rasulullah # datang, kemudian melakukan thawaf di Baitullah 
sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua rekaat di belakang 
Maqam”. 


. Mabit di Mina termasuk sunnah haji. Sebab, Nabi # bermalam di 


Mina. Imam Nawawi berkata (Al-Majmii": 8/188), “Hadits tentang 
mabitnya (bermalamnya) Rasulullah # di Mina selama malam- 
malam tasyriq adalah shahih dan masyhur.” Anggapan bahwa mabit 
di Mina adalah sunnah merupakan pendapat yang lemah. Menurut 
pendapat yang kuat, mabit di Mina adalah wajib. Dasarnya adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1553) dan Muslim (1315) 
dari Ibnu Umar &, dia berkata, “Al-Abbas bin Abdul Mutthalib 
meminta izin kepada Rasulullah #¢ untuk mabit di Mekah selama 
malam-malam dilakukannya mabit di Mina agar dia bisa memberi 
minum, maka beliau mengizinkannya.” Hadits ini menunjukkan 
bahwa tidak boleh meninggalkan mabit di Mina bagi orang yang 
tidak memiliki udzur. Syarat mabit di Mina adalah seseorang berada 
di sana pada sebagian besar malam. 


. Menurut pendapat yang paling jelas, hukum thawaf wada' adalah 


wajib. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim 
(1327) dari Ibnu Abbas &, dia berkata, “Orang-orang pergi dari 
setiap penjuru, maka Rasulullah bersabda, “Janganlah salah seorang 
di antara kalian pergi sampai menunaikan kewajiban terakhirnya di 
Baitullah.” 


Hukum thawaf wada' gugur dari perempuan yang mengalami haidh 
maupun nifas. Dasarnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
(1668) dan Muslim (1328) dari Ibnu ‘Abbas x2 bahwa dia berkata, 
“Orang-orang diperintahkan untuk menunaikan kewajiban 
terakhirnya di Baitullah. Namun demikian, hal itu diringankan 
untuk perempuan haidh.” Perempuan yang mengalami nifas 
digiyaskan dengan perempuan yang mengalami haidh. 


. Bukhari (1470) meriwayatkan dari Ibnu Abbas & dia berkata, 


“Nabi & berangkat dari Madinah setelah menyisir rambutnya, 


kta wan (239), 


Nal 
U 


Memakai wewangian serta memakai sarung dan selendangnya. 
Begitu juga dengan para sahabatnya. Beliau tidak melarang sarung 
dan selendang apapun yang dipakai.” 


Pakaian ihram berwarna putih berdasarkan sabda Rasulullah 2%, 
Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih.” 


Disunnahkan untuk mandi, kemudian memakai wewangian dan 
Pakaian ihram, kemudian mengerjakan shalat sunnah ihram 
sebanyak dua rekaat. Bukhari (1479) meriwayatkan dari Nafi', dia 
berkata, “Jika Ibnu Umar $ ingin berangkat ke Mekah, dia memakai 
Wewangian yang tidak memiliki bau harum, kemudian mendatangi 
Masjid di Dzul Hulaifah dan mengerjakan shalat. Setelah itu, beliau 
Menunggangi kendaraannya. Jika telah duduk sempurna di atas 
kendaraannya, dia mulai ihram. Kemudian dia berkata, “Beginilah 
Saya melihat Nabi # melakukannya.” 


Bukhari (1465) dan Muslim (1189) meriwayatkan dari Aisyah ws, 
dia berkata, “Saya memakaikan wewangian untuk Rasulullah 2% 
untuk ihramnya ketika beliau ihram serta untuk tahallulnya (keluar 
dari ihram) sebelum thawaf di Baitullah.” Yaitu, thawaf rukun. 


© 


2 


"201 FIKIH ISLAM LENGKAP 


x wr 1 Y 
¥ @ = & 
Pg : 3 
1 į 
“War Tg : 
Han PEN 


Larangan Dalam Ihram 


AA lari, lapak! ped ised ode pal dea ty 
a g post bees GUA oa SUL ax glo a 
(CIS aiey Le all J9 bly SU a, 
as Y| Adal AUS A Gg pede boldly cob gis 


cue Y; TA bj Vi otk Vy Jay Y ail TSI 
ltl ave 


Ada sepuluh perkara yang diharamkan bagi orang yang 
berihram: 


1. Memakai pakaian yang berjahit. 


2. Menutup kepala bagi laki-laki serta menutup wajah dan 
telapak tangan bagi wanita. 


Menyisir rambut. 

Mencukur rambut. 
Memotong kuku. 

Memakai wewangian. 
Membunuh binatang buruan. 


Melangsungkan akad nikah. 


eee ERE TOY, OP ee 


Bersetubuh. 


10. Bercumbu dengan syahwat. 


Jika semua larangan itu dilanggar, maka wajib membayar fidyah, 
kecuali melangsungkan akad nikah, hukumnya tidak sah. Ihram 
hanya akan rusak jika melakukan persetubuhan. Jika seseorang 
melakukannya, dia tidak boleh meninggalkan ihram meski 
ihramnya tersebut telah rusak. 


Penjelasan: 


1. Bukhari (1468), Muslim (1177) dan Ahmad (4603) meriwayatkan 
dari Ibnu Umar & bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi 
#8, “Pakaian apakah yang dipakai muhrim (orang yang melakukan 
ihram)?” Beliau menjawab, “Jangan memakai kemeja, surban, celana, 
kopyah, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka 
hendaknya dia memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di 
bawah mata kaki. Janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri 
za'faran dan waras.” 


Bukhari (1741) menambahkan, “Janganlah perempuan memakai niqab 
(cadar) dan sarung tangan.” 


Wanita boleh memakai pakaian berjahit dan selainnya sesuai dengan 
keinginannya. Akan tetapi, dia tidak boleh menampakkan selain 
wajah dan kedua telapak tangan. Jika takut fitnah, dia boleh 
menutupnya dan membayar fidyah. 


. Larangan menyisir rambut ini harus diartikan jika diketahui bahwa 
dengan menyisir akan merontokkan rambut, menjadikannya kusut 
dan lainnya. Jika tidak, maka hukumnya makruh karena biasanya 
rambut akan rontok karenanya. 


3. Dasar larangan mencukur rambut adalah firman Allah ye: 
El man E ta SF tL 2 E E 
ALS sahi A Ena aili Y5 

Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat 


penyembelihannya. (Al-Baqarah [2]: 196) 
Tempat penyembelihan adalah di Mina pada Idu! Adha. 


5242), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


4. Larangan memotong kuku diqiyaskan dengan larangan mencukur 


rambut karena ada kandungan kesenangan ketika melakukannya. 
Orang yang menunaikan haji itu semestinya acak-acakan rambutnya 
dan berdebu, sebagaimana disebutkan dalam khabar. 


. Dasar larangan memakai wewangian adalah hadits yang 


diriwayatkan oleh Bukhari (1742) dan Muslim (1206) dari Ibnu 
‘Abbas &, dia berkata, “Seorang laki-laki yang sedang ihram 
dilindas oleh untanya sehingga dia mati terbunuh. Jenazahnya 
dihadapkan kepada Rasulullah #&. Beliau lalu bersabda, ‘Mandikanlah 
dan kafanilah dia. Jangan kalian tutup kepalanya. Pakaikanlah wewangian 
kepadanya karena dia akan dibangkit dalam keadaan bertahallul.”” 


Dalam riwayat lain, “Bertalbiyah.” 


. Dasar larangan membunuh binatang buruan adalah firman Allah 


aj 


’ 
EA 


SA, PL Can BN 
Lem Bred le Gd) dee AS py 
Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama 
kamu dalam ihram. (Al-Ma'idah [5]: 96) 


. Mengenai melangsungkan akad nikah, Muslim (1409) 


meriwayatkan dari Utsman bin ‘Affan +, dia berkata bahwa 
Rasulullah &- bersabda, 


PSE RAN ASS Y 


Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahi. 


. Dasar larangan bercumbu dengan syahwat adalah firman Allah  : 


D a Ta aa See SE Ma AM 26 Pa tri 
Vy by We AST Lb PP gd Tangan Febi al 
a te aa Pp $ 
gi o Iie Vy ayes 
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Barangsiapa 
menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka 


tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa 
mengerjakan haji. (Al-Baqarah [2]: 197) 


KITAB HAJI S243), 
O 


Rafats adalah bersetubuh. Larangan ini mencakup bercumbu dan 
yang semisal. 


- Melangsungkan akad nikah dalam haji tidak sah. Oleh karena itu, 
tidak ada fidyah sedikit pun yang diwajibkan baginya karena 
tujuannya tidak tercapai. 


10. Orang yang melakukan persetubuhan ketika sedang haji harus 


melanjutkan dan menyempurnakan hajinya walaupun telah rusak. 
Dasarnya adalah firman Allah &, 


á spali Iya, 
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al- 
Baqarah (21: 196) 


Dia harus mengqadha'nya walaupun haji yang dia lakukan itu adalah 
haji sunnah. 


Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa' (1/381), dia 
diberitahu bahwa Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Abu 
Hurairah of, ditanya tentang seorang laki-laki yang bersetubuh 
dengan istrinya ketika dia sedang ihram untuk menunaikan haji. 
Mereka menjawab, “Keduanya harus melanjutkan amalan-amalan 
hajinya sampai selesai, kemudian mereka harus mengerjakan haji 
pada tahun berikutnya dan menyembelih kurban.” 


oge 


£244). FIKIH ISLAM LENGKAP 


Orang yang Tertinggal Dalam Haji 


clad!) ale a | oA ad 2: WP obo! vile oye 
org 4 BL oe hed ct JP SI ty KAN, 


Barangsiapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus 
bertahaliul (keluar dari aktivitas haji) dan terus mengerjakan 
umrah. Dia harus menggadha' hajinya dan menyembelih kurban. 


Barangsiapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari 
ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. 


Barangsiapa meninggalkan salah satu kewajiban haji, dia harus 
membayar dam (denda). 


Barangsiapa meninggalkan sunnah haji, maka tidak ada sesuatu 
pun yang harus dilakukannya. 


Penjelasan: 
l, 


Barangsiapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus 
bertahallul (keluar dari aktivitas haji) dan terus mengerjakan umrah. 
Dia harus menggadha' hajinya dan menyembelih kurban. Dasarnya 
adalah sabda Rasulullah #¢, “Barangsiapa berada di Arafah pada malam 
hari, maka dia telah menunaikan haji. Barangsiapa tidak berada di Arafah 
pada malam hari, maka dia telah kehilangan haji. Hendaknya dia 
mengerjakan amalan umrah dan harus mengerjakan haji pada tahun 
berikutnya.” (HR. Daruguthni 2/241). 


KITAB HAJI {245) A 


NA 


Q 


Dalam sanad hadits di atas ada Ahmad Al-Farra’ Al-Wasithy. Dia 
adalah perawi yang dhaif (lemah). 


Namun demikian, hadits di atas dikuatkan oleh hadits lain yang 
diriwayatkan oleh Malik sis dalam Al-Muwaththa’ (1/383) dengan 
sanad yang shahih bahwa Habbar bin Al-Aswad menghampiri Umar 
bin Khaththab pada hari An-Nahr ketika dia sedang menyembelih 
kurbannya seraya berkata, “Wahai Amirul Mukminin, kami salah 
menghitung, Kami menduga bahwa hari ini adalah hari wukuf di 
Arafah.” Umar lalu berkata, “Pergilah ke Mekah. Thawaflah engkau 
Gan orang-orang yang bersamamu dan sembelihlah kurban jika 
kalian memilikinya. Kemudian, cukurlah atau pendekkanlah 
rambut, setelah itu kembalilah. Tahun depan, berhajilah dan 
berkurbanlah. Barangsiapa tidak mendapatkan, hendaknya dia 
berpuasa selama tiga hari ketika haji dan tujuh hari setelah kembali.” 


Baihagi (5/175) meriwayatkan dengan isnad yang shahih dari Ibnu 
Umar # seperti ini juga. Imam Nawawi berkata dalam Syarh Al- 
Muhadzdzab, “Ketentuan yang demikian itu masyhur dan tidak ada 
seorang pun yang memungkirinya.” “Ketentuan tersebut adalah 
ijma’.” (Kifayah: 1/232) 


. “Barangsiapa meninggalkan rukun haji”, yaitu rukun selain wuguf di 
Arafah. Tentang hal ini, telah dibahas hukumnya. 


. Barangsiapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari 
ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. 
Maksudnya, pelakunya tidak dipaksa untuk berkurban, bahkan haji 
tergantung dengan rukun tersebut karena esensi haji belum 
terlaksana kecuali jika semua rukunnya dikerjakan. Dia harus tetap 
menjalankan haji. Dia tidak boleh ber-tahallul dari ihramnya sampai 
mengerjakan rukun-rukun tersebut. Selain wukuf, tidak ada batasan 
waktunya sehingga pelaksanaannya memungkinkan. 


. Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas & 
bahwa dia berkata, “Barangsiapa meninggalkan wajib (haji), maka dia 
harus berkurban.” (Al-Majmit’: 8/106) 


“Ih 


UOD; 
0 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Dam (Denda) yang Wajib Dibayar Jika 
Terjadi Suatu Pelanggaran 


| selg SA JA epee clad Yy p Al tne JS || 
a 


orl gl pill a am el Sa, 
pLi a ie plied ae d Ob ale AI le ay ch Ss 
AJI ga cabal JI aay 1) ey att AN 
gh pL! DS eye gh oles A de yay ob oily GAL 
AN pl ediy 0S Luna ew le mel By Gres 
ba ata pal ail tly ole sages pot a 
JA opel fee de ama OS O maa de gry Sa 
oe ple shay dg Lela tanda SAS tag Il padi ov 
Lelah casts poll Ja YR amal! OS Oly ey ae JS 
pry eb Sh cot yl pall thls Lag ae JS ge ple JI 
A op oad lang d OW aji lead Ob By UI de 
bete Aly BAN ag Lead d Ob itll uya aad ES 
SA BA Vy lag de JS oe ple af up a Grey 


JA Vy lk Sem pps oh at ty etl VW LE, 


KITAB HAJI £247), 


NZ 


Dam (denda) yang wajib dikeluarkan dalam ihram ada lima 
macam, yaitu: 


1. 


. Dam yang wajib dibayar karena mencukur rambut dan 


. Dam yang wajib dibayar karena terkepung musuh. Orang 


Dam (denda) yang wajib dibayar karena meninggalkan 
kewajiban dalam manasik haji. Urutan pertama adalah 
seekor domba. Jika tidak mendapatkan, maka seseorang 
harus berpuasa selama sepuluh hari, yaitu tiga hari ketika 
haji dan tujuh hari ketika telah kembali kepada keluarganya. 


memakai wewangian. Dam ini ada tiga pilihan: memotong 
seekor domba, berpuasa selama tiga hari, atau bersedekah 
makanan sebanyak tiga sha' kepada enam orang miskin. 


yang mengalaminya harus melakukan tahallul (keluar dari 
ihram) dan menyembelih seekor domba. 


Dam yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. 
Dalam hal ini ada beberapa pilihan. 


= Jika binatang buruan itu ada padanannya (mirip), maka 
wajib mengeluarkan binatang yang sepadan dengannya. 
Boleh juga membayar seharga binatang yang dibunuh, 
kemudian dibelikan makanan dan disedekahkan (kepada 
fakir miskin). Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap 
mudnya. 


a Jika binatang buruan itu tidak ada padanannya (mirip), 
maka wajib mengeluarkan makanan yang seharga 
dengannya. Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap 
mudnya. 


Dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Urutan pertama 
adalah memberikan seekor unta. Jika tidak ada, maka diganti 
dengan seekor sapi. Jika tidak ada, maka diganti dengan tujuh 
ekor kambing. Jika tidak ada, maka boleh membayar denda 
seharga seekor unta, lalu dibelikan makanan dan 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


L 


disedekahkan (kepada fakir miskin). Jika tidak sanggup, maka 
harus berpuasa satu hari untuk setiap mudnya. 


Menyembelih binatang dan memberi makan itu hanya boleh 


dilakukan di tanah Al-Haram. Sementara itu, berpuasa boleh 
dilakukan di mana pun tempatnya. 


Tidak boleh membunuh binatang buruan yang ada di Al-Haram. 
Tidak boleh pula memotong pepohonan di tanah Al-Haram, 
Larangan ini berlaku bagi orang yang telah bertahallul maupun 
orang yang sedang berihram. 


Penjelasan: 


Dasar dam jenis pertama adalah firman Allah g: 


g-e # ac È sa” Pu æ- aie = 2A a ag a?e ege” ie 
AS oS a SA Ss poet Lah GAN JP Spl ALS pd 
e E E EU 4 
Hakan II ag ET UT ab Aas 


Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam 
bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat. 
Akan tetapi jika dia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak 
mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 
hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali, (Al-Bagarah [2]: 196) 


Maksudnya, dia mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian 
berihram untuk menunaikan haji di Mekah dan tidak pergi ke migat. 
Ihram dari migat hukumnya wajib, sebagaimana Anda ketahui. 
Sebab, jika hal ini ditinggalkan, maka wajib baginya untuk 
berkurban, sebagaimana disebutkan tadi. Yang lainnya juga 
digiyaskan dengannya. 


2. Dasar dam jenis kedua adalah firman Allah &: 


of 2 a f aye 7 ge Pe E o Aog A 
a EEEE OE EE ee 
Glad gl Rao gl alao ope a del) os oS! La 


a 


KITAB HAJI {249) 2 


NA 


Q 


Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di 
tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya 
membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. 
(Al-Bagarah [2]: 196) 


Tempat penyembelihan binatang kurban adalah di Mina. Waktu 
penyembelihan binatang kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah. 


Ketiga fidyah dalam ayat ini telah dijelaskan masing-masingnya 
dalam hadits Ka'ab bin Ajrah me, yaitu ketika Rasulullah 2 
melihatnya di Hudaibiyah. Kutu bertebaran di wajahnya. Beliau 
bertanya kepadanya, “Apakah kutu di kepalamu itu menyakitimu?” Dia 
menjawab, “Ya.” Rasulullah bersabda, “Cukurlah rambutmu dan 
sembelihlah seekor domba, atau berpuasalah selama tiga hari, atau beri 
makanlah satu farq makanan kepada enam orang miskin.” 


Ka'ab berkata tentang hadits ini, “Diturunkaniah ayat tentang diriku 
£ “oe - 

a JS 3)” Ka'ab melanjutkan, “Ayat ini memang 

diturunkan tentang diriku secara khusus, tetapi juga untuk kalian 

secara umum.” 


Hadits di atas diriwayatkan Bukhari (1719) dan Muslim (1201). 1 
farq adalah 3 sha‘. 1 sha" kurang lebih sama dengan 2400 gram. 


Kesenangan-kesenangan lainnya yang diharamkan digiyaskan 
dengan mencukur rambut ini, seperti memakai parfum, wewangian, 
pakaian, memotong kuku, dan hal-hal yang dilakukan sebelum jima' 
berdasarkan pendapat paling shahih. Sebab, semua ini mengandung 
kesenangan. 


3. Dasar dam jenis ketiga adalah firman Allah &:: 


SIM So Fadl US Sarl Os Anal, ai Per 
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu 
terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka 
(sembelihlah) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah [2]: 196) 


SDN 
0 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


“Terkepung”, maksudnya kalian terhalang untuk melanjutkan 
pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Seseorang dikatakan terkepung 
jika dia terhalangi untuk menunaikan tujuannya. 


Dalam Ash-Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah #% bertahallul 
dari ihram di Hudaibiyah tatkala orang-orang musyrik 
menghalanginya. Padahal saat itu beliau berihram untuk 
menunaikan umrah. (HR. Bukhari (1558) dan Muslim (1230)). 


Minimalnya adalah seekor domba yang layak untuk dikurbankan. 


Menyembelih kurban didahulukan dari mencukur rambut 
berdasarkan firman Allah i: 


Bay md 


“Ae be GAM ais $ PA 


Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di 
tempat penyembelihannya. 


Bukhari (1717) meriwayatkan dari Ibnu Umar =", dia berkata, 
“Kami berangkat bersama Rasulullah gg untuk menunaikan umrah, 
Kaum kafir Quraisy menghalangi kami menuju Baitullah. Maka 
Rasulullah # menyembelih untanya dan mencukur rambutnya.” 


Dasar dam jenis keempat adalah firman Allah $ : 


Sa NS 3 aa aly abet Uas Ga pai le 
ws Jae 193 ap SE eT Ge JS UE Ba a 
lle WS Jie a ah Ba AAS aes Ga 
ve alae Sl mhn SLE ag Cal Us it las Saga Tea 


oe plas! 35 Be ably 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang 
buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu 
membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti 
dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, 


KITAB HAJI £251), 


WS, 


menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had- 
had (binatang sembelihan) yang dibawa sampai ke Ka’bah atau 
(dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang 
miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan 
itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah 
telah memaafkan apa yang telah lalu. Barangsiapa kembali 
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa 
lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Al-Ma’idah [5]: 95) 


dibuat berpencar binatang buruannya. Tidak boleh diambil lugathah (barang 
temuan)nya kecuali oleh orang yang mengenalnya. Tidak boleh pula dicabut 
anak-anak kurmanya.” Al-'Abbas berkata, “Wahai Rasulullah, kecuali 
idzkhir? Sebab, pohon itu digunakan untuk bahan bakar mereka 
dan rumah mereka.” Beliau bersabda, “Kecuali idzkhir.” (HR. 
Bukhari 1510 dan Muslim 1353 dari Ibnu Abbas &). 


Maksud “tidak boleh dipencar buruannya” menurut sebuah 

pendapat adalah tidak boleh diburu. 

5. Dalil wajibnya unta untuk dam orang yang bersetubuh adalah fatwa 
para sahabat .d tentang hal itu. Imam Malik as meriwayatkan 
dalam Al-Muwaththa’ (1/384) dari Ibnu Abbas # bahwa dia ditanya 
tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya di Mina sebelum 
melaksanakan thawaf ifadhah. Ibnu ‘Abbas memerintahkannya 
untuk menyembelih unta. 


Lugathah adalah sesuatu yang jatuh di sana. 


Idzkhir adalah pohon yang terkenal di kalangan penduduk Mekah. 


ee 


Kasus semisal ini juga diriwayatkan dari Umar dan anaknya, 
Abdullah, serta Abu Hurairah s% . Penyebutan sapi dan tujuh ekor 
kambing sebagai alternatif karena keduanya seperti unta dalam 
masalah kurban. 


Adapun penyebutan memberi makan, kemudian berpuasa adalah 
karena syariat menjadikan keduanya sebagai alternatif untuk 
hukuman binatang buruan dengan memberikan pilihan. Penentuan 
keduanya di sini adalah ketika tidak mungkin melaksanakannya 
secara berurutan. 


6. Menyembelih binatang dan memberi makan itu hanya boleh 
dilakukan di tanah Al-Haram. Dasarnya adalah firman Allah ga: 
Ni au (ue (Hadyu yang dibawa sampai ke Ka’bah). Oleh karena 


itu, wajib memberikan daging dan makanan kepada orang-orang 
miskin yang ada di tanah Al-Haram, baik mereka itu mukim 
maupun pendatang. 


7. Orang yang telah bertahallul maupun orang yang sedang berihram 
tidak boleh membunuh binatang buruan dan memotong pepohonan 
di tanah Al-Haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah # ketika 
penaklukan Mekkah, “Sesungguhnya negeri ini haram (suci/terhormat) 
dengan keharaman Allah. Tidak boleh dipotong pepohonannya. Tidak boleh 


f, 
63 p : A 
£252), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB HAN 253), 
Q 0 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Macam-macam Jual Beli 


eè ay Clad ualia ne ated EN gy 
cay ang Le gle iial rtm a 13) load GU 3 Lan ya 


4 pim all JS au cary jy NB dale d AE oy 
Ab Andin Y Ua Yy hat ne ay a Vy ct gle 


Jual beli itu ada tiga macam: 


1. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya 
boleh. 


. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam 
perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan 
yang disebutkan. 


. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, 
maka hukumnya tidak boleh. 


Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka 
hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak 
ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. 


Penjelasan: 


1. Dasar disyariatkannya jual beli di antaranya adalah firman Allah 
BS: 


5256), FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. (Al- 
Bagarah [2]: 275) 


Hadits yang diriwayatkan oleh Hakim (2/10) bahwa Rasulullah 2 
ditanya, “Usaha apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, 
“Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang baik.” 


Perdagangan yang baik adalah perdagangan yang tidak mengandung 
penipuan dan pengkhianatan. 


. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak 


bisa disaksikan. Sebab, ini merupakan gharar, yaitu mengandung 
penipuan. Rasulullah # melarang perdagangan yang mengandung 
penipuan. (HR. Muslim 1513). 


. Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda 


Rasulullah 2, 
4 # 
PSN beg Gi NI ee Ys 


Tidak boleh melakukan jual beli kecuali dalam sesuatu yang dimiliki. 
(HR. Abu Dawud 2190). 


. Jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka 


hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan pandangan syariat, seperti 
khamar, babi, alat-alat musik dan lain sebagainya. 


Bukhari (2121) dan Muslim (1581) meriwayatkan dari Jabir g% 
bahwa dia mendengar Rasulullah & bersabda ketika penaklukan 
kota Mekkah, 


2 EP an a AA AL Boe Y 2 
MEA p Folly ES poh ae PP Ayang SO) 


Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, 
bangkai, babi dan patung-patung. 


Rasulullah lalu ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu 
dengan lemak bangkai. Itu sering digunakan untuk memoles kapal 
dan kulit serta digunakan oleh orang-orang untuk sumbu lampu?” 
Beliau menjawab, “Tidak! Lemak bangkai juga haram.” Kemudian 
beliau bersabda, 


O 

KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA (257), 
NZ 
5 


Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Tatkala Allah 
mengharamkan lemaknya, mereka mencairkannya dan menjualnya, 
kemudian memakan harga dari hasil penjualannya. 


Hukum Riba 


Lemak bangkai termasuk juga lemak bangkai sapi dan kambi 
ambing. 
Allah ge berfirman: j i jk 


AI ga ip Yy Ole pally Ardy Cail GUN 
acta) le 3 Vg MAR Where YY LUIS dad Vy al 
Laily PL ae abg Nyak pred ee Vy tees Gm 
Lee padi ae jat el gabli MAS sha oli» 
Wolin opis gee etl au jts Ia Solace Y alas, 
YA at 398 Vy AA 


Te se a 


Dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka (orang-orang 
Yahudi) lemak dari kedua binatang itu. (Al-An'am (61: 146) 


ena 


Riba berlaku pada emas, perak dan bahan makanan. Tidak boleh 
menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak, 
kecuali dengan harga semisal dan dibayar tunai. 


Seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia 
menerimanya. Begitu juga, tidak boleh menjual daging dengan 
hewan. Boleh menjual emas dengan perak jika nilainya berbeda 
dan dibayar tunai. 


Begitu juga dengan makanan. Tidak boleh menjual makanan 
dengan makanan sejenis kecuali jika sebanding dan dibayar 
tunai. Boleh menjual makanan dengan makanan jenis lainnya 
jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Tidak boleh melakukan 
jual beli gharar. 

An en eee 


{258}, FIKIH ISLAM LENGKAP | : 
Oo KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA {259) “9 
WA 


Penjelasan: 


1. Riba berlaku pada emas, perak dan bahan makanan. Maksudnya, 
makna riba secara syar'i terdapat dalam barang-barang tersebut. 
Riba menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut syariat 
adalah jenis muamalah yang mengandung tambahan dengan bentuk 
khusus yang saling kontradiksi dengan dasar-dasar hukum Islam. 


Muamalah dengan riba termasuk dosa besar. Dasar diharamkannya 
riba di antaranya adalah firman Allah ge: 


5 Lage a T E EF 


Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. (Al- 
Baqarah [2]: 275) 


Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1598) dari Jabir 2, dia 
berkata, “Rasulullah melaknar pemakan riba, pemberi makan 
dengan riba, penulisnya dan dua orang saksinya.” Jabir melanjutkan, 


“Mereka itu sama.” Maksudnya, mereka sama dalam mengerjakan 
maksiat dan mendapatkan dosa. 


Mengenai larangan menjual cmas dengan emas dan perak dengan 
perak kecuali dengan harga semisal! dan dibayar tunai, Muslim 


(1588) meriwayatkan dari Abu Hurairah s, bahwa Rasulullah & 
bersabda, 


Ca ae i oe è # 0 KP na D D 
yf Lill avails fay Mee Oyy Uy IL Ce 
al # - r # -r - g Ea P “ 


LA ne ef 8 On +97 
Ly gh Nal A Jia ee Oi 


Emas dengan emas, seukuran dan semisal. Perak dengan perak, 


seukuran dan semisal. Barangsiapa menambah atau meminta 
tambahan, maka itu adalah riba. 


Dalam riwayat Abu Sa'id æ (1584) disebutkan, “Tangan dengan 


tangan.” Artinya, secara tunai dengan saling mengambil barang di 
tempat jual beli. 


Maksud semisal adalah tidak berlebih ukurannya, 


£260), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


$ Seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia 


menerimanya. Bukhari (2028) meriwayatkan dari Ibnu Abbas 2%, 
dia berkata, “Yang dilarang oleh Rasulullah # adalah makanan yang 
dijual sebelum menerimanya.” Ibnu Abbas berkata, 
“Sepengetahuanku, segala sesuatu juga seperti ini. Maksudnya, 
seperti makanan. Tidak boleh menjualnya kecuali setelah 
menerimanya. 


Hakim bin Hizam 2& meriwayatkan, dia berkata, “Saya bertanya, 
“Wahai Rasulullah, saya membeli barang-barang ini. Apa saja yang 
dihalalkan dan diharamkan kepadaku?' Rasulullah menjawab, 
‘Wahai anak saudaraku, janganlah engkau menjual suatu barang sampai 
ia berada di tanganmu.” (HR. Baihaqi: 5/313). 


Abu Dawud (3499) meriwayatkan dari Ibnu Umar 2, dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah # melarang penjualan barang-barang 
di tempat pembeliannya sampai para pedagang menggiringnya ke 
rumah mereka.” 


. Tidak boleh menjual (barter) daging dengan hewan. Dasarnya 


adalah hadits Samurah a» bahwa Nabi g melarang penjualan 
kambing dengan daging. (HR. Hakim: 2/35) dan berkata, Hadits 
ini sanadnya shahih. Semua perawinya adalah para imam yang 
hafizh dan tsiqah.” i 


Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa’ (2/655) secara 
mursal dari Sa'id bin Al-Musayyab sx bahwa Nabi z melarang 
menjual hewan dengan dagingnya. 


. Boleh menjual emas dengan perak jika nilainya berbeda dan dibayar 


tunai. Muslim (1587) meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit 
mz, dia berkata bahwa Rasulullah # bersabda, 


SE ately AS Ca Cab ai Sy SAI 
ag ° na oy oe ae Ta Pa t ° 2. 2 5 ded 5 
(DB ag IE a fio ta gelol celal y pall pats 


Aa ERA eae PENA Je 7 ES -44 ° Sie, 
wy ÉG AS 13) aita CAS a MPI obs a 


Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir (sejenis gandum); kurma dengan 
B 
KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA S261), 
Q 


kurma, dan garam dengan garam, ukurannya sama dan tangan dengan 
tangan (tunai). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah semau 
kalian asal tunai. 


Bukhari (2070) dan Muslim (1589) meriwayatkan dari Al-Barra’ 
bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam &, “Rasulullah # melarang penjualan 
emas dengan emas dengan cara berhutang.” 


. Tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis kecuali jika 
sebanding dan dibayar tunai. Muslim (1588) meriwayatkan dari 
Abu Hurairah as, dia berkata bahwa Rasulullah a bersabda, 


e o o g A 5 ra & are ae o% on 
gles Leig patil É adalah aldi ASL AE 
oe ed 2z 3 as 2 as - ae 3 ae # o 
°. USI Y of Sua IS ? if 35 Syah Ay AG fees Es 
A 4 eo eer r 


aA 


ayy 


Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, sya’ir (sejenis 
gandum) dengan sya'ir (sejenis gandum), dan garam dengan garam, 
ukurannya sama dan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta 
tambahan, maka dia telah melakukan riba, kecuali jika berbeda 
jenisnya. 


Oleh karena itu, boleh menjualnya jika berbeda nilainya dan dibayar 
tunai. 


Bukhari (2089) dan Muslim (1593) meriwayatkan dari Abu Sa'id 
Al-Khudri dan Abu Hurairah & bahwa Rasulullah we 
mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar. Kemudian laki-laki 
itu mendatanginya dengan kurma janib. Rasulullah #8 lalu bertanya, 
“Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Dia menjawab, “Tidak, demi 
Allah, wahai Rasulullah. Kami mengambil satu sha' ini dengan dua 
sha’ dan dua sha’ dengan tiga sha’.” Maka Rasulullah & bersabda, 
“Jangan kalian lakukan hal itu. Juallah semua kurma dengan dirham. 
Kemudian belilah kurma janib dengan dirham tersebut.” 


Janib adalah salah satu jenis kurma yang bagus. 


. Jual beli gharar adalah semua jual beli yang tidak jelas sehingga 
menjadikannya berada di antara kerusakan dan manfaat, Jual beli 


K262), FIKIH ISLAM LENGKAP 


U 


gharar tidak jelas hasilnya, seperti menjual janin dalam rahim dan 
susu di payudara. Jual beli gharar juga tidak jelas jenisnya. 


Muslim (1513) meriwayatkan dari Abu Hurairah ab, dia berkata, 
“Nabi #% melarang jual beli hashah dan jual beli gharar. 


Jual beli hashih adalah seseorang membeli barang yang tidak Ea 
dengan cara melempar batu. Di mana pun batu itu a maka 
itulah barang yang dijual. Ada pendapat lainnya tentang hal ini. 


SED @ 


KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA S263) M3 


Hukum Khiyar (Hak Memilih) 


BW MLS tb ato of Lada lise d L LEL Si, 
BIN oy 5 pialli Cee alll Jory Shy ell 
damit Ly SN ad Ls a Yg clgm Do gly Ja: Y) Liles 3 ot It 
ol Y} Lb, 


Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) sebelum keduanya 
berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama tiga hari. 
Jika barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka 
pembeli boleh mengembalikannya. 


Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah 
tampak kematangannya. Tidak boleh melakukan jual beli 


sesuatu yang mengandung riba dengan sejenisnya dalam 
keadaan basah, kecuali menjual susu. | 


Penjelasan: 


1. Bukhari (2005) dan Muslim (1531) meriwayatkan dari Abdullah 
bin Umar : bahwa Rasulullah £ bersabda, 


al MAU Pa ve of +e Pee nee ved t 
ee a ta 
Je os 
Penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki khiyar (hak pilih) 
kepada temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli 
khiyar. 
B 


LED, A FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


È 


ut mags RN n o Aa 


(kadu) adalah seseorang bisa membatalkan akad dan 
mengembalikan barang. 
Ga a G) maksudnya, salah seorang di antara keduanya belum 


meninggalkan tempat akad. Jika telah meninggalkannya, maka akad 
harus dilaksanakan. 


A (5) adalah jual beli di mana salah satu pihak berkata kepada 
pihak lainnya, “Pilihlah akad atau batal.” Jika dipilih salah satunya, 
maka hukumnya harus dilaksanakan. 


. Bukhari (2011) dan Muslim (1533) meriwayatkan dari Abdullah 


bin Umar & bahwa ada seorang laki-laki bercerita kepada Nani = 
bahwa dia dicipu dalam perdagangan. Maka beliau bersabda, Ji 2 
engkau berjual beli, maka katakanlah, “Tidak boleh melakukan sukai i 
Baihaqi (5/273) meriwayatkan dengan sanad hasan, PA i 
engkau memiliki khiyar dalam setiap barang yang engkau beli selama tig 


hari.” 


Mengenai barang yang mengandung cacat, Bukhari (2041) dan 


Muslim (1515) meriwayatkan dari Abu Hurairah a dari Nabi #5, 
beliau bersabda, 


2 e 22,79 Sen AP 2 3. a 
has JB coe Sp WAN ops ly RY AN 
Lf ENS G5 a Of geen 
Janganlah kalian membiarkan unta dan kambing selama beberapa 
hari tanpa diperah. Barangsiapa membelinya pada kemudian se 
maka dia boleh memilih antara dua pendapat yang paling baik setel 
memerahnya. Jika berkehendak, dia boleh menerimanya. Jika 
berkehendak pula, dia boleh mengembalikannya dan (menyertakan) 
satu sha’ kurma. 


Satu sha’ kurma adalah sebagai ganti susu yang diambil. 


S j | f bin 
Ogee N) artinya janganlah kalian membiarkan unta dan kambing 


selama beberapa hari tanpa diperah. Bisa jadi puting payudaranya 
terikat sehingga susu berkumpul di payudara dan orang menduga 
bahwa susunya banyak. 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA £265) 2 


(As; et!) maksudnya adalah membelinya setelah tidak diperah 
selama beberapa hari. 


Seorang pembeli boleh mengembalikannya sebelum unta itu 
diperah jika dia mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan adanya 
khiyar pengembalian barang karena cacat. 


4. Bukhari (2082) dan Muslim (1534) meriwayatkan dari Abdullah 
bin Umar $ bahwa Rasulullah 25 melarang jual beli buah-buahan 
sebelum tampak kematan gannya. Beliau melarang penjual maupun 
pembeli. 


Hukum Jual Beli Dengan Cara Salam 
(Pemesanan) 


i OF ihs A SS had Dee fay Ve ladi erry 
tone ay dale d Lt OS by a tb pala OS 
È oum ya Yy clans OS Y fy cay JI dead g 
demir S3 dey viva, OF 2 ey Ia 25 ad Lo) dona 
3 oo Sah Oty copa Ug abe gh ola ae gy 
OS Oly CE rb SS Wo pe OS Oly care DLAI 
Aad ane ya She Oly Stat 3 Glia be toe pe 
Og Ny Gal Jd Lehi, oly cle gles (tt OS oT 

wb pelt gle aba YoU lll sie 


Dalam riwayat lainnya dari Muslim, Rasulullah #§ bersabda, 


san 


AN € i fo na 
AN an A Ka gery 


Janganlah kalian membeli buah-buahan sampai kelihatan 
kematangannya dan hilang bahayanya. 


Maksudnya, ada jaminan tidak akan tertimpa sesuatu yang akan 
merusaknya. 


5. Susu menjadi pengecualian dalam jual beli sesuatu yang 
mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah. Sebab, 
air dan susu adalah dzat yang serupa. Sementara itu, selain 
keduanya, seperti kurma dan lainnya, tidak scrupa. 


eo 


Jual beli dengan cara salam (pemesanan) itu sah, baik dibayar 
tunai maupun dengan hutang, jika terpenuhi lima syarat: 


1. Barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. 
2. Barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan 


| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 


selainnya. 
3. Barang tersebut tidak dimasak dengan api. 


4. Tidak menunjuk langsung barang yang dipesan. 
5. Barang tersebut juga tidak termasuk barang yang ditunjuk. 


— = | 


: | KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA (267). 


-A an. uoan o 


{266}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Barang yang dipesan (muslam fihi 
syarat, yaitu: 


Jitu sah jika terpenuhi delapan 


1. Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehing- 
ga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan. 


2. Menyebutkan kadar (ukurannya) dengan penjelasan yang 
dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. 


3. Jika pembayarannya ditangguhkan (dihutang), harus 
disebutkan kapan barang tersebut akan diterima 
(diserahkan) kepada pemesan. 


4. Barang yang dipesan itu h . 
arus tersedia pada 
pengambilannya p waktu 


5. Disebutkan tempat pengambilannya, 
6. Harganya jelas. 


8. Akad pemesanan tidak boleh beri : 
ubah sampai di 
barang tersebut. pai diserahkannya 


Penjelasan: 


1. Dasar jual beli dengan cara salam (pemesanan) adalah firman 


Allah ps: 


T 
k pt? 


a = E- we ee er aC a ae Lagi Le 
OO sont Jel pda ASG ISL A yall ily 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. (Al-Bagarah [2]: 282) 


Ibnu Abbas mengatakan, “Maksudnya adalah salam.” 


Bukhari (2125) dan Muslim (1604) meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
s, dia berkata, “Nabi he mendatangi Madinah. Ketika itu 
penduduk Madinah biasa melakukan salam pada kurma selama d i 
tahun atau tiga tahun. Beliau lalu bersabda, a 


EDI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


| 
f 


TOE ED e, 


E MEERA A 


Apts ving E ies guilty 
Kala 


# 


—. 


Je 


# 


Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah dia melakukan 
salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu. 


2. Dalam jual beli dengan cara salam, tidak boleh menunjuk langsung 


barang yang dipesan karena hakikat salam adalah hutang. 


. Dasar syarat-syarat barang yang dipesan (muslam fihi) tersebut 


adalah firman Allah &: 
a ,-f 
Untuk waktu yang ditentukan. (Al-Baqarah [2]: 282) 
Juga sabda Nabi st, 
£ ¿z > a, P A. a" ; 
sp ster Joel JI pale Oia plan IS 5 
Dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu. 


Syarat-syarat yang tidak disebutkan disimpulkan berdasarkan 
syarat-syarat yang disebutkan. 


. Pemesan salam harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah. 


Maksudnya, pihak yang dipesani salam harus menerima uang 
pembayaran salam di tempat akad. Hal ini berdasarkan sabda 
Rasulullah 2%, “Barangsiapa melakukan salam, maka tunaikanlah salam 


itu.” Inilah maknanya. Wallahu A'lam. 

Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang 
tersebut. Sebab, akad salam mengandung gharar pada satu sisi, yaitu 
akad untuk sesuatu yang tidak ada. Khiyar syarat juga mengandung 
gharar pada satu sisi, yaitu akad yang diiringi oleh bahaya terjadinya 
akad atau batal. Oleh karena itu, tidak boleh mengumpulkan satu 
gharar dengan gharar lainnya. 

Khiyar syarat adalah perjanjian untuk meneruskan atau 
membatalkan jual beli dalam masa 3 hari. 


eee 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA £269), 
KA 


Hukum Menggadaikan Barang 


3 Bye fo SP Og 3 din) jl aig jl Lb [55 


YAM diana Vy avast d Le ad & gor ya, al 
SPAN ot tet CR A SA Ged aly asda, 


Semua barang yang boleh dijual, maka boleh digadaikan untuk 
jaminan hutang jika barang itu bisa dijamin ketetapannya (tidak 
rusak). Si penggadai boleh membatalkan gadaiannya selama 
barang tersebut belum diserahkan. Biasanya seseorang tidak 
akan menjamin barang gadaian kecuali karena terpaksa. Apabila 
barang gadaian telah diserahkan sebagai hak milik, maka gadaian 
tidak bisa ditarik lagi hingga lunas semua pinjaman. 


Penjelasan: 


1. Dasar bolehnya menggadaikan barang adalah firman Allah es, 
SARA a 


Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al- 
Baqarah [2]: 283) 


Penggadaian itu bisa dilakukan; baik ketika sedang berada dalam 
perjalanan maupun ketika bermukim. Bukhari (1962) dan Muslim 


S270), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


| 


(1603) meriwayatkan dari Aisyah & bahwa Nabi 2 membeli 
makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang. Beliau 


menggadaikan baju besinya. 


. Pihak penggadai boleh membatalkan gadaiannya selama pihak 


i i daiannya. Ketentuan 
enerima gadaian belum memegang barang ga 
ini ca firman Allah w , “Hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Al-Baqarah (2): 283) Oleh 
karena itu, penggadaian itu tidak dapat dilaksanakan sebelum 
barangnya dipegang (diserahkan). 


. Biasanya seseorang tidak akan menjamin barang gadaian kecuali 


karena terpaksa. Dasarnya adalah sabda Rasulullah #5, 


4 
pea? ae SAO, 


kap Ade da Jass oe AA aa Y 
Gadaian itu tidak boleh dimiliki oleh penerima gadaian. Dia boleh 
mengambil faidahnya, tetapi harus menjaminnya. (HR. Ibnu Hibban 
1123 dan Hakim 2/51) serta dia nyatakan shahih). 


oe 


0 
KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA IGD. Js) 


Larangan Mengelola Harta 


Ka =) 


cA il ad i COs 9 e Un ge pt, 
Ea cle alj ad yaa dt, CO sell MSI coll Lal, 
Oyly coal Fo pal y Se ga 033 cl oly 
Obel Oya 40d Ia lil 3 mai cree in, 
Oiler} gle BB ye CHS) de alj Lah Gia Al 3 aly calle 


ABE NOY a edt Ad JO tell Sha) coer ye Ay gl 


Ada enam orang yang tidak boleh mengelola harta, yaitu: 
1. Anak kecil. 


2. Orang gila. 

3. Orang bodoh (idiot) yang senang membuang-buang harta. 
4. Orang bangkrut yang terlilit hutang. 
5 


. Orang sakit yang dikhawatirkan mati, jika lebih dari sepertiga 
harta warisan. 


6. Hamba sahaya yang ti ni 
g tidak diizinkan t 
berdagang. PE EMANO SOMMER 


Pengelolaan harta oleh anak kecil, orang gila dan orang idiot 
tidak sah. Pengelolaan harta oleh orang bangkrut yang terlilit 
hutang sah jika berada dalam perjanjiannya dan bukan untuk 

perkara yang sedang dihadapinya. Pengelolaan harta oleh 


a 
S272) 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


me) 


; 
t 
t 


orang sakit jika melebihi sepertiganya harus dihentikan 
berdasarkan rekomendasi ahli waris sepeninggalnya. 
Pengelolaan harta oleh hamba sahaya berada dalam 
perjanjiannya dan mengikuti dirinya apabila telah merdeka. 


Penjelasan: 


Mengenai orang bodoh, Allah œ berfirman: 


“ 


z rege ees Goghek a. gee a AR 
Ka See AA 3 S5 


Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (An-Nisa' (41: 5) 


Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah orang-orang 
yang belum mampu menggunakan hartanya dan menempatkannya 
bukan pada tempatnya. 


(Si) harta disebutkan dalam bentuk jamak karena harta itu 
milik Allah &, sedangkan di dalamnya ada hak umat walaupun ia 
adalah milik pribadi. 


(C3) Maksudnya sebagai tonggak kehidupan kalian dan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian dengan harta ini. 


Allah v berfirman: 
5, € lett at F PS EES -2 fo AR Sao, A 
cod Ol gs Vj) see 5! Gabe Gal ale SA of of 
E aAa? Bes aie ae ot 
JAIL sad La go 


Jika pihak yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (Al-Baqarah 
(21: 282) 

Tidak mampu mengimlakkan adalah karena kekeluan lidah dan 


selainnya. 
C) 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA £273) 1 
AZ 
0 


Maksud imlak di sini adalah membacakan akad hutang kepada 
penulis untuk ditulis. 


Ayat di atas menjadi dalil: Allah $ memberitahukan bahwa 
orang-orang yang disebutkan tadi diwakili oleh wali-wali mereka 
dalam mengelola harta. Inilah makna larangan mengelola harta. 


Allah & berfirman: 


Kn 


P Tor? of 7 a Boe Z a ew ri | Bes z -2 fae daa, 

Iyaa ES i ALE OG COG Tai GL Go Lec i 
de 

POE 

ahs ad 

HA 


Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 
(An-Nisa’ [4]: 6) 


Anak yatim adalah seseorang yang tidak memiliki bapak. 


Maksud cerdas dalam ayat di atas adalah lurus akalnya, benar 
tindakannya dan baik agamanya. 


Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang belum diketahui 
kecerdasannya tidak diberikan hartanya dan dilarang mengelola 
harta. 


. Mengenai orang bangkrut yang terlilit hutang, Imam Malik 
meriwayatkan dari Umar & bahwa dia berkata, “Ketahuilah bahwa 
Al-Usaifi’ -Usaifi' dari Juhainah- ridha untuk dikatakan tentang 
hutang dan amanahnya, “Perselisihan telah berlalu.” Dia berhutang 
dan belum melunasinya sehingga hutang-hutangnya semakin 
banyak. Barangsiapa memiliki sesuatu pada dirinya, hendaklah dia 
datang esok hari. Sesungguhnya kami menjual hartanya dan 
membaginya di antara orang-orang yang mengutanginya. 
Kemudian, berhati-hatilah kalian dengan hutang. Awalnya adalah 
keresahan dan akhirnya adalah kesedihan.” 


. Orang sakit yang dikhawatirkan mati, hal ini ditunjukkan oleh 
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1233) dan Muslim (1628) 

dari Sa'ad bin Abi Waqqash 2, dia berkata bahwa Rasulullah $ 
mengunjunginya pada tahun haji Wada' ketika dia merasa kesakitan, 
b 

S274), FIKIH ISLAM LENGKAP 

i?) 


dia berkata, “Sakit menimpaku, sedangkan aku memiliki harta dan 
tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. 
Bolehkah saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku?” Beliau 
menjawab, “Tidak.” Saya bertanya, “Setengah?” Beliau menjawab, 
“Tidak.” Kemudian beliau berkata, “Sepertiga! Sepertiga itu besar atau 
banyak. Apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, 
maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan 
fakir dan meminta-minta kepada orang banyak.” 


age 


KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA §275) } 
O 


bersama kecuali dengan izin warga yang menempati jalan 
tersebut. 


Boleh memajukan pintu di jalan yang dimiliki bersama, tetapi 
tidak boleh memundurkannya kecuali dengan izin warga yang 
menempati jalan tersebut. 


Hukum Perdamaian 
dalam Persengketaan Harta 


Penjelasan: 


1. Perdamaian (shulh) dalam persengketaan itu boleh; baik dalam harta 
maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Maksudnya, 
sesuatu yang perkaranya dikembalikan kepada harta, seperti orang 
yang berhak melakukan qishash terhadap orang lain, kemudian dia 

x berdamai dengan memperoleh harta. Dasar disyariatkannya shulh 

adalah: 


Firman Allah &: 


Py Lea gall ey Sy SLAY! a rey 
Aan gle adm op oLa si AYU Wib lang slah soley 
ont Sl adm oe agde de lelly bt de atl jeg Ya 
Bag) Ga OF OL jata endl Ke abe RI 


> 


AS) 5 = a depe 
D) 3 js Vs ca; U pre YE ls Gb dws stt 
a> rhal 


NS OLN es py ty ct ii OSL YY ee 


Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisa’ (41: 128) 


lS a ab Y) opel jy Vy oth eth Sabda Rasulullah #%, 
; 2 fish Din PAN re e Se 6% z 3 
Perdamaian (shulh) dalam persengketaan sah dengan syarat si JAN o> KANAK pg lor Te 


terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa: entah dalam Pe ee ene T E he BA PAI LAN TA eee 
harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. 8 i IA ag B Yi tea J Sy ja 


Perdamaian ini ada dua macam: ibr& dan mu Gwadhah. Ul 
Pe 


brô” adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari 
haknya. /brd'tidak boleh disertai syarat. Perdamaian (shulh) itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, 
kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau 
menghalalkan sesuatu yang haram. Kaum muslimin itu terikat dengan 
syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang 
halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Tirmidzi 1352). 


Mu Gwadhah adalah pendakwa menuntut gantirugi dari barang 
asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli. 


Seseorang boleh memanjangkan atap rumahnya sampai ke jalan 
ea nara nan Menma yang lewat. Akan tetapi, Dia berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 
oleh melakukannya di j imiliki 
— Ia alan yangg dimaki 2. Dalam mu‘awadhah berlaku hukum jual beli, seperti adanya khiyar 
= (hak memilih) selama masih berada di tempat jual beli, khiyar (hak 


sen? FIKIH ISLAM LENGKAP | KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA S277). 
0 


memilih) karena ada syarat, mengembalikan barang karena terdapat d : Ga P | 
cacat, dan lain sebagainya. i a 


3. “Seseorang boleh memanjangkan atap rumahnya.” Maksu dnya, beg "ott 


memanjangkan sebagian atapnya yang berada di atas dinding ke 
jalanan. Tentang kebolehannya ditunjukkan oleh hadits, bahwa 
Rasulullah 3 memancangkan pancuran dengan tan i iwa 

i gannya di rumah m Hiwalah 
pamannya Al-Abbas æ». Padahal, pancuran itu sampai ke masjid desa a 
Rasulullah &. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam 


Musnadnya, Baihaqi dan Hakim. Jenis yang lainnya digi | 
ya digiyaskan , - ee ee a a oa 
dengan pancuran. (Kifayah Al-Akhyar) O95 9 JF! 033 JA a alat) a ar 


4. Jika dengan dipanjangkannya atap rumah seseorang merasa —— Bale Je, hA aad 3+ lela KAIN 3 | ae 34) 


terganggu, seperti orang yang lewat, atau memanjang ke rumah , . 
orang lain, maka hal itu dilarang berdasarkan sabda Rasulullah ie, he Nase Mh 1789 JA, JAH Se da 


E EEEE 

ei Yo 72 ¥ Syarat hiwdlah itu ada empat, yaitu: 

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (HR. . Ada kerelaan muhil (orang yang berhutang dan ingin 
Ibnu Majah 2340, 2341 dan selainnya). memindahkan hutangnya). 


s3 © . Ada persetujuan dari muhd! (orang yang memberi hutang). 


. Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam 
pengakuan. 


. Adanya kesamaan hutang muhi! dan muhdi “alaihi (orang 
yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, 
macamnya, waktu penangguhannya, dan waktu 
pembayarannya. 


Dengan hiwdlah, tanggungan hutang muhil bebas. 


Penjelasan: 


1. Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang 
menjadi tanggungan orang lainnya yang disebabkan oleh hutang 
pula. 

2. Dasar hukum hiwalah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
(2166) dan Muslim (1564) dari Abu Hurairah at: bahwa Rasulullah 


i 2 bersabda, 


(278) FIKIH ISLAM LENGKAP > 
age KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA 4279) ja 
NA 


4 5 


Oe Wah fe Oe tea D PA tee 8 Ae 
He i de stot Hy a is 


Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezhaliman. 
Jika salah seorang di antara kalian disuruh mengikuti (menagih) 


orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya, maka ikutilah ' a 
Gaga, 8 ila s Hukum Dhamân 


Dalam riwayat lainnya, 


E A E EE 7 cle jd 1d) oA Al Og Ul Ole cere 
JI se ESA t HE : 

| | Dan aan OS ISI cae D paadi g a Aten a mma, 
Apabila (tagihan hutang) salah seorang dari kalian dipindahkan 
kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia melakukannya. | O gaali gle ae, Se oe lly a b eng deat 


Imam Ahmad dalam Musnadnya (2/463) d el Ola peaz Ys ap sand Olavall OS ISI care 
Maksud orang kaya dalam hadits di atas adalah orang berhutang 
yang mampu melunasi hutangnya. 


ome 


Dhamân (menjamin) hutang yang masih tetap dalam status 
perjanjian menjadi sah apabila diketahui kadarnya. Orang yang 
memberi hutang berhak menagih kepada siapa pun yang 
diinginkannya, baik dhdmin (penanggung hutang) maupun 
madhmén “anhu (orang yang ditanggung hutangnya), jika 
dhamén tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan. Apabila 
dhdémin berhutang, dia bisa meminta madhmdn “anhu untuk 
ganti membayar hutangnya jika dhaman tersebut dan 
pelunasannya berdasarkan izinnya. Tidak sah hukumnya dhaman 
untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada 
dalam perjanjian kecuali diketahui barangnya. | 


Penjelasan: 


1. Dhamin adalah jaminan utang, atau dalam hal lain menghadirkan 
seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta 
pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan. 


{280}, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA LCDI 


2. Bukhari (2168) meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa’ 282, dia 


berkata, “Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi 2 ketika 
diusung seorang jenazah”. Orang-orang berkata, “Shalatkanlah dia!” 
Beliau bertanya, “Apakah dia memiliki hutang?” Mereka menjawab, 
“Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?" 
Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau lalu menyalatkannya. Kemudian 
datang lagi jenazah lainnya. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
shalatkanlah dia!” Beliau bertanya, “Apakah dia memiliki hutang?” 
Dijawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Apakah dia meninggalkan sesuatu?” 
Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Kemudian beliau menyalatkannya. 
Kemudian datanglah jenazah yang ketiga. Mereka berkata, 
“Shalatkanlah dia!” Beliau bertanya, “Apakah dia meninggalkan 
sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “A pakah 
dia memiliki hutang?” Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau 
bersabda, “Shalatkanlah sahabat kalian!” Abu Qatadah berkata, 
“Shalatkanlah dia, wahai Rasulullah! Hutangnya menjadi 
tanggunganku.” Kemudian beliau menyalatkannya. Nasa'i (4/65) 
meriwayatkan bahwa Nabi # bersabda, “Adakah yang mau melunasi 
(hutangnya)?” Abu Qatadah menjawab, “Saya yang akan 
melunasinya.” Beliau lalu menyalatkannya. Maksudnya, ini janjimu 
untuk melunasinya. Ibnu Majah (2407) juga meriwayatkan bahwa 
Abu Qatadah berkata, “Saya yang menanggungnya.” 


Hadits ini disertai oleh firman Allah we: 


2 ole -å> ~~ - 
KENA en Oly pa Ja na e gal 
F 2 Lis, - 


Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 
makanan (seberat) beban unta. Akulah yang menjaminnya. (Yusuf 
[12]: 72) 


Beban unta adalah sesuatu yang terkenal di kalangan mereka. 


3. Mengenai dhimin, Rasulullah $ bersabda, 


- an ʻA ae ws gs 
PE ae lg ald Ge a Lal 
Peminjaman itu harus dikembalikan dan penanggung itu adalah 


dhamin (penjamin). (HR. Tirmidzi 1265 dan dinyatakan hasan). 


282), 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Sementara itu mengenai madhmin “anhu, Rasulullah #¢ bersabda 
kepada Abu Qatadah 2 ketika dia membayar hutang yang dimiliki 
mayat, “Sekarang kulitnya telah mendingin.” (HR. Ahmad 3/330). 


. Tidak sah hukumnya dhamin untuk hutang yang tidak jelas dan 


sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian. Misalnya, seseorang 
mengatakan, “Saya menanggung apa yang akan engkau hutangkan 
kepada si Fulan.” 


Jika barang diketahui, maka dhamin untuk hutang yang tidak jelas 
dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian itu boleh dilakukan. 
Contoh kasus: seseorang menanggung harga untuk pembeli jika 
barang yang dicari keluar bukan dari penjualnya, atau cacat dan 
lain sebagainya. Ini adalah dhamin untuk sesuatu yang belum tetap. 
Hukumnya boleh, karena kebutuhan. 


ee 


6 
KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA (283) Js) 
Z, 


A { 

Ai ida fas 
ES soe aN 
S, AS hi i see: ae BE 


Hukum Syarikah (Perkongsian) 


MY Gm 4 JSM de OS ISI 3 Sle OSL JUS 


ALA oe PU de 03 Of HS pi me SL 
al, cond APS oly cf pls AA 3 Lin oly usa 
BA OS hy ct pall g adha Lyx daly JS O53, 
Sa Lage ody JSS cll 8 be OL ly 

cdl, LAT le ge g cs ls 


Kafalah (mengambil alih hutang) pada badan adalah boleh jika 
perkara yang diambil alih itu berkenaan dengan hak manusia. 


=F 


Penjelasan: 


1. Kafalah adalah menanggung (mengambil alih) hutang yang bukan 


menyangkut harta benda, tetapi berkenaan dengan urusan badan 
(fisik). 


2. Dasar diperbolehkannya kafilah adalah firman Allah we, Syarikah itu memiliki lima syarat, yaitu: 


1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar. 


az rn aay. Deere aie ne wie BZ z 
D tented Se S3 bl Salem, Uae) AE 


ry 


2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama 
Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. jenis dan macamnya. 


Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat 3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. 
baik. (Yusuf [12]: 78) 


. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk 
ee menggunakan harta tersebut. 


5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. 


Masing-masing pihak bisa membatalkan syarikah kapan pun dia 
menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal, maka syarikah 
ini batal. 


Ng 


Penjelasan: 


1. Syarikah adalah bekerja 
terhadap sesuatu barang. 


dalam. usaha atau kepemilikan 


a 


-e BULIK | 
Badan Perpustakaan & Kearsipan 


{284}, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB JU 


2. Dasar hukum syarikah ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud (3383) dari Abu Hurairah 285, dia berkata bahwa ; 
sesungguhnya Allah & berfirman, 


| 
SE pow ane TU tk ty dad à 
pi A SN cS Hukum Wakalah 


A a rr 
a 


Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 
seorang di antara mereka tidak mengkhianati sahabatnya. Jika dia 
mengkhianatinya, maka Aku keluar di antara keduanya. 


IS pe OFS jhe amiy ad a OL j Lb [S's 
celi gp League JST) «Sle te US gly ag IS ye 
tie Mowe |g aug mam Ol ja Vg aa IU YI a Vy cad 
(Legit oe Gor J>) maksudnya, Allah mencabut keberkahan dari ` E A mh sana: 
harta mereka. | CALS! Ay WE OS Ol) «JAN cee gas OF IA a 


(AN A Je) maksudnya, Allah menyertai keduanya untuk 
menjaga, membantu dan menurunkan berkah dalam harta mereka. 


ee | db NYA ye he pi Yy tet oe Ge ULP 


Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk 
melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan 
kepada orang lain. 


Wakéiah adalah akad yang diperbolehkan. Masing-masing pihak 
boleh membatalkannya kapan pun menginginkannya. Wakdlah 
ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang 
yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang yang 
dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. 
Seorang wakil tidak dibebani risiko, kecuali jika dia teledor. 


Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan 
tiga syarat: 


1. Menjual dengan harga standar. 


2. Menggunakan mata uang setempat. 


6) b 


S206). FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA LED. } 


3. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan 


mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, 
kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. 


Penjelasan: 


l. 


Wakalah adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada 
orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang 
perwakilan diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual beli 
dan lain sebagainya. 


. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk 


melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan 
kepada orang lain. Hal itu ditunjukkan oleh banyak hadits. Di 
antaranya tentang pembayaran hutang, Bukhari (2182) dan Mus- 
lim (1601) meriwayatkan dari Abu Hurairah eg, dia berkata, 
“Seorang laki-laki menghutangkan seekor unta dengan umur 
tertentu kepada Nabi 2. Dia datang untuk memintanya. Beliau 
bersabda, “Berikanlah kepadanya.” Orang-orang mencari unta yang 
berumur semisalnya, retapi tidak mendapatkan kecuali unta yang 
umurnya lebih tua. Beliau bersabda, “Berikanlah kepadanya.” Dia 
berkata, “Engkau telah melunasinya kepadaku. Mudah-mudahan 
Allah memenuhi kebutuhanmu.” Nabi #¢ bersabda, “Sesungguhnya 
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik 
pembayarannya.” 


Tentang pembelian, Tirmidzi (1258) meriwayatkan dengan sanad 
shahih dari “Urwah Al-Barigy æ, dia berkata, “Rasulullah 2 
memberikan kepadaku satu dinar untuk membeli seekor domba. 
Saya pun membeli dua ekor domba dan menjual salah satunya 
dengan harga satu dinar. Kemudian saya menyebutkan perkara itu 
dan beliau berkata, “Mudah-mudahan Allah memberkati perjanjian 
jual belimu.’” 


Tentang pernikahan, Bukhari (2186) dan Muslim (1425) 
meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ag, dia berkata bahwa seorang 
perempuan mendatangi Rasulullah & dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, saya menyerahkan diriku kepadamu.” Seorang laki-laki 


{288}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
KA 


berkata, “Nikahkanlah dia denganku.” Beliau bersabda, “Saya telah 
menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang 
engkau miliki.” 


. Wakalah adalah akad yang diperbolehkan. Maksudnya, tidak harus 


dilanjutkan oleh orang yang mewakili maupun orang yang diwakili. 


ee 


KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA LCDI 


Hukum Ikrar (Pengakuan) 


SS > 


SLE GN snd a Gey Sle Gt Ge sob po a ow) 
LAN AIA AY ge ip pa an 
BWM) BY) bee pally og BY! ep ya, l 
ad piel SOS Oly Le Vlg a, cé pdl stadt i 


ha 
irena) JI 3 9 d3 ale g Isl AB Pe pbi ww YI "n a 
z a oF 


“ya PA 


| Orang yang berikrar ada dua, yaitu: 
1. Berikrar mengenai hak Allah Ta'afa. 
2. Berikrar mengenai sesama manusia. 


lika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, boleh 
menariknya kembali. Akan tetapi, jika ikrar itu berhubungan 


dengan hak sesama manusia, maka tidak boleh menariknya 
kembali. 


Ikrar dianggap sah jika terpenuhi tiga syarat, yaitu: 


1. Orang yang berikrar itu telah baligh. 
2. Orang yang berikrar itu sehat akalnya. 


3. Berikrar atas kemauannya sendiri. 


ae 


{290), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Jika berhubungan dengan harta, maka ada syarat keempat, yaitu 
orang yang berikrar harus cerdik. 


Jika ikrar dilakukan untuk sesuatu yang majhul (tidak jelas), maka 
harus diminta penjelasan, Menyampaikan pengecualian dalam 
ikrar adalah sah jika kata ini disambung dengan kalimat 
sebelumnya. Ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar 
dalam keadaan sehat. 


Penjelasan: 


I: 
2. 


Ikrar adalah pengakuan atas Kesalahan yang pernah dilakukan. 


Dasar hukum ikrar adalah firman Allah 2, 
sa at ate ote 6 7-2 ee Ry = #31 4 : 
a 335 ab ana Lowy re pp 


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- 
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap 
dirimu sendiri. (An-Nisa' [4]: 135) 


(Lay c's) adalah orang-orang yang selalu menegakkan keadilan 
di segala urusan. 


Persaksian terhadap diri sendiri adalah ikrar. 


Juga sabda Rasulullah $, “Pergilah, wahai Unais, menemui perempuan 
ini. Jika dia mengaku, maka rajamlah.” Kemudian Unais menemuinya 
dan perempuan itu mengakui. Kemudian Rasulullah 2 
memerintahkan untuk merajamnya. Perempuan itu pun dirajam. 
(HR. Bukhari 2575 dan Muslim 1697). 


. Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, boleh 


menariknya kembali. Ini ditunjukkan oleh kisah perajaman Ma'iz 
a, bahwa ketika merasakan sakitnya lemparan batu, dia pun lari. 
Kemudian para sahabat mendapatinya dan kembali merajamnya. 
Kemudian hal itu dikabarkan kepada Rasulullah 252. Beliau berkata, 
“Mengapa kalian tidak membiarkannya?” (HR. Bukhari 4970, Muslim 
1691, dan Tirmidzi 1428). 


t 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA (291) A, 
AA 


; Ikrar orang yang dipaksa tidak sah. Ibnu Majah (2044) 
meriwayatkan dari Abu Hurairah 2, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah &€ bersabda, 


tC Ca Ka VIP 2-3 &. SE one 2 3 
Se Jai SU Un glee ay ega GE AY jai DS 
Aa REA Uy UKG 


Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terbesit dalam dada umatku 
selama dia belum melakukan atau membicarakannya, serta apa yang 
membuatnya terpaksa. 


Artinya, Allah & menggugurkan taklif (beban/tanggung jawab) 
dari orang yang terpaksa. Tidak sah ikrar seseorang jika dia dipaksa 
mengaku. Bahkan, Allah g membatalkan pengakuan kufur 


seseorang ketika dipaksa jika hatinya tetap merasa tenang dengan 
keimanan, Allah & berfirman: 


tf -23 


- .. Rp P - 8. z 
cee NY byak 110053 0, NN 


kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 
beriman (dia tidak berdosa). (An-Nahl [16]: 106) 


Maka dari itu, ikrar selainnya tentu lebib utama untuk tidak sah. 


- Maksud ikrar dalam keadaan sakit adalah sakit yang mengantarkan 
pada kematian. 
oe 


4 


SD) 
9 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukum ‘Ariyah 


at a wi 


ISP cad le] o jlo wipe cl eee LEY SL IS 
ag SAS akang Kilas Hy halt j gg UT dats CIS 


Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh 
dipinjamkan kepada orang lain jika manfaatnya merupakan 
pengaruh dari barang itu (tidak langsung pada barangnya). 


Boleh meminjam secara bebas atau terikat oleh waktu. Orang 
yang meminjam bertanggung jawab terhadap harga barang yang 
dipinjam jika rusak. 


aa Aa — R R —————- 


Penjelasan: 


di 


'Ariyah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal 
dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak 
mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah 
diambil! manfaatnya. 


Dasar diperbolehkannya ‘ariyah adalah firman Allah &: 


Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Ma‘tn (107): 
7) 
Al-ma'un adalah barang yang dipinjam oleh para tetangga kepada 
tetangga lainnya. Demikianlah yang ditafsirkan oleh jumhur ulama. 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA {293) A 
© 


Bukhari (2474) dan Muslim (2307) meriwayatkan bahwa 


Rasulullah 25 meminjam kuda dari Abu Thalhah 2 kemudian 
beliau menungganginya. a 


3. Pendapat yang paling benar menyatakan boleh meminjamkan 
sesuatu yang manfaatnya itu ada pada wujud barang itu langsung 


seperti meminj 

n a a pohon untuk memakan buahnya. Akan tetapi, Hukum Ghashab 

Ta heminjam sesuatu yang bisa hancur wujud barangnya 

jika dipakai, seperti lilin dan selainnya. (Nihayah) | an ee | 
4. Ab irmidzi Sal | | 

pen dan Tirmidzi (1266) meriwayatkan dari Aka Mean oa RU ag ee : j 

a 25 ba wa Rasulullah 4 meminjam baju besi dari Shafwan Ta Al Anan 

A ee ketika perang Hunain. Shafwan berkata kepada £ os } S SA P E E 

asu vali Apakah ini ghasab, wahai Muhammad?” Beliau | | als A | 
menjawab, “Bukan, tetapi peminjaman yang dijamin.” oS 7 cea ig ea P a 


SEB a 


Barangsiapa mengghashab harta orang lain, dia harus 
mengembalikannya. Begitu juga dengan denda kekurangannya 
dan harga semisalnya. Apabila barang itu rusak, dia wajib 
menggantinya dengan barang serupa jika memang ada barang 
serupa, atau dengan harganya jika tidak ada barang serupa 
dengan nilai lebih banyak semenjak hari pengghashaban sampai 


| hari rusaknya barang tersebut. J 


Penjelasan: 


1. Ghashab adalah mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak 
benar, misalnya dengan merampas atau tanpa izin. 


2. Dasar larangan ghashab adalah khabar Abu Dawud (3561) dan 
Tirmidzi (1266) dari Samurah a dari Nabi xtc, beliau bersabda, 


BP DA LAN de 


Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai (barang yang 
diambil itu) dikembalikan. 


Ghashab adalah salah satu dosa besar. Dasar pengharamannya 
terkandung dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah 


A 2 


(294) FIKIH ISLAM LEN : 
aS GKAP KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA £295), 


i s 
Q 


te a Ke TE 1e- 4 

Has Ses Sigal | st N3 
Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara 
kalian dengan jalan yang batil. (Al-Baqarah (21: 188) 


Juga terkandung dalam banyak hadits, di antaranya adalah khutbah 
Rasulullah # di Mina, 


Pa 4 - a P P near Pee 2 
AA SA OAS SAE AS SUING Bebe OF 
Wa San 3 da AS eb 

Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian 


adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari kalian ini di bulan 


dan tempat kalian ini. (HR. Bukhari, Muslim 1218, dan 
selainnya). 


es 


(a) 
SD? 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


| 
! 
F 
| 


| 4 
me Sa 


Hukum Syufah 


Yeop Led NA Dg Wall daly kebal) 
sa cope MAS G23! ce J Y be SS g eei 
5 yall aa Le pil OW SS 3 eed de aby stl 
siei yain de Hal a gF ly eller Les 
jad de be pine! dele laiii OS hy fA KAA 

SUN 


Syuf‘ah berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi 
tetangga. Syuf‘ah berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan 
harta yang tidak bisa dibagi. Syuf ah juga berlaku dalam semua 
barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah, 
seperti bangunan dan selainnya. Syuf'ah berlaku dengan harga 
penjualan. 


Syuf'ah harus dilakukan segera. Jika ditunda padahal mampu 
menyegerakannya, maka batal. Jika seorang perempuan dinikahi 
dengan mahar sebidang tanah kongsi, maka pemilik hak syuf'ah 
bisa mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar. 


Jika pemilik hak syuf'ah itu banyak, maka mereka berhak 
| mendapatkannya sesuai dengan kadar kepemilikan. 


— 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA L227) } 
5 


Penjelasan: 


|. Syuf'ah adalah pengambilan aset milik sekutu (mitra usaha) oleh 


sekutunya (mitra usahanya) yang dijual dengan harga jualnya. 
2. Dasar syuf'ah adalah hadits 


| yang diriwayatkan oleh Bukhari (2138 

dan Muslim (1608) dari Jabir a, dia berkata, “Rasulullah 2 
menetapkan syuf‘ah dalam segala sesuatu yang tidak bisa dibagi ” 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Yaitu untuk tanah, rumah, atau 


kebun. Jika batasan telah diteta kan dan j eae 
. alan tel 
tidak ada syuf'ah.” j Jalan telah diberikan, maka 


Hukum Qiradh 


— aa —. 
aa a Gol ae 0S ol bio def a, 
Peak 9 asl 3 Jalal JUL Oy od, of, bl, 
cyt Legler Is or) b sty Oly UIE oo yng aes VE 
Olgi Y) Jadi de Olas Vy due phd Y Oly ega 

Ce Pl ON pel por OI pai cory a 


- Ibnu Majah (2500) meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar 


eS, di 
berkata bahwa Rasulullah x bersabda, e 


- oy - £ o 
SLi JAS SI 
Syuf ah itu seperti lepasnya (unta) yang diikat. 


Maksudnya, syuf ah akan len 
hilangnya unta liar jika t 
dihampiri. 


yap jika tidak segera diminta, seperti 
erlepas ikatannya dan tidak segera 


© CS wp 


Oiradh itu memiliki empat syarat: 


1. Ada harta pokok yang berupa dinar dan dirham. 


2. Pemilik modal memberi izin kepada pelaksana untuk 
mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang 
biasanya wujudnya tidak akan terputus. 


3. Ada perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan 
pelaksana. 


4. Tidak ditentukan jangka waktunya. 


Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan 
kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Jika ada keuntungan 
dan kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan 
keuntungan. 


= 


Penjelasan: 


1. Qiradh adalah pemberian modal kepada orang lain untuk dijalankan, 


sedangkan keuntungannya dibagi dua menurut perjanjian. 
() 


S298), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


(9) 
KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA £299) A 


$ 


2. Qiradh dinamakan juga mudharabah. Dasar hukumnya adalah ijma’ Y 
dan amalan para sahabat .& . Dalam Takmilah Al-Majmi‘(14/191) 8 
bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Secara umum, para ulama bersepakat 
tentang bolehnya mudharabah.” Ash-Shan'ani berkata, “Tidak ada 
perbedaan di antara kaum muslimin tentang bolehnya giradh. Ini 


merupakan salah saru amalan pada masa jahiliyah. k | 
lam menetapkannya.” jahiliyah, kemudian Is- 


Sebuah riwayat menyatakan bahwa sejumlah sahabat 


Mean Di antara mereka adalah Umar dan anaknya, =~ of ual cob > by py Ja cle ile nn, 
l ullah, serta Utsman bin Affan .& , (Silakan lihat Al-Muwaththa’ | | f 
Kitab Al-Qiradh (2/687). i È apil pe La plaa le ja pll Cae OF aly cone, La ti 
3. Maksud perjanjian bagi untun ili ; 
5 g antara pemilik modal dan pelaksana ; E E F A ; j 
adalah bagian tertentu, seperti setengah atau sepertiga. P «Ut cle pgd ci pod! Ll anti ope Cy pe de Kd for 
oe JW oy che a Af andi ope Jar 


Musdgoh diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur dengan 
dua syarat, yaitu: 


1. Pemilik lahan menentukan jangka waktunya. 


2. Bagian buah-buahan yang akan diberikan kepada penggarap 
harus diketahui. 


Proses pengerjaannya ada dua: 


1. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah- 
buahan, maka itu menjadi tanggung jawab penggarap. 


2. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan tanah, 
maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. 


Penjelasan: 


1. Musdgdh adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan 
lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara 
dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari 
hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. 


1 ' FI 
SED Jo) KIH ISLAM LENGKAP KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA {301), 
0 


2. Dasar hukum musâgâh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari y 
(2203) dan Muslim (1551) dari Ibnu Umar & bahwa Rasulullah 8 
2 memberikan kepada penduduk Khaibar setengah buah-buahan 
atau tumbuh-tumbuhan yang dihasilkannya. 


Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Beliau memberikan kurma 
Khaibar dan tanahnya kepada para Yahudi Khaibar agar mereka 
mengolahnya dengan harta mereka, sedangkan Rasulullah # 
mendapatkan setengah (hasilnya).” | 


Dalam hal ini, kurma ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan E Va) ca lt eee ae ole; ck g aay! SA ls Jo 
pohon anggur diqiyaskan kepadanya. DAN , 

SEA NI Jas yf oe yl eb ee aah 
dle as Vy heb bat, OTY BI pas 
ome ge lw Ya (3 petis cal ak, Has gi jaf 


Ol gels NI er 


Untuk tumbuh-tumbuhan hukumnya boleh jika itu adalah bagian 
pepohonan, sebagaimana disebutkan dalam hadits. 


Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap 
utuh (tidak berubah), maka boleh menyewakannya jika 
manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara: dengan 
jangka waktu atau pekerjaan. Ongkos ijarah (sewa) harus dibayar 
tunai, kecuali jika ada perjanjian untuk menangguhkan 
pembayaran ongkos sewa tersebut. 


Ijarah tidak menjadi batal karena meninggalnya salah seorang 
di antara dua orang yang melakukan akad. Akan tetapi, ijarah 
itu batal karena rusaknya barang yang disewakan. Tidak ada 
jaminan bagi si penyewa kecuali jika barang rusak karena 
kecerobohannya. 


Penjelasan: 


1. Ijarah atau sewa adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu 
dengan harga tertentu. 


S302) FIKIH ISLAM LENGKAP | KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA £303), 
NA 
O 


2. Landasan syariat ijarah di antaranya adalah firman Allah ws: 
Seba 8 


vet a a é, - 
CPD el opt gil I Gaby ol 


Kemudian jtka mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka 
berikanlah kepada mereka upahnya. (Ath-Thalag [65]: 6) 


Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2150) dari Abu Hurairah 


ms dari Nabi æ, beliau bersabda, 

Ait? (eS. feo 2 NE eee “tat, “Oe ONS é 
Patah pa Wana amat LS ony KALI Ag gees LI 
Me Ia ah: a Le ee err. Hes faa 
rag in ISG Te FL Ja ob BSE Jr) 


Bea EF | 30” 


fo Tove oe E 2r bo 
Sa y II Ain pli (aod ial 


Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. (1) 
Seseorang yang bersumpah kepadaku, kemudian berkhianat. (2) 
Seseorang yang menjual orang yang merdeka, kemudian memakan 
uangnya. (3) Seseorang yang menyewa orang lain yang menyelesaikan 
pekerjaannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya. 


Bukhari (2159) dan Muslim ( 1202) meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
2, dia berkata, “Rasulullah $ berbekam, kemudian memberikan 
upah kepada orang yang membekam. Jika beliau mengetahui 
ketidakbagusan pekerjaan ini, tentu beliau tidak akan memberinya.” 
Maksud ketidakbagusan pekerjaan ini (membekam) adalah 
keharamannya. Kalaupun bukan itu maksudnya, maka pekerjaan 
ini adalah salah satu yang dimakruhkan. 


wo 


£304), FIKIH ISLAM LENGKAP 


T FEAN 

x | 
Wg "tts 
tek ae 


Hukum Ja‘alah 


p che plee Lage adla oy og bate of yag a gle Uhl, 
wry pM yoga EUS Goel 03, 


Ja Glah itu diperbolehkan itu. Misalnya, seseorang mensyaratkan 
pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa 
mengembalikan untanya yang hilang. Jika seseorang 
mengembalikannya, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang 
disyaratkan tersebut. 


Penjelasan: 


1. Ja'alah adalah memberikan imbalan atau bayaran kepada seseorang 
sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita. 


2. Dalil disyariatkannya ja “alah adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari (2156) dan Muslim (2201) dari Abu Sa'id Al-Khudri 2 
bahwa sekelompok sahabat ingin bertamu di suatu kaum, tetapi 
mereka tidak mau melayaninya. Kemudian pemimpin mereka 
disengat kalajengking. Lalu salah seorang sahabat merugyahnya 
dengan surat Al-Fatihah untuk mendapatkan sekelompok domba. 
Orang itu sembuh, sedangkan mereka mengambil hadiahnya. Hal 
itu dikabarkan kepada Rasulullah #. Beliau lantas bersabda, “Kalian 
telah benar. Bagilah hadiah itu dan berikan satu bagian untukku bersama 
kalian.” Beginilah ringkasan hadits. 


Rugyah adalah setiap bacaan yang dapat menyembuhkan dari sakit 
atau selainnya. 


Hadiah adalah upah yang harus dibayarnya. 
ese 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA 4305), 
NP, 
O 


b 


== 


Hukum Muzara ah 


Se Ne pr dl phy les La Jera di ado IL 
db ps gi ciad gh ed Laut ol ST ol, Ad A 
ja cand Gaga LL 


Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk 
ditanami, lalu dia mensyaratkan hasil tertentu dari tanahnya 
itu untuk si petani, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia 
menyewakannya dengan emas atau perak, atau mensyaratkan 
makanan tertentu dalam tanggungannya, maka ini hukumnya 
boleh. 


SS aa ma ama man aa aan À 


Penjelasan: 
l. 


Muzara‘ah adalah seseorang memberikan tanahnya kepada orang 
lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah 
tersebut. 


. Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk 


ditanami, lalu dia mensyaratkan hasil dari sebidang tanah tertentu 
ini untuk si pemilik tanah dan hasil sebidang tanah lainnya untuk 
si petani, maka hukumnya tidak boleh. Dasar ketidakbolehannya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2214) dan Muslim 
(1548) dari Rafi’ bin Khudaij a, dia berkata, “Kami menanami 
tanah pada masa Rasulullah 45. Kemudian kami menyewakannya 
dengan sepertiga atau seperempat serta makanan tertentu. 
Kemudian pada suatu hari, salah seorang pamanku mendatangi 
kami dan berkata, “Rasulullah #¢ melarang kami melakukan sesuatu 


£306), FIKIH ISLAM LENGKAP 


yang dahulunya bermanfaat bagi kami. Ketaatan kepada Allah dan 
Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kami. Kami dilarang menanami 
tanah, kemudian menyewakannya dengan sepertiga atau 
seperempat serta makanan tertentu. Beliau memerintahkan pemilik 
tanah untuk menanaminya atau Orang. Beliau membenci 
penyewaannya dan selainnya.” 

Maksud makanan tertentu adalah bagian tertentu yang dihasilkan 
oleh tanah tersebut. Larangan ini bersumber dari bagian 
sebelumnya, yaitu penyewaan dengan seperempat dan sepertiga. 

Maksud 'membenci penyewaannya' adalah penyewaan dengan 
sebagian hasil panen tanah tersebut. 


. Muslim (1549) meriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak 2: 


bahwa Rasulullah # melarang muzira'ah dan memerintahkan 
mu'djarah serta berkata, “Tidak apa-apa.” 


GES 


KITAB JUAL BELI DAN MU’AMALAT LAINNYA IED, Ja 


DAR , 

rai `M i 
ip f 5 ad 
Fey. ios 
SER ae a el 


Hukum Ihya' Al-Mawat 


Le shel kos alad SL ede doe 2, WO 
desl ys Oy gl Sui tty Leal Lee satel 3 ots” 
gi gf deni o ne al chit oly cata Se hain ol 

MEN AI iba LOS of, 


Ihyg' Al-Mawat (membuka lahan baru) diperbolehkan dengan 
dua syarat: 


1. Orang yang mengolahnya adalah muslim. 
2. Tanah itu bebas dan tidak dimiliki seorang muslim. 


Sifat pembukaan tanah yang mati itu menurut kebiasaannya jika 
memang dapat dihidupkan. 


Dalam membuka lahan baru, wajib menyumbangkan air jika 
terdapat tiga syarat: 


1. Air yang ada melebihi kebutuhan. 


2. Air itu mencukupi kebutuhan orang lain: baik untuk dirinya 
sendiri atau binatang ternaknya. 


. Air itu terdapat di sumur atau mata air. 


| at ee ae J | 
Oly bobs tt OS Of iib i ila igi clio, 


7 Penjelasan: 


+ 


æ 


l. Ihya? Al-Mawât adalah seorang Muslim pergi ke tanah yang tidak 


dimiliki oleh siapa pun, kemudian memakmurkannya dengan 
menanam pohon di dalamnya, atau membangun rumah di atasnya, 
atau menggali sumur untuk dirinya dan menjadi milik pribadinya. 


. Bukhari (2210) meriwayatkan dari Aisyah w dari Nabi #s, beliau 


bersabda, 


S.E... ~ Ff, 0 + of & ok oi. - 
Barangsiapa mengolah tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, 
maka dia lebih berhak. 

Artinya, lebih berhak dari orang selainnya. Maksud mengolah atau 
menghidupkan tanah adalah memperbaikinya dengan menanam 

atau membangun. Dalam riwayat Bukhari lainnya (13/46) 

disebutkan, “Bukan hak seorang muslim,” 


. Bukhari (2230) dan Muslim (107) meriwayatkan dari Abu Hurairah 


mo, dia berkata, “Rasulullah & bersabda, 


MAA Ah BU ea ee ee nee ee Du N Sa. Pai 
LA ol a a ph Be 
“bet ya oy dally ake id Bae 


Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat 
dan tidak akan disucikan serta akan mendapatkan adzab yang pedih. 
(Salah satunya adalah) seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan, 
kemudian menghalanginya dart orang yang sedang dalam perjalanan.” 
Maksud “tidak akan dilihat” adalah tidak akan dilihat dengan 
pandangan rahmat dan kemuliaan. 
Maksud “tidak akan disucikan” adalah mereka tidak akan disucikan 
dari dosa. 
Muslim (1565) juga meriwayatkan dari Jabir ai, dia berkata, 
“Rasulullah # melarang penjualan kelebihan air.” 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA {309) kk 
NP 
O 


4. Maksud syarat, “air itu terdapat di sumur atau mata air”, adalah 5 


jika masih ada sisa dan tidak ditempatkan di dalam bejana dan 
selainnya. 


@ Gye @ 


§310, FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Hukum Wakaf 


cli are piin KOS ol a OME Sle vai Sly 
Y oiy cadets Y g By ope el dle OR oly ce 
gel gf ead or iI bole de say yh GON 

da gh yd JI 


Wakaf itu diperbolehkan dengan tiga syarat: 


1. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya 
tetap utuh. 


2. Barang yang diwakafkan sudah ada dan merupakan bagian 
yang tidak terpisah. 


3. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang 
diharamkan. 


Penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang 
yang mewakafkan; entah itu mendahulukan, menunda, 
menyamakan, atau melebihkan (pemberian wakaf kepada 
sebagian dari pihak yang menerima wakaf). 


Penjelasan: 


Dasar syariat wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
(2586) dan Muslim (1632) dari Ibnu Umar & bahwa Umar bin 
Khaththab 2 mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia 
mendatangi Nabi # untuk meminta pendapatnya. Dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah 


(3 
KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA (311), 
NP 


mendapatkan harta yang lebih berharga darinya sekalipun. Apa yang 
engkau perintahkan kepadaku tentang hal ini?” Beliau menjawab, “Jika 
berkehendak, engkau dapat menahan asalnya dan menyedekahkannya.” 
Kemudian Umar menyedekahnya. Tanah itu tidak dijual, tidak hibahkan 
dan tidak diwariskan. Akan tetapi, tanah itu disedekahkan kepada 
orang-orang fakir, karib kerabat, budak yang memerdekakan diri, 
keperluan jihad, Ibnu Sabi] dan tamu. Orang yang mengurusnya tidak 
berdosa jika memakannya dengan cara yang makruf dan memberi 
makan (orang lain). Tanah itu bukan untuk diuangkan. 


Maksud mendapatkan tanah adalah mengambilnya dan menjadi 
miliknya ketika dibagi, yaitu ketika Khaibar ditaklukkan dan tanahnya 
dibagi. 


Maksud “engkau dapat menahan” adalah mewakafkan. 


Maksud “menyedekahkannya” adalah menyedekahkan buah- 
buahannya dan hasilnya. 


Maksud “bukan untuk diuangkan” adalah bukan untuk dijadikan 
harta. 


Islam memotivasi untuk mengeluarkan wakaf. Hal ini ditunjukkan 
oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1631) dari Abu Hurairah 
ws bahwa Rasulullah & bersabda, 


a’ 4? lee ə 2 en rÈ 2 aî dor ne “9 2 PEE Li aS 
ay lor Bie on Vi BOYS ya Vi ales ace lai! oly! whl Is 
ee s - - g - - - 

A0 - 2 te of aT ras 4 o 


Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 
tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak 
shalih yang mendoakannya. 


Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. 


Do 


K312), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukum Hibah 


Nag eel VI AI je Vy tata jr den ber LI, 
ob Of Y dg gore OF al SP Aa ed 
Babi sf pared OS ag f gi ee pel lly dy 
sodas ct 43593 
Semua barang yang boleh dijual, maka boleh pula dihibahkan. 
Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah 
diserahkan. Jika suatu barang telah diserahkan, maka si pemberi 


hibah tidak boleh menariknya kembali, kecuali seorang bapak 
yang menarik kembali hibah kepada anaknya. 


Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada saudaranya 
Muslim dengan cara ‘umrd atau rugbd, maka barang itu menjadi 
milik orang yang diberi, kemudian untuk ahli warisnya setelah 
kematiannya. 


Penjelasan: 
1. Hibah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan tukarannya. 


2. Dasar hukum hibah ditunjukkan oleh firman Allah #, 


- - - Ms ae - yes, g ze efs br 


Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA 313) 1 
0 


sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa’ [4]: 4) 


Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2437) dan Muslim 
(1077), lafazh ini adalah riwayatnya, dari Abu Hurairah 4} bahwa 
jika dihidangkan makanan kepada Nabi #s, beliau menanyakannya. 
Jika dikatakan hadiah, beliau memakannya. Jika dikatakan sedekah, 
beliau tidak memakannya. 


. Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah 
diserahkan. Artinya, barang yang dihibahkan tidak beralih dari milik 
wahib (orang yang menghibahkan) ke milik mauhtib lahu (orang yang 
menerima hibah) sebelum barang itu diserahkan. Wâhib bisa 
menarik kembali hibahnya sebelum barang itu diserahkan. Hal ini 
ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dan 
dinyatakannya shahih bahwa Rasulullah # menghadiahkan minyak 
kasturi kepada Najasy. Ternyata Najasyi meninggal sebelum barang 
itu sampai kepadanya. Lalu Nabi 2 membaginya di antara istri- 
istrinya. (2/188) 


. Mengenai larangan menarik kembali hibah yang telah diberikan, 
Bukhari (2449) dan Muslim (1622) meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
$, dia mengatakan bahwa Rasulullah $g bersabda, 


3 sa? 


rz a Or 0 e 
AS BO es ISIS ace SI 


Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing muntah, 
kemudian menarik muntahannya. 


Abu Dawud (3539) dan Tirmidzi (2133) meriwayatkan dari Ibnu 
Umar dan Ibnu Abbas s dari Nabi x, beliau bersabda, 


o £ - # PPS Jaag on be 0.3 -7 
I YI Ga a a of BI a Y 


Ay dems ag 
Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu atau menghibahkan 


sesuatu kemudian menariknya kembali, kecuali bapak yang 


memberikan sesuatu kepada anaknya. 
(;) 


{Sih 


Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


X 


Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 


. ‘Umra adalah seseorang mengatakan, “Saya memberikan barang ini 


kepadamu dengan cara ‘umrâ.” Artinya, saya menjadikan barang 
ini sebagai hak milikmu sepanjang umurmu. Jika engkau meninggal, 
maka barang itu kembali kepadaku. 
Ruqba adalah seseorang mengatakan, “Saya memberikan barang ini 
kepadamu dengan cara ruqbâ. Jika engkau meninggal sebelumku, 
maka barang itu kembali kepadaku, Jika saya meninggal sebelum 
dirimu, maka barang itu tetap menjadi milikmu.” 
Muslim (1625) meriwayatkan dari Jabir a bahwa Rasulullah #4 
bersabda, 

GK hsi AA I e a bl Se ee 


va va 


a ban PA ae aa “3. » Eora IA 44 eee 
SAN GY s o Gp l See ir Dat 
ea Nya ag C55 cles bef AN Joel ja Yate 


Siapa saja yang memberikan barang kepada orang lain secara ‘umra, 
maka 'umrd tersebut menjadi miliknya dan anak keturunannya. Yaitu, 
seseorang berkata, “Saya memberikan barang ini kepadamu dan anak 
keturunanmu. Tidak ada seorang pun yang tersisa di antara kalian.” 
Maka, barang itu menjadi milik orang yang diberi dan tidak kembali 
kepada pemberinya, karena pemberi tersebut memberikan sesuatu yang 
bisa diwarisi. 

Artinya, barang yang diberikan itu masuk dalam hukum sesuatu 

yang diwarisi dan ada hak bagi ahli warisnya. 

Abu Dawud (3558) dan Tirmidzi (1351) meriwayatkan dari Jabir 

æ, dia berkata, “Rasulullah #¢ bersabda, 


La É Tata ee -0 É ee roar 
GY Spe BIG BY Sp ca 
Umra itu berlaku untuk ahlinya dan rugba juga berlaku untuk 


ahlinya.” 
Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 


oo 


KITAB JUAL BEL! DAN MU’AMALAT LAINNYA §315) A 


— 


ae 
aS 
$ E 
Sent “agd: 
a wey 
i Pa Ca 


Hukum Luqathah 


: A 
eja GG oly g ahi an, sty | 
Ily PU yo AB le OS OT LS oy dai eid, 
relic y Lasley an D Of aie Cay Loic 
NT NSF Agee jp ob lelit Leste y pain Laga 
SI en gh Sg do Aga de a is USL 
pte law OFS IT ole ag d OP cad late y 
Ol zi! 

To pol desl le abal 

MAS ligi aly de cay L Load 

Pang IST a Gay VL Gilly 
ta Bag any 

san opt Socal a Le Jah Ob NIT ode de be SIU 
dain y tah Jat bie, 


Vol gem LOL ne gy Ol pas aaa I Damai e 


Edel SAN Ab ey ST oy aa 
OB amii Ate Ol gm y at dade g ang gh ale GEYL 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Om 3 ad paH g oda g Oy aS y sl aall O oda g 
La Sal LY 


Jika seseorang mendapatkan fuqathah (barang temuan) di 
sebuah lapangan atau jalan, maka dia boleh mengambil atau 
membiarkannya. Mengambilnya lebih utama daripada 
membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk 
menjaganya. 


Jika barang itu diambil, maka dia harus mengumumkan kepada 
masyarakat dengan menyebutkan enam hal: 


Wadahnya. 


Tutupnya. 


Tali pengikatnya. 


Jenisnya. 


Jumlahnya. 


OT Re ME IA 


Berat timbangannya. 


Lugathah hendaknya disimpan di tempat yang aman. Jika 
orang yang menemukannya ingin memilikinya, dia harus 
mengumumkannya selama setahun di pintu-pintu masjid dan 
di tempat ditemukannya barang tersebut. Jika pemiliknya tidak 
ada, dia boleh memilikinya dengan syarat bertanggung jawab. 


Lugathah itu ada empat macam: 


= Pertama: barang-barang yang tahan lama. Hukumnya seperti 
tersebut di atas. 


Kedua: barang-barang yang tidak tahan lama, misalnya 
makanan basah. Terhadap barang-barang seperti ini ada 
beberapa pilihan. Orang yang menemukannya boleh 
memakannya dan menggantinya, atau menjualnya dan 
menjaga uang hasil penjualannya. 


b————— 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA (317), 
NP 


——— ———  ——i Lj 2. Dalam hadits Zaid bin Khalid 3», dia bertanya kepada Rasulullah 


» Ketiga: barang-barang yang bisa tahan lama dengan # tentang unta yang tersesat. Beliau menjawab, “Biarkanlah, karena 
diawetkan, misalnya kurma basah. Terhadap barang-barang tapal dan minumannya ada bersamanya. Biarkan ia meminum air dan 
sepertiini diperlakukan mana yang bisa membawa maslahat. | memakan pepohonan sampai pemiliknya menemukannya. ” Zaid lalu 
Orang yang menemukannya boleh menjualnya dan menjaga menanyakan tentang domba. Beliau menjawab, “Ambillah! Ia menjadi 
uang hasil penjualannya, atau mengeringkannya dan ) milikmu, atau saudaramu, atau serigala.” 


menjaganya: | Maksud “tapal dan minumannya ada bersamanya” adalah mampu 
= Keempat: barang-barang yang membutuhkan biaya, | melintasi gurun, sebagaimana ia mampu mengisi lambungnya 

misalnya hewan. Hewan /uqathah itu ada dua: a7 (dengan air) yang cukup untuk beberapa hari. 
1. Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Orang yang : Maksud “ia menjadi milikmu” adalah engkau yang iA 

menemukannya boleh memitih antara tiga hal, yaitu: ' atau orang lain yang akan mengambilnya, atau serigala yang 

memakannya. 
- memakannya dan menanggung harganya. x 
BEN 
- memeliharanya dan berbuat baik dengan membiayai- j @ 
nya, 


- menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya. 


2. Hewan yang mampu melindungi dirinya. Jika seseorang 
menemukannya di gurun, dia harus membiarkannya. Jika 
menemukannya di pemukiman, maka dia boleh memilih 
di antara tiga hal di atas. 


SS 


Penjelasan: 


1. Dasar hukum dan syariat lugathah adalah sejumlah hadits. Di 
antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2296) dan Mus- 
lim (1722) dart Zaid bin Khalid Al-Jahany 2 bahwa Nabi # ditanya 
tentang lugathah: emas atau perak? Beliau menjawab, “Kenalilah tali 
dan tutupnya. Kemudian umumkanlah selama setahun. Jika engkau tidak 
mengetahui (pemiliknya), maka belanjakanlah. Harga barang itu menjadi 
titipan bagimu. Jika datang orang yang memintanya pada suatu hari, maka 
berikanlah kepadanya.” 


Dalam riwayat Bukhari (2294) dan Muslim (1732) dari Ubayy bin 
Ka'ab ws disebutkan bahwa Rasulullah &: bersabda, “Kenalilah 
jumlah, tali dan wadahnya. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah. Jika 
tidak, maka nikmatilah.” 


£318), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA IGD! 
V, Q 
0 


Hukum Lagith 


| Aol y ASUS y aig 5g odb Ga lal de ig, 


Gail JL am dor OW coral ky BY Yg BUSI Le 
DUS cy G iid JU ane dor ys d Oly pF! ade 


| 


Jika lagfth (anak terlantar) ditemukan di jalanan, maka urusan 
memungut, mendidik dan menanggung kehidupannya adalah 
fardhu kifayah. Anak terlantar itu hendaknya dirawat oleh 
orang yang dapat dipercaya. Jika anak itu ditemukan bersama 
dengan hartanya, maka harta tersebut dialokasikan untuknya. 
Jika dia ditemukan tanpa memiliki harta, maka dia dinafkahi dari 
Baitul Mal. 


AS 


Penjelasan: 


1. Lagith adalah anak terbuang yang ditemukan di salah satu tempat 
tanpa diketahui nasibnya dan tidak ada seorang pun yang 
mengakuinya sebagai anaknya. 


2. Anak terlantar wajib dipungut untuk menjaga jiwanya yang mulia 
dari kematian serta menjaga kehidupannya. Allah æ berfirman: 


SZ 2 a ao tad SNN 2 o 2 
ere ell Um! isles llii ag 


Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah- 
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Al-Ma'idah 
[5]: 32) 


§320), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


. Jika anak terlantar ditemukan tanpa memiliki harta, maka dia 


dinafkahi dari Baitul Mal. Sebab, Umar #% meminta pendapat para 
sahabat tentang nafkah lagith. Para sahabat bersepakat bahwa 
biayanya diambil dari baitul mal. (Mughni Al-Muhtaj: 2/421) 


ete 


3 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA LEDI 


Hukum Wadi'ah 


Yy clad BLYL PB a Coe 19 Ube iao gly 
PA cle bao) 5 A pee Fo Jag egal Y) cee 
| Lor JF pol cls a p> a hbis of aoe, 
pene Cal om Neale 5 all as 


Wadi‘ah adalah amanah. Sunnah menerimanya bagi orang yang 
mampu menunaikan amanah tersebut. Tidak ada tanggungan 
bagi orang yang dititipi wadi'ah kecuali jika barang itu hilang 
atau rusak karena kecerobohannya. Ucapan orang yang dititipi 
wadFah diterima ketika dia mengembalikan wadf'ah kepada 
orang yang menitipkannya. 


Orang yang dititipi wadi‘ah harus menjaganya dengan aman. 
Jika wadi'ah diminta kembali, tetapi tidak mau memberikannya 


Penjelasan: 


1. Wadi'ah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan 
maksud agar dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. 


2. Di antara dasar hukum wadi'ah adalah: 


Firman Allah i , 


Bayat, fee Saree Tan Bet ge , Ea oc 
sa a33! Sill 35b Laas aes Gol „i 
6 


£322), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


(padahal mampu) sehingga barang itu rusak, maka dia harus 
menanggungnya. 


Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). 
(Al-Baqarah [2]: 283) 
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3535) dan Tirmidzi 
(1264) dari Abu Hurairah a, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
2: bersabda, 


ge we 


BG 1 Ya ana Jami 


Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu. Janganlah 
mengkhianati orang yang mengkhianatimu. 


oo 


KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA 4323), 


Nf, 


Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


| 7. Paman. 


8. Anak laki-laki paman (sepupu) dan seterusnya. 


9. Suami. 
Para Ahli Waris 10. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak. 


P AA | Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan: 
SR Oky oY oly pV ate Ie oe OSI tly 


1. Anak perempuan. 


only ely sly oly al Kan ar he Oly att, Al, 2. Anak perempuan dari anak laki-laki. 


Saudara laki-laki. 


| | bunuh si mati. 
Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan A 


| seterusnya. Orang murtad. | 


G (-) 
§326), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB FARAIDH DAN WASIAT LEDI 
ke) 


a . Ibu. 
cli oya Sun NAM dal gapis Wels Ol wast j : 
. f 4. Nenek. 
tor gly Yg SA AA pIa N oer ct ei 5. Saudara perempuan. 
AV lag dad JUL eim Y oag Aill BY yo 6. Istri. 
A gil aly godly dl da Shs Dg Veg ball ys 7. Tuan wanita yang memerdekakan budak. 
wf t Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak 
CAM okadi oiy ob heia a Ma pay Ct, waris: 
cp ê wU al £ ety SU al # Pp) # wl é al é 1. Suami. 
: z Io Og e Ba « : 2. Istri. 
PSA de eadi E SU EI AANG OW EY Snit 
. Ibu. 
SA dhe Se cute OLS cau! A: gah: 
dari si mayit. 
Ada sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki: Sae Tata i | 
j i k ima harta waris: 
1. Anak laki-laki. Ada tujuh orang yang tidak berhak menerim 
, 2 : 1. B k. 
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan terus ke bawah. a 
2, Mudabbar. 
3. Ayah. 
-Walad. 
4. Kakek dan terus ke atas. a ai 
5 4, Mukatab. 
6. 5. 
6. 


7. Orang yang keluarganya berbeda agama. 
‘Ashabah paling dekat adalah: 
. Anak laki-laki. 


. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu). 


. Kemudian ayah. 


1 

2 

3 

4. Kemudian kakek dari pihak ayah. 

5. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu. 
6. Kemudian saudara laki-laki seayah. 

7 


. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan 
seibu. 


8. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 


9. Kemudian paman berdasarkan urutan ini. 
10. Kemudian anak laki-laki paman. 


11. Jika ‘ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan 
budaklah yang mendapatkan. 


Penjelasan: 


1. Termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan 
seterusnya yang masuk dalam sepuluh ahli waris dari kalangan laki- 
laki adalah cucu laki-laki dari saudara laki-laki. 


2. Anak yang langsung dari si mayit termasuk dalam lima ahli waris 
yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Anak di sini 
mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. 


3. Mudabbar adalah budak yang dijanjikan akan dimerdekakan bila 
tuannya meninggal dunia. 


4. Ummu Al-Walad adalah budak perempuan yang digauli oleh 
tuannya dan mengandung anaknya. 

5. Mukatab adalah budak yang mengikat perjanjian dengan tuannya 
untuk memberikannya sejumlah harta. Jika harta itu dibayarkan, 

328) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


maka dia bebas. Dia dan keluarganya tidak berhak menerima harta 
waris karena pada dasarnya mereka tidak memiliki. 


6. Pembunuh si mati tidak berhak menerima harta waris. Hal ini 


berdasarkan sabda Rasulullah #s, 
A Pas : pa 
“Dp y pila 


Pembunuh itu tidak berhak menerima warisan. (HR. Tirmidzi 2110). 


7. Maksud orang yang keluarganya berbeda agama adalah yang satu 


muslim, sedangkan yang lain kafir. Mereka tidak berhak menerima 
harta waris. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari (6383) dan Muslim (1614) dari Usamah bin Zaid ass bahwa 


Nabi % bersabda, 
akta “HSH YY BSI AI DN 
Seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir 
tidak berhak mewarisi orang muslim. 


Orang yang murtad adalah kafir. 


8. 'Ashabah adalah orang yang mewarisi harta berlebih setelah orang- 
orang yang berhak menerima warisan mengambil bagian mereka. 
Bukhari (6351) dan Muslim (1615) meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
wW, dia mengatakan bahwa Rasulullah # bersabda, 


FBS APA Bl ai 


Berikanlah warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya. 
Apabila ada yang tersisa, maka itu untuk laki-laki yang lebih utama. 


eHe 


KITAB FARAIDH DAN WASIAT (329), 
NP 
ð 


Ketentuan Pembagian Harta Waris 


— : = = 


Bry Hd In Ne ah IS 33 AM Palle | 


5 
| 6 


dl SI Chel edi LAI IN a PE 
cals I e SA, avis SY! or eV AS Sy g 
gh st aayi Cl PPN dy ana SKI ISI 
Ag AL pe aa ctm g iy Tong OB yag NI iy 
“AM Abs of SN aa long ja Rong bj oly a 
VI ea oes ony sey ce Laas jl we Ok tt, 
TA dL OY cath Gob thy OW oe ce “Vy 

PV Sy oe lye Wt, Bg pe ela JW yng 


Ketentuan pembagian waris yang disebutkan dalam Kitabullah 
ada enam: 


1. Setengah bagian. 

2. Seperempat bagian. 
3. Seperdelapan bagian. 
4. Dua pertiga bagian. 

. Sepertiga bagian. 


Seperenam bagian. 


Eee 


A230}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Yang mendapatkan harta waris setengah bagian ada lima 
orang: 


. Anak perempuan. 


. Anak perempuan dari anak laki-laki. 


. Saudara perempuan seayah. 


1 

2 

3. Saudara perempuan seayah dan seibu. 
4 

5 


. Suami jika istri tidak meninggalkan anak. 


Yang mendapatkan harta waris seperempat bagian ada dua 
orang; 


1. Suami jika istri yang meninggal itu memiliki anak atau 
meninggalkan anak dari anak laki-laki. 


2. Seorang istri atau beberapa orang istri yang ditinggalkan 
suami ketika tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki. 


Yang mendapatkan harta waris seperdelapan bagian adalah 
seorang istri atau beberapa orang istri jika memiliki anak atau 
anak dari anak laki-laki. 


Yang mendapatkan harta waris dua pertiga bagian ada empat 
orang: 


. Dua orang anak perempuan 

. Dua orang anak perempuan dari anak taki-laki. 

. Dua orang saudara perempuan seayah dan seibu. 

. Dua orang saudara perempuan seayah. 
Yang mendapatkan harta waris sepertiga bagian ada dua orang: 
1. tbu jika tidak terhalangi. 


2. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu. 


KITAB FARAIDH DAN WASIAT (331), 


Ku) 


0 


Penjelasan: 


1. Ketentuan pembagian waris yang disebutkan dalam Kitabullah ada 
enam. Ketentuan ini disebutkan dalam surat An-Nisa’ [4]: 10, 11 
dan 176. Masing-masing akan dibahas di bagian berikutnya. 


. Anak perempuan mendapatkan harta waris setengah bagian. 


Dasarnya adalah firman Allah &: 
TC, Saga 3 - 
.. 2 ti | IE 3 2 3 aoe 6 ols 


Jika dia (anak perempuan) sendirian, maka baginya seten 
7 ah. A i 
Nisâ’ [4]: 11) PA ii 


. Anak perempuan dari anak laki-laki juga mendapatkan harta waris 


setengah bagian. Hal ini diqiyaskan dengan anak perempuan 
berdasarkan ijma' 


: Saudara perempuan seayah mendapatkan harta waris setengah 
bagian. Dasarnya adalah firman Allah w: 
pe ú aoe Aa’ a ad Pa ne aaga eed 
yp awa lb at PAR 3j; sal ped a 19721 ol 


£ 
# 


Jika seseorang meninggal dunia, sedangkan dia tidak mempunyai anak 

dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

eens itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (An-Nisa’ 
4]: 176) `“ 


Maksud saudara perempuan adalah saudara seayah dan seibu, atau 
seayah saja. 


. Suami jika istri tidak meninggalkan anak juga mendapatkan harta 
waris setengah bagian. Dasarnya adalah firman Allah 25: 


Em gs fe E 2... 
Go ai HF Ca md 


Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- 
istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. (An-Nis2” [4]: 12) 


6 Seorang istri atau beberapa orang istri yang ditinggalkan suami 
ketika tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki mendapatkan 
harta waris seperempat bagian. Dasarnya adalah firman Allah w=: 


CED) 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


oe ge eee Mena sage et E MG MA wae 
meg ARI pt FP bee API Ab aly SL Ole ob 
BOE BS yo ae pr a g ax 5 Laa D 4 
ST aa ee EN A3 ni ly eee 
Eye 

333 

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat 
yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri 


memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunyai anak. (An-Nisa' (41: 12) 


7. Seorang istri atau beberapa orang istri jika memiliki anak atau anak 


dari anak laki-laki mendapatkan harta waris seperdelapan bagian. 
Dasarnya adalah firman Allah gs: 


Hei A GT ples ab 


Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan. (An-Nisa’ [4]: 12) 


. Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta 


waris dua pertiga bagian. Dasarnya adalah firman Allah & tentang 
anak-anak perempuan: 


=- e2 2 ata. 7 A3 Peni s2 
el > P uk J SI h> E = fall reo re’ DLS a y 
$ 5 de g 
vet pe Hee SARA 
Sei 


Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) 
anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih 
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 
(An-Nisa' [4]: 11) 
Anak-anak perempuan dari anak laki-laki digiyaskan dengan anak- 
anak perempuan. 


. Dua orang saudara perempuan seayah mendapatkan harta waris 


dua pertiga bagian. Dasarnya adalah firman Allah & tentang 


saudara-saudara perempuan: 
() 


LCDI 


w 
Q 


KITAB FARAIDH DAN WASIAT 


Cc. - g “3 - yez s- . g r P SSS a. = —— 
Jy lt QUEEN gb yel BS ob | | i i 
oe ° AYU clad! La iy eV! iy PAN 28 8s 


Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 


1 <4 ; H Ls á ad N $ 2 \ a 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, (An- cp! gg sll Ame jl ce Si 33 29 Ih Kuat, á 
Nisa’ [4]: 17 , 7 2. | 
eee ela oly ANN BNE ga Wy OU EN eig AA Sly | 
10. Ibu berhak mendapatkan harta waris sepertiga bagian jika tidak " | | 


terhalangi. Maksudnya terhalangi oleh pengurangan sehingga 


menjadi seperenam. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan 


NS SY ay bday OW Sy be sy Vy NI | 
berikutnya. Allah gs berfirman: 


CD AI EA Ogan Rao ply SU EL, SES 


<p Mw Ub ey -E al oO K be Z a . “ i Å „Š ‘ $ ` Pes eae | 

III sa Aap 345 995 AG oad SO old Dh iay Oe EV P3 OV ya EG PN 

| ee NI... N 8, =Í as 

Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi bless ce Fr ghee yuy (AI ty wo : 


oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (An- j gall bol! 
Nisa’ [4]: 11) 
11. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu mendapatkan harta 


waris sepertiga bagian. Dasarnya adalah firman Allah xs tentang Yang mendapatkan harta waris seperenam bagian ada tujuh 


saudara seibu menjadi gugur karena ada empat orang: 


mereka; aes 
ji i i-laki, atau dua 
we CN ee Si se a 1. Ibu jika ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, 
rs ae tee bia orang lebih dari saudara laki-laki maupun saudara 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka perempuan. 
Persekutu dalam yang sepertiga itu. (An-Nisa’ (4): 12) 2. Nenek ketika tidak ada ibu. 
22 3, Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak 
perempuan langsung. 
i | aa 4. Saudara perempuan seayah jika bersama saudara 
os NA al sa a E 3 Lk re telly perempuan seayah dan seibu. 
ò 3 ji k atau cucu dari anak laki-laki. 
AN Pre As dtl yay cle Vl, 2 VI cpt belies 5. Ayah jika bersama anak atau 
Y £ £ 6. Kakek jika tidak ada ayah. 
y IE e ee la pe aI cy 
P3 a A 9 hal ow cS ony ene 7. Saudara seibu. | 
oy Sta di Fs vl ag 9 es ong | Pp Hak waris nenek menjadi gugur karena ada ibu (dari yang mati). 
Hak waris kakek menjadi gugur karena ada ayah. Hak waris |: 
Sr J | 
J 


{34}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


KITAB FARAIDH DAN WASIAT 4335) 


NA. 


Q 


Anak. 
Cucu dari anak laki-laki. 
Ayah. 

Kakek. 


Pu NB 


Hak waris saudara seayah dan seibu menjadi gugur jika ada tiga 
orang: 


1. Anak laki-laki. 
2. Cucu dari anak laki-laki. 
3. Ayah. 


Hak waris saudara seayah menjadi gugur jika ada tiga orang 
sebelumnya serta ada saudara seayah dan seibu. 


Ada empat orang yang berhak mendapatkan ‘ashabah (bagian 
yang tidak tetap) dari saudara-saudara perempuan mereka, 
yaitu: 


1. Anak laki-laki. 

2. Anak laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Saudara seayah dan seibu. 

4. Saudara seayah. 


Ada empat orang yang berhak menerima waris selain saudara- 
saudara perempuan mereka, yaitu: 


1, 


Paman. 


2. Anak laki-laki paman. 
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. 
4 


. ‘Asahabah dari tuan yang memerdekakan budak. 
a 


Penjelasan: 


1. Ibu jika ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau dua orang 
lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan 


L336), FIKIH ISLAM LENGKAP 


mendapatkan harta waris seperenam bagian ada tujuh orang. 
Dasarnya adalah firman Allah ts, 


aq 


os A 
A A ia LA SA ay 7+ ba “ s -E i 
Hd OE ol IF ee LAAN Lg 09 JS 20513 


Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. 
(An-Nisa' [4]: 11) 


Juga firman-Nya: 
E agar oh Me He ee 


Jika yang meninggal itu mempunyat beberapa saudara, maka tbunya 
mendapat seperenam. (An-Nisa’ [4]: 11) 


. Nenek ketika tidak ada ibu mendapatkan harta waris seperenam 


bagian. Ketentuan ini berdasarkan khabar Abu Dawud (2895) dari 
Buraidah æe bahwa Nabi g memberikan seperenam kepada nenek 
jika tidak ada ibu yang menghalanginya. 


. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan 


langsung mendapatkan harta waris seperenam bagian. Ini 
berdasarkan ketetapan Rasulullah # sebagaimana diriwayatkan 
oleh Bukhari (6355) dari Ibnu Mas'ud &. 


. Saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan seayah 


dan seibu mendapatkan harta waris seperenam bagian. Ketentuan 
ini digiyaskan dengan anak perempuan dari anak laki-laki jika 
bersama anak perempuan langsung. 


. Kakek jika tidak ada ayah mendapatkan harta waris seperenam 


bagian. Ketentuan ini digiyaskan dengan bapak berdasarkan ijma’. 


. Saudara seibu mendapatkan harta waris seperenam bagian. 


Dasarnya adalah firman Allah 25: 


bas fea yo AEG Pak 
pal gl abide Su J3 ZB ol 
t A ayy 2 Jae 
Coheed! Lap 


Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak 
(.) 


KITAB FARAIDH DAN WASIAT (337), 
NP 
5 


meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak (kalalah), tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. (An-Nisa’ (41: 12) 

. Hak waris nenek menjadi gugur karena ada ibu (dari yang mati). 
Hak waris kakek menjadi gugur karena ada ayah. Sebab, orang yang” 
dekat dengan mayit melalui perantara, maka keberadaannya 
menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. 

. Hak waris saudara seibu menjadi gugur karena ada kakek. Sebab, 
pewarisannya adalah kalalah, yaitu bagi orang yang tidak memiliki 
asal dan cabang. Maka, dia tidak mewarisi jika ada asal dan cabang. 
. Hak waris saudara scayah menjadi gugur jika ada anak laki-laki, 
cucu dari anak laki-laki, ayah, serta saudara seayah dan seibu. 
Dasarnya adalah sabda Rasulullah 4, 


So IN Haa 
Apabila udu yang tersisa, maka itu untuk laki-laki yang lebih utama. 


Maksud lebih utama adalah lebih dekat. 


10. Saudara seayah berhak mendapatkan ‘ashabah (bagian yang tidak 


tetap) dari saudara-saudara perempuannya. Dasarnya adalah firman 
Allah ge: 


ei be JL SW Sean 


Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) 
anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan. (An-Nisa' [4]: 11) 


Anak-anak mencakup anak dan cucu 


Juga firman Allah &: 


z 


2 a 7 aod roof ap? Beni La s +, 2 
yen be Jha SMG tly Ves 1 IPE oly 


Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 


a 
{E38} FIKIH ISLAM LENGKAP 


perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 
dua orang saudara perempuan. (An-Nisa' [4]: 176) 


Saudara mencakup saudara kandung dan saudara seayah. 


11.‘Asahabah dari tuan yang memerdekakan budak berhak menerima 


waris selain saudara-saudara perempuannya. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah sz, ( 5 i Js ) “Untuk laki-laki yang paling dekat.” 
Sebab, pewarisan ‘ashabah dengan saling tolong menolong, 
sedangkan perempuan tidak termasuk ke dalam orang yang berhak 


menolong. 


eGo 


a 
KITAB FARAIDH DAN WASIAT £339), 
J, 


Ta Ha 5 
DA dng Ja aa imos jais 
DAY Ane gl JS Vg By WS de Lady ol; op GIs 
Sie Be IS aa tw sl pagi SL os of VI 
ct Sines a Sur SI fo By ttle JS 
Aly Sally & gly PLY Sle nd oF Lemari 


BLN, 


Wasiat itu diperbolehkan terhadap harta yang diketahui maupun 


tidak diketahui serta terhadap sesuatu yang ada maupun yang 
tiada. 


Wasiat itu paling banyak adalah sepertiga dari total harta. Jika 
lebih dari itu, maka tergantung izin para ahli waris. Wasiat itu 


tidak boleh untuk ahli waris kecuali ahli waris lainnya memberi 
izin. 


Wasiat itu sah dengan syarat: 


1. Dilakukan oleh setiap orang yang baligh dan berakal. 


2. Barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah 
hak milik. 


3. Wasiat itu untuk keperluan di jalan Allah To'ala. 


| lima perkara: 


L340), FIKIH ISLAM LENGKAP 


| Wasiat itu sah ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi 


= SSS 


. Islam. 

. Baligh. 

. Berakal. 
. Merdeka. 


. Amanah. SJ 


Penjelasan: 
1. Dasar diperbolehkannya wasiat adalah firman Allah i: 


EERTE žag 25. 

gto G oe ge Sayed te oy 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 
dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (An-Nisa' [4]: 11) 


Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2587) dan Muslim 
(1627) dari Ibnu Umar & bahwa Rasulullah # bersabda, 


ate 5. * Pena a ne ar ee ae eee 4 0.8 ote ye 
tin 99 YI cpl Ga ad HA 2 43 gl ome AG Le 
222 Sat PAKA AN re Aa 
J- o TA x z 
ONE Fy ai 
Tidak layak seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan 
bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. 


Maksudnya, selayaknya seorang muslim berhati-hati dan berjaga- 
jaga dengan segera menulis wasiatnya. Hal ini disunnahkan ketika 
sehat. 
2. Contoh wasiat dengan harta yang tidak diketahui adalah jika 
seseorang berwasiat dengan pakaian yang tidak jelas. 
3. Contoh wasiat dengan sesuatu yang tiada adalah jika seseorang 
berwasiat dengan buah-buah yang akan dihasilkan oleh pohon ini. 
4. Wasiat itu paling banyak adalah sepertiga dari total harta. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2591) dan Muslim 
(1628) dari Sa'ad bin Abi Waggash 25, dia berkata, “Rasulullah xz 
6 
KITAB FARAIDH DAN WASIAT L341), 


NA, 
U 


mengunjungiku, maka saya berkata, ‘Bagaimana jika saya berwasiat 
dengan semua hartaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan!’ Saya berkata, 
Jika dengan setengahnya?” Beliau menjawab, ‘Jangan!’ Saya berkata, 
“Jika dengan sepertiganya?’ Beliau menjawab, ‘Ya! Sepertiga itu 
banyak.’ 


5. Wasiat yang lebih dari sepertiga dari total harta harus dengan - 
persetujuan para ahli waris. Sebab, hak mereka berkaitan dengan 
kelebihan tersebut. 


6. Abu Dawud (2870), Tirmidzi (2121) serta selain keduanya 
meriwayatkan dari Abu Umamah #%, bahwa dia mendengar 
Rasulullah & bersabda, 


Fi Lo... BA E SN peas 
SP ine a j3 gd JS BA D 


z - 


Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Maka 
tidak ada wasiat untuk ahli waris. 


Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 


Daruguthni (4/152) juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas «2, dia 
berkata, “Rasulullah # bersabda, ‘Wasiat itu tidak boleh untuk ahli 
waris kecuali para ahli waris menghendakinya.’” 


he 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


+ eo ey 
Tt | 
boa R. d 
Pa. A 


Hukum dan Permasalahan yang 
Berhubungan Dengannya 


m 
a o et OF pall jat all TUE oh aiae An 
(AS iab pty Y RA BI SK Vy call Aa Sh > 
da le WS be by cl Gey BING 
Bay fle pid iol pal del Uy obs bat Gl 
CA Nhe U Ba ol pedal dng, A i b 
Jp tomy Maul jangka SA Uy aks CSU, Lge 
csi Jed pal al Sy OS iy Bet oy be Ie Lg 
Sp gai Bala asd ally A dong II jpn 
Alea si datgt Lest pot osly Lal! CE Sol Ra ght 
ee MN JP AN el hy Role a ll Sf Jadi j ye 

gedit Sf LH call et II ja Geb 


Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Seorang 
laki-laki merdeka boleh menikahi empat orang wanita merdeka, 
sedangkan budak laki-laki boleh menikahi dua orang wanita. 


Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak wanita 
kecuali dengan dua syarat: 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


ry 


1. Tidak mampu membayar mahar untuk wanita merdeka. | 


2. Takut berzina jika tidak menikah. 


Hukum laki-laki memandang wanita ada tujuh macam: 


1. Memandang wanita non-mahram tanpa suatu kepentingan. 
Hukumnya tidak boleh. 


2. Memandang istri atau budak wanitanya. Laki-laki boleh 
memandang keduanya selain kemaluan. 


3. Memandang wanita yang menjadi mahramnya, atau budak 
wanitanya yang telah bersuami. Hukumnya boleh selain 
memandang bagian di antara pusar dan lutut. 


4. Memandang wanita untuk dinikahi. Boleh memandang 
wajah dan kedua telapak tangannya. 


5. Memandang wanita untuk mengobati. Boleh memandang 
bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan. 


6. Memandang wanita untuk kesaksian atau kebutuhan 
muamalah, Boleh memandangnya sebatas pada wajah saja. 


7. Memandang budak wanita ketika membelinya. Boleh 
memandang pada bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan 
untuk bisa diterima. 

——) 


Penjelasan: 


1. Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Dalil 
mengenai hal itu banyak. Di antaranya: 


Firman Allah ge: 
a 5 Be ss a 2S - s PEE: fare £ 
o PU ae Ge dy Ka A aS 
Aah og Bapa TANK 
Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang- 
orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
O 


KITAB NIKAH £345) ja 


dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, 


Allah akan memampukan mereka den ) û 
wan karunia-Nya. (An-N 
[24]: 32) oe 


Maksud “orang-orang yang sendirian” adalah orang-orang yang 
tidak memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. 


Hadits yang diriwayatkan Bukhari (4779) dan Muslim (1400) dari" 


Abdullah bin Mas'ud 2, dia berkata, “Kami duduk-duduk bersama 
Nabi x. Pada waktu itu, kami adalah para pemuda yang tidak 
memiliki apa pun. Beliau lalu bersabda kepada kami, 


b a -z - Əv z 

a (hf PAS Pen a oe ai Ta oS a+ -4 fe ar oe 
rat asl ap Cara Sel (Matt nya OLE TA L 
AT Pa o a-l 0 ə 5 í E, 

selg J aG a gal aled alex sae oa quae ald So” > 

a oh ae" aa i a Y 2 

Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu 
ba'ah, hendaklah menikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan 


menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa 
karena hal itu akan menjadi benteng baginya. 


“9 
- 


Maksud ba'ah adatah kemampuan berjuma' dan mampu membiayai 
pernikahan. 


Maksud benteng adalah memutuskan syahwat jima'. 


- Seorang laki-laki merdeka boleh na. gahi cmpat orang wanita 
merdeka. Dasarnya adalah firman Allah, 


E Sy he LU Sob USU 


Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 
atau empat. (An-Nisa’ [4]: 3) 


Abu Dawud (2241) dan selainnya meriwayatkan dari Wahb Al-Asadi 
s, dia berkata, “Ketika masuk Islam, saya memiliki delapan 
orang istri. Kemudian saya menceritakannya kepada Rasulullah. 
Beliau bersabda, Pilihlah empat orang di antara mereka!” 


. Seorang laki-laki merdeka boleti menikahi budak wanita jika dia 
takut berzina apabila tidak menikah. Hal itu ditunjukkan oleh 
firman Allah i: 


LCDI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


: - ate ae Ta, PARA a Ananta 6B 
cob Ea pes ll peed ol Vo pa abi Sj 
“oE g2 © „ajm ae! ia -vÉ > cere s 
Kab alei i eu SE a KA ESE 
zt ‘až Pe AE A AE et gp ewe Č pete Lt ae 
cage! DAR a Yah sa SUL yan ot an 


a8 gre £ « “ iy K 
z Es E 5 Og aa fae ben. 
SB olasi Sa Yy pimeina FE et Sya SL 


g È sfm,’ - en. P oy od Lee es ge < ite 
aly AS Ge Tapa oly Re Cal AS SUS Cla 


Se 


omy, S eM ss 
EBA Aa) Dg 


Barangsiapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup 
perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, dia 
boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-budak yang kalian 
miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah 
dari sebagian yang lain. Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin 
tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 
mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan 
bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. 
Apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka 
melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh 
hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. 
(Kebolehan menikahi budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut 
kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian, 
dan kesabaran itu lebih baik bagi kalian. Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. (An-Nisa' [4]: 25) 


Maksud “perbelanjaannya” adalah kekayaan dan kelebihan harta. 


4. Tidak boleh memandang wanita non-mahram tanpa suatu 


kepentingan. Dasarnya adalah firman Allah s: 


ok ens gh. ois Paus om PAI AB Mela za? 2 
Sol EU'S Ages) leads Apa rs | peat oe jel 3 

(Dy opie Ly id GIO) A 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka 


KITAB NIKAH £347), 


Na 


Q 


menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” Yang 
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. (An-Nur [24]: 30) 


5. Melihat kemaluan hukumnya makruh jika tidak diperlukan karena 
bertentangan dengan etika. Ada sebuah riwayat dari Aisyah ws 

bahwa dia berkata, “Saya tidak melihat kemaluannya (Rasulullah) 
dan beliau juga tidak melihat kemaluanku.” a 


: Boleh memandang wanita yang menjadi mahramnya atau budak 
wanitanya yang telah bersuami, selain memandang bagian di antara 
pusar dan lutut. Dasarnya adalah firman Allah ge: 


“ eae 2. 27? P > 2 
Y pee at Ghats Saal Js Gaal SA 33 
rr ee, ote aga eet ue og 
onset UF at pads Lia job UY Gy Can 
eH LN Sey ad Y 
HN SOF Lah Ui = etal bh 
į E af | 
ce >! ge Lk 
Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke 
dadanya. Janganlah menampakkan perusannya kecuali kepada suami 
mereka, atau ayah mereka, atau ayah stud mereka, atau putra-putra 
mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki- 
laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra 
saudara perempuan mereka. (An-Nur | 24]: 31) 


Perhiasan itu ditafsirkan dengan (emipal-lempatnya, yaitu di atas 
pusar dan di bawah lurut. 


Abu Dawud (4113) meriwayatkan dari Amru bin Syua'ib dari 
bapaknya dari kakeknya :x dari Nabi =, beliau bersabda, 


dn lara ee Bae as og 2 s 
Agi a Cee eran aan ange 
Ley se fae YE aa DLE Shot aj ISI 


Jika salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya 
dengan budak perempuannya, maka janganlah dia melihat aurat budak 
perempuan itu. 


C) 


S48), 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Janganlah melihat apa yang berada di 
bawah pusar dan di atas lutut.” 


. Mengenai memandang wanita untuk dinikahi, Bukhari (4833) dan 


Muslim (1425) meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad æ» bahwa scorang 
wanita mendatangi Rasulullah #£ dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
saya datang untuk mempersembahkan diriku kepadamu,” 
Rasulullah g lalu melihatnya. Beliau melihat ke bagian atas dan 
ke bawah (serta memikirkannya), kemudian menundukkan 
kepalanya. 


Maksud “mempersembahkan” adalah menyerahkan urusanku 
kepadamu agar engkau menikahiku tanpa mahar, atau engkau 
menikahkanku dengan orang yang pantas. 


Maksud “menunduk” adalah merendahkan kepalanya dan tidak 
melihatnya lagi. 


Muslim (1424) meriwayatkan dari Abu Hurairah 2, dia berkata, 
“Saya berada di samping Nabi #%, kemudian seorang laki-laki 
mendatanginya dan memberitahunya bahwa dia menikahi seorang 
wanita Anshar. Rasulullah & lalu bertanya, Apakah engkau telah 
melihatnya?” Orang itu menjawab, ‘Belum.’ Beliau bersabda, “Pergilah 
dan lihatlah. Sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.” 
Maksudnya, berbeda dengan mata orang lain sehingga mungkin 
saja hal itu tidak membuatmu tertarik. 


Tirmidzi (1187) meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Asy-Syu'bah 
a bahwa dia melamar seorang wanita. Nabi x lalu bersabda 
kepadanya, “Lihatlah dirinya karena hal itu lebih layak untuk 
melanggengkan di antara kalian berdua.” 


Maksud “melanggengkan” adalah lebih layak untuk menumbuhkan 
rasa cinta dan kesesuaian di antara kalian berdua serta mengekalkan 
hubungan. 


Maksud melihat dalam hadits-hadits ini adalah melihat wajah dan 
kedua telapak tangan saja, karena tidak perlu melihat selain 
keduanya. 


. Mengenai memandang wanita untuk mengobati, Muslim (2206) 


meriwayatkan dari Jabir st, bahwa Ummu Salamah meminta izin 


© 


KITAB NIKAH (349), 


NA 


kepada Rasulullah untuk berbekam. Nabi #¢ lalu memerintahkan 
Abu Thaibah untuk membekamnya. 


Ketentuan ini dengan syarat: 
- Ada mahram atau suami. 
- Tidak ada wanita yang bisa mengobatinya. 


- Jika ada seorang muslim, maka tidak menemui selainnya untuk 
berobat. 


9. Boleh memandang wanita untuk kesaksian atau kebutuhan 
muamalah sebatas pada wajah saja. Hal ini jika memang perlu 
memandang wanita itu di mana dia tidak bisa dikenali kecuali 
dengan memandangnya. 


10. Boleh memandang budak wanita ketika membelinya sebatas pada 
bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan untuk bisa diterima. Yaitu, 


memandang selain bagian di antara pusar dan lutut karena hal itu 
tidak boleh. 


ofdo 


{E50}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Rukun Dalam Nikah 


Ja iis dde gastis Sy VI CIS ie man Yy 
aha Hindia Ady AYI d pi aae SI aLi g 
A) Sf de ISG ed Yat Y, a, 
BA NI dals Adi allae II II S Vy Id 
EIl E GW EY é ey OW EW FOS pl ah 
lia de al é pll E ASI l È ey ÁL 
È aglas é gal Jalla aa cute DP oi pil 
Ub yu Ol jay bdi ihs o pa OF jai Yy SUH 
NWSE, OLS ow pe le ehig e phai uy eaS o 
Yer de Lele} bly OW jp A 

a} g lye gh du Vi LI Is 


Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang 
saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi membutuhkan enam 
syarat, yaitu: 


1. Islam. 
2. Baligh. 
3. Berakal. 


KITAB NIKAH {351} 


NA, 


4. Merdeka. 
5. Laki-laki. 
6. Adil. 


Namun demikian, pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir 
dzimmi tidak membutuhkan keislaman walinya. Pernikahan 
budak wanita juga tidak membutuhkan adilnya seorang majikan. 


Wali paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, 
kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara 
laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki 
seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki 
seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman 
berdasarkan urutan ini. Jika keluarga yang menjadi ‘ashabah 
dalam hal waris tidak ada, maka yang menjadi wali adalah 
orang yang memerdekakan budak, kemudian ‘ashabah orang 
tersebut, kemudian penguasa. 


Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih 
berada dalam ‘iddah. Akan tetapi, boleh menyindirnya dan 
menikahinya setelah wanita itu menyelesaikan ‘iddahnya. 


Wanita itu ada dua: janda dan gadis. Ayah dan kakeknya boleh 
memaksa seorang gadis untuk menikah. “apun janda, walinya 
tidak boleh menikahkannya kecuali setelah mencapai usia baligh 
dan dengan izinnya. 


Penjelasan: 


1. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang saksi 


yang adil. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ge, 
PP USU) Se Sat) Jp VELIS Y 
„JDU Yg «US 
Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang 
adil. Pernikahan apa saja yang tidak disertai hal ini, maka batil. 


K352), FIKIH ISLAM LENGKAP 


A | 


— g 


. 


(HR. Ibnu Hibban 1247). Dia berkata, “Tidak sah nikah dengan 
dua orang saksi yang tidak adil.” 


Abu Dawud (2085) dan Tirmidzi (1101) meriwayatkan dari Abu 
Musa Al-Asy’ari ms, dia berkata, “Rasulullah 3 bersabda, “Tidak 
sah pernikahan kecuali dengan wali.” 


Daruguthni meriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa Nabi 2% 
bersabda, “Seorang wanita tidak sah menikahkan wanita lainnya. Seorang 
wanita juga tidak sah menikahkan dirinya sendiri.” Abu Hurairah 
mengatakan, “Kami mengatakan bahwa wanita yang menikahkan 
dirinya sendiri adalah pelacur.” (3/327). 


. Islam merupakan salah satu syarat wali dan saksi dalam pernikahan. 


Dasarnya adalah firman Allah &: 


~ ne ge ek at oe Ag a ate | a ate 
. $j- . . NG = we - 
par lS) a cee AJI Ogre polls 
# 
Orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka 


(adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain. (At-Taubah [9]: 71) 


Persaksian adalah perwalian. Dengan demikian, persaksian non- 
muslim kepada seorang muslim tidak diterima. 


. Adil merupakan salah satu syarat wali dan saksi dalam pernikahan. 


Dasarnya adalah sabda Rasulullah x, 
Pena a Yen 


Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua or- 
ang saksi yang adil. (HR. Imam Syafi'i dalam Musnadnya). Imam 
Ahmad mengatakan, “Hadits ini adalah hadits paling shahih 
dalam bab ini.” (Mughni Al-Muhraj 3/155) 


. Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jika pihak keluarga 


yang menjadi “ashabah dalam hal waris tidak ada. Dasarnya sabda 
Rasulullah zz, 


AG G4 dp MSG 


Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. 


5. 
KITAB NIKAH 
UV 


Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102, dan selain keduanya dari 
Aisyah ¢@). 


5. Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih 


berada dalam ‘iddah. Akan tetapi, boleh menyindirnya dan 
menikahinya setelah wanita itu menyelesaikan ‘iddahnya. Dasarnya 
adalah firman Allah gs: 


Kane T Fak eat ep, 2 NO ge RO AN Aa an 
Enf A a A < za shee ea aé 
VW ee Gaelg Ý Sly Gaby GL SI N aa 
a T ir tr Wo | Gee ee Pe ee ee 
ISI ale (> clea SARS Ia Ng Bg ne Ya 13,35 
Clee 
sal 

` 
Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka. Akan tetapi, janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan 
mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) 
perkataan yang ma'ruf, Janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk 


melangsungkan akad nikah sebelum habis “iddahnya. (Al-Baqarah 
[2]: 235) 


Maksud “meminang” adalah mengisyaratkan keinginan kalian 
untuk menikah. 


Maksud “secara rahasia” adalah janginlah kalian berjanji menikahi 
mereka dengan sembunyi-sembunyi. 


Maksud “berazam untuk melangsungkan akad nikah” adalah 
mewujudkan keinginan untuk melaksanakan akad nikah. 


‘Iddah adalah masa yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya. 


Muslim (1480) meriwayatkan bahwa Fathimah binti Qais ditalak 
tiga oleh suaminya. Nabi xx: lalu bersabda kepada Fathimah, “Jika 
engkau telah selesai menjalani ‘iddah, maka beritahulah aku.” 

. Ayah dan kakeknya boleh memaksa seorang gadis untuk menikah. 
Adapun janda, walinya tidak boleh menikahkannya kecuali setelah 


8 
SD! 


Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


- 


mencapai usia baligh dan dengan izinnya. Muslim (1421) 
meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas & bahwa Nabi # bersabda, 


ta 7 “Re -lao pas ue eye o A ae 2- és 2 
ME G LES SIN Ae Ge ents GP CI 


Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan 
gadis diminta pendapatnya. Izin seorang gadis adalah diamnya. 


Maksud “lebih berhak terhadap dirinya” adalah lebih utama untuk 
memperlihatkan keinginan dan penolakannya. 


Maksud “diminta pendapatnya” adalah ditanya. Bermusyawarah 
dengan seorang gadis untuk menikahkannya bukanlah perkara yang 
wajib. 


oo 


KITAB NIKAH £325), 
O 


Wanita-wanita yang Haram 
Untuk Dinikahi 


— 


CM cy Ray My LA YW Clin Oly Cally Ge 
ot Vy dee A gle, Sb oleh KI cy 
AVG feo BI ae Ny tee y il ol Bala wy yiy cg Le 
bed Catt gm yaa yg KAI de gg GM do yj 
LA ca Vy lgsg foe ee Yy deg cael 
al Mos, el Le pL hoe ety a, 


aas Dally EP Ge ally idly O SU rope da 
Lally tls wets SIA Oya AD yk Lemak Jar jl 


Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan nash Al- 
Our'an ada empat belas orang. Tujuh orang karena nasab 
(pertalian darah). Mereka adalah: 


1. Ibu dan nenek terus ke atas. 
2. Anak dan cucu terus ke bawah. 


3. Saudara perempuan. 


| 4. Bibi dari pihak ayah. 


L356), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


SPES AI a Bho al a ob At, | 


| 5. Bibi dari pihak ibu. 
6. Keponakan dari saudara laki-laki. 


7. Keponakan dari saudara perempuan. 


Dua orang karena persusuan. Mereka adalah: 
1. Ibu susuan. 
2. Saudara perempuan sepersusuan. 


Empat orang karena mushaharah (hubungan pernikahan). 
Mereka adalah: 


1. Ibu mertua. 


2. Anak tiri jika ibunya telah digauli. 


3. Istri ayah (ibu tiri). 
4. Istri dari anak laki-laki (menantu). 


Satu orang wanita haram dikumpulkan dalam pernikahan, yaitu 
saudara perempuan dari istri. 


Tidak boleh pula menghimpun dalam pernikahan antara seorang 
wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun dari dari pihak 
ibu. 

Diharamkan menikahi wanita sepersusuan sebagaimana 
diharamkan wanita karena nasab. 


Wanita yang telah dinikahi boleh dibatalkan nikahnya karena 
lima cacat: 


1. Gila. 

2. Berpenyakit kusta. 

3. Berpenyakit sopak. 

4. Lubang senggama buntu karena tertutup daging. 
5 


Lubang senggama buntu karena tertutup tulang. 


KITAB NIKAH §357) L 
QO 


newy 


Laki-laki juga boleh dituntut untuk membatalkan nikahnya 
karena lima cacat: 


1. 


Gila. 

Berpenyakit kusta. 
Berpenyakit sopak. 
Terputus kemaluannya. 


Impoten. 


Penjelasan: 


l. Mengenai wanita-wanita yan 


Allah & berfirman: 


2. Mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena 


LEEN ty e E E S : 
os CTI er ede ee ee ORT Ree a ae 
preg PAN EGET SKALA | z | maks ea 


Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu. anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan, saudara-sawi N ibumu yang perempuan 
anak-anak perempuan dari saudara-sauda, bes yang laki-laki, ah 
Da dari saudara-saudaramu yang perempuan. (An-Nisa’ 


persusuan, Allah & berfirman: 


Be Th Sag ly Sol ll eta, 


Juga) ibu-ibumu yang menyusut kamu dan saudara perempuan 
sepersusuan. (An-Nisa’ (4): 23) 


3. Haramnya istri bapak berdasarkan firman Allah a: 


VED) 
Q 


ALI i a ia CO Le Iya Y; 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


g haram untuk dinikahi karena nasab, 


Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi 
oleh bapak-bapak kalian. (An-Nisa' [4]: 22) 
Adapun keharaman ibu mertua, anak tiri jika ibunya telah digauli, 
dan menantu adalah berdasarkan firman-Nya: 


A 


a a ee * Enya og , a=, ? at 
SI SUS ot Pa Bal Lai NA etl 
Hina EEE S La BSK Sy Ass 
a en Ew . 92 p rare ar eae 
Sa ops onl Gaz lal bly 


Ibu-ibu istrimu (mertua) dan anak-anak istrimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Akan tetapi, 
jika kamu belum bercampur (jima’) dengan istrimu itu (dan sudah 
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya. (Diharamkan 
juga bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu). (An-Nisa’ [4]: 
23) 
4. Haram menikahi dua orang bersaudari dalam satu masa pernikahan. 
Dasarnya adalah firman Allah $: 


Ba Bae! na Sue aes Rte EE ee ee a É 

cala a Yy Y! Zo gram 13 
Dan (diharamkan pula) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua 
orang wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 
lampau. (An-Nisa’ [4]: 23) 

5. Bukhari (4820) dan Muslim (1408) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah æ bahwa Rasulullah #¢ bersabda, 
Aan ahah Ng ede a o AS 

Tidak boleh dihimpun dalam pernikahan antara seorang wanita dengan 
bibinya dari pihak bapak dan tidak boleh juga antara seorang wanita 
dengan bibinya dari pihak ibu. 


6. Bukhari (4820) dan Muslim (1408) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah 2 bahwa Rasulullah #¢ bersabda, 


KITAB NIKAH LCDI 
O 


egies AA al ate aa Ha ka toe por Avo a2 
Abay l pall one Yg as Bad at a Y 
Tidak boleh dihimpun dalam pernikahan antara seorang wanita dengan 


bibinya dari pihak bapak dan tidak boleh juga antara seorang wanita 
dengan bibinya dari pihak ibu. 


7. Bukhari (2503) dan Muslim (4144) meriwayatkan dari Aisyah «, 
Rasulullah #¢ bersabda, 


oe Fg See eee ato ele A 
02 gil oya eae La ya asl jl ol 
Susuan itu menjadikan haram apa yang diharamkan oleh keturunan, 


Dalam riwayat Bukhari (2502) dan Muslim (1447) dari Ibnu 'Abbas 
wt, dia berkata, “Rasulullah & bersabda tentang anak perempuan 
Hamzah, 


à o - - ho Ika - -fp Pao o 3 Be 
ia mm an eed ae ae 

ASUS a i 
Dia tidak halal bagiku. Diharamkan dari susuan sebagaimana 


diharamkan karena keturunan. Dia adalah a-gk perempuan saudaraku 
sepersusuan,” 


8. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah #¢ menikahi 


seorang wanita dari Ghifar. Tatkala menggaulinya, beliau melihat 
warna putih di bagian pinggulnya. Nabi ;*: bersabda, “Pakailah 
pakaianmu dan temuilah keluargamu." Beliau berkata kepada keluarga 
perempuan itu, “Kalian telah menipuku.” 


(HR. Baihaqi 7/214 dari Ibnu Umar ==). 
Maksud “warna putih” dalam hadits di atas adalah penyakit sopak. 


Hadits ini dikuatkan oleh riwayat Malik dalam Al-Muwaththa' (2/ 


256) dari Umar age, dia berkata, “Laki laki mana saja yang menikahi 
wanita yang menderita gila, atau kusta, atau sopak. (Dalam riwayat 
lain, “atau lubang senggamanya buntu karena tertutup tulang”) 
Kemudian dia menyentuhnya, maka wanita itu mendapatkan 


(3) 
{so}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


¢ 


maharnya secara utuh. Ketentuan itu adalah denda bagi suaminya 
untuk keluarganya (wanita tersebut).” 


9. Jika ternyata suami impoten, maka dalam hal ini istri mendapatkan 


hak khiyar (pilihan) sebagaimana suami juga mendapatkannya. 
Akan tetapi, laki-laki impoten ditunda perkaranya selama setahun 
ketika perkaranya diajukan ke mahkamah. Jika jima' tidak terjadi 
dalam jangka waktu ini, maka wanita itu diberikan hak mengajukan 
faskh. Bisa jadi penyakit ini disebabkan oleh suatu faktor yang bisa 
hilang ketika berbeda musim. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Umar 
ms bahwa seorang wanita mendatangi Umar dan memberitahunya 
tentang suaminya yang tidak mampu berhubungan badan 
dengannya. Beliau lalu menundanya selama setahun. Tatkala masa 
setahun itu berlalu dan suaminya tetap tidak mampu berhubungan 
badan dengannya, maka Umar memberi wanita itu hak khiyar. Dia 
memilih dirinya sendiri. Kemudian Umar memisahkan di antara 
keduanya dan menetapkan baginya talak bain. (7/226) 


eoe 


KITAB NIKAH {361), 


Z 
Q 


gh ent de oy Nae da ell Con yy 
PY ely JA a oe of SU a pi 
de plan dada be Ugo ye Ol jga to o SV Vy GLa 
LAM nai J gill J3 GEIL being 


Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kalaupun 
tidak disebutkan, maka akadnya sah. Kewajiban memberikan 
mahar ditentukan oleh tiga hal: 


1. Suami menetapkannya sendiri. / 


2. Hakim menetapkannya. 


3, Suami menggauli istri, maka suami wajib memberikan mahar 
yang layak. 


Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya jumlah mahar. 
Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang 
jelas manfaatnya. 


Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima’, 
maka dia wajib memberikan setengah mahar. 
z } 


(362), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Penjelasan: 
1. Dalil wajibnya mahar adalah: 
Firman Allah &, 
a a Zae SE el À 
YS ag sled! ! oles 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisa’ [4]: 4) 


Bukhari (4741) dan Muslim (1425) meriwayatkan dari Sahl bin 
Sa'ad a, dia berkata, “Seorang wanita mendatangi Nabi #¢ dan 
berkata, Sesungguhnya wanita ini mempersembahkan dirinya 
kepada Allah dan Rasul-Nya.” Beliau menjawab, “Saya tidak memiliki 
hajat kepada wanita.” Seorang laki-laki lalu berkata, “Nikahkanlah 
aku dengannya!” Beliau berkata, “Berikanlah pakaian kepadanya.” 
Orang itu menjawab, “Saya tidak punya.” Beliau berkata, “Berikanlah 
kepadanya walaupun cincin besi.” Orang itu menyebutkan alasannya 
kepada Nabi g. Beliau berkata, “Apa yang engkau miliki dari Al- 
Our'an?” Orang itu menjawab, “Ini dan ini.” Beliau bersabda, “Saya 
menikahkanmu dengan wanita ini dengan hafalan yang engkau miliki dari 
Al-Qur'an.” 


2. Dasar sahnya akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman 
Allah &: 


gasa Mbak gt peni Segi e As A 
Ka gaga SU UII walk of KE AN 
ty, P 


La, 


Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu 
menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka 
dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Al-Baqarah (2): 236) 


Ayat ini menunjukkan bahwa nikah itu sah terlaksana walaupun 
tidak disebutkan mahar tertentu kepada si wanita. Sebab, talak tidak 
terjadi kecuali setelah sahnya akad nikah. 

3. Mengenai tidak adanya batasan minimal dan maksimal mahar, 
Tirmidzi (1113) meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah ag bahwa 


KITAB NIKAH 3563) 
6 


seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan diberi mahar >te or j- 
dua buah sandal. Rasulullah #¢ lalu bersabda, “Apakah engkau ridha pon 
terhadap diri dan hartamu hanya dengan dua buah sandal?” Dia 


menjawab, “Ya.” Beliau pun membolehkannya. 


Allah & berfirman: 


Pd a FA oe Pay tatanan 
U8 ogre} Basile 


Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 
harta yang banyak. (An-Nisa’ [4]: 20) 


Ayat int menunjukkan bahwa tidak ada batasan maksimalnya mahar. 


Namun demikian, disunnahkan memberi mahar tidak kurang dari 
sepuluh dirham sebagai jalan keluar dari khilaf dengan orang yang 
mewajibkannya, yaitu pengikut madzhab Hanafi. 


Jangan sampai mahar itu lebih dari lima ratus dirham, karena 
terdapat riwayat tentang mahar anak-anak perempuan dan istri- 
istri Rasulullah x. 


Imam yang lima meriwayatkan dari Umar bin Khaththab 2%, dia 
berkata, “Janganlah kalian berlebihan dalam mahar perempuan. Jika 
hal itu adalah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, maka 
Rasulullah # lebih utama. Beliau tidak per” f memberikan mahar 
kepada istrinya, atau meminta mahar untuk anak perempuannya, 
melebihi dua belas ugiyah “. 


Satu ugiyah adala empat puluh dirham. Jadi, jumlah mahar yang 
diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya adalah empat ratus 
delapan puluh dirham. 


4. Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang 
jelas manfaatnya. Misalnya: mengajarkan bagian dari Al-Qur'an, 
atau mengerjakan pekerjaan tertentu. 

5. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima’, 


maka dia wajib memberikan setengah mahar. Allah 
berfirman: 


- # 


n = 7 4 4 gi A Pies toy ë Hi g7 25, 1 
Hias tap CA te ò bg SA guna Ol SES ya GA pect Ol 


LEDI FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, 
maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. 
(Al-Baqarah [2]: 237) 


Mahar untuk wanita itu ditetapkan secara penuh karena meninggal 
atau jima’. 

Dalil mengenai ditetapkannya mahar secara penuh karena 
meninggal adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 
(2114), Tirmidzi (1145), dan selain keduanya dari Abdullah bin 
Mas'ud ws bahwa dia ditanya tentang laki-laki yang menikahi 
wanita, namun belum memberikan mahar kepadanya dan tidak 
menggaulinya sampai laki-laki itu meninggal. Ibnu Mas'ud 
menjawab, “Wanita itu mendapatkan mahar seperti mahar yang 
didapat oleh wanita-wanita lainnya. Tidak dikurangi dan tidak pula 
dilebihkan. Wanita itu menjalani “iddah dan mendapatkan warisan.” 
Ma'gil bin Sinan Al Asyja'i lalu bangkit dan berkata, “Rasulullah 
z menetapkan hukum kepada Barwa’ binti Wasyig, yaitu salah 
seorang wanita di antara kami, seperti yang engkau tetapkan.” Ibnu 
Mas'ud pun berbahagia dengan hal itu. 


Maksud “seperti mahar yang didapat oleh wanita-wanita lainnya” 
adalah mahar yang sempurna. Jika mahar disebutkan ketika akad, 
maka itulah yang wajib diberikan. 


Maksud “berbahagia dengan hal itu” adalah berbahagia dengan 
fatwa yang diberitahukan kepadanya, karena fatwa tersebut sesuai 
dengan fatwanya. Ini adalah tanda taufik dari Allah &. 


Dalil mengenai ditetapkannya mahar secara penuh karena jima’ 
adalah firman Allah $: 


ek me im 
5 Š 


` oR 82 oc oe, of! ges Fs et arie . 
Dad Lap oh E a A3) YA giad Ul LB opa Apa ols 


ala ag 
Mo P le 
Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan 


KITAB NIKAH (365), 
YZ 


Q 


mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, 
maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. 
(Al-Baqarah [2]: 237) 
Jika talak terjadi setelah berjima’, maka mahar tidak berkurang 
sedikit pun. Umar a% berkata, “Laki-laki mana saja yang menikahi 


seorang wanita kemudian menggaulinya, maka wanita itu ¢ 
mendapatkan maharnya dengan sempurna.” 


Sedo 


i Fas eG 
H 1 
Pad Sada 


Walimah 


Menyelenggarakan walimah pernikahan hukumnya sunnah, 
sedangkan menghadirinya wajib, kecuali ada udzur. 


Penjelasan: 


l. 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


£395), 


Bukhari (4860) dan Muslim (1427) meriwayatkan dari Anas bin 
Malik s bahwa Nabi $ melihat bekas warna kuning (di pakaian) 
Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, “Apa ini?” Abdurrahman 
menjawab, “Saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar 
timbangan sebiji emas.” Beliau bersabda, “Semoga Allah 
memberkatimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor 
domba.” 


Walimah adalah membuat makanan dan mengundang orang 
banyak. Kata ini biasanya dipakai untuk acara pernikahan. 


. Bukhari (4878) dan Muslim (1429) meriwayatkan dari Ibnu Umar 


a, dia berkata, “Rasulullah #¢ bersabda, 
Daan Did = 232 er £ Pay aa e 
EPEE (65 II 
Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri 


walimah, maka hadirilah.” 


Dalam riwayat Muslim (1421) disebutkan, 


. 
Nive 


AS yaa at was f. Lab Sen Cy mew ost 


emas nkan (367), 


NA 


8. + Fg? 
Snp 2 


Barangsiapa tidak menghadiri undangan itu, berarti dia telah La 
bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. | j 
3. Perkara yang bisa dijadikan udzur untuk tidak menghadiri acara ti. es 
walimah, misalnya, adalah dalam acara tersebut terdapat 
kemungkaran, sedangkan seseorang tidak mampu mengubahnya. 
Di antara kemungkaran itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi € Adil Dalam Pembagian Hak 
ketika acara akad nikah dan walimah sekarang ini, seperti memajang di Antara Para Istri 


gambar, memukul musik dan selainnya. 


ego 


an SA 
ETTET kts do pill 9 | 
BEA cee EAI aol abt IS Sele pd e ll 
SS Ol JU ae Luar sa 
op Lelang af At 5 pts Gee lily Lai CIS Of Ey LS 
UB poy la pe dle coil Ob Le pee ppt YY cl 
Agila a y pill: iays 


Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah 
wajib. Suami tidak boleh mendatangi istri yang tidak 
mendapatkan jatah giliran jika tidak ada kepentingan. Jika suami 
ingin melakukan perjalanan, dia harus mengundi di antara para 
istrinya. Kemudian dia berangkat bersama istri yang 
mendapatkan undian. 


Apabila seorang laki-laki baru saja menikah, dia harus 
mengkhususkan waktu untuk istrinya itu selama tujuh malam 
jika gadis dan tiga hari jika janda. 


Apabila suami khawatir dengan kedurhakaan (nusyuz) istrinya, 
dia harus menasihatinya. Jika istrinya enggan dan tetap durhaka, 
suami berhak menjauhinya (pisah ranjang). Jika istri tetap saja 
menentang, suami boleh memukulnya. Nusyuz itu menyebabkan 

gugurnya jatah giliran dan nafkah. J 
(-) 


4 

{368), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB NIKAH (369), 
5 NA, 

Qo 


Penjelasan: 


1. Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib. 
Abu Dawud (2133), Tirmidzi (1141), dan selain keduanya 
meriwayatkan dari Abu Hurairah a% bahwa Rasulullah # bersabda, 


-$ 


P E S E -9 huri afo AES - 
isat dul Ay slo Lai J Jas OU Al I LIS y— 


pt 
Barangsiapa memiliki dua orang istri, kemudian lebih cenderung 
kepada salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada 
hari kiamat dengan sisi badan miring. 


Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, 


- 


vt Or 


KA py ol GE Jaa Ab out JAN Ke OS thy 
ar arty 


Apabila seseorang mempunyai dua istri, lalu tidak bersikap adil di 
antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan 
sist badan terjatuh. 


Maksud “tidak adil” adalah dalam nafkah dan pembagian hari, yaitu 
tidur bersama mereka. 


Abu Dawud (2134) dan Tirmidzi (1140) meriwayatkan dari Aisyah 
i, dia berkata, “Rasulullah 3 membagi hari-harinya di antara 
para istrinya sehingga beliau berlaku adil. Kemudian beliau 
bersabda, “Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apu yang saya miliki, 
Janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan 
saya tidak memiliki.” Abu Dawud berkata, “Maksudnya adalah hati.” 


2. Bukhari (3910) dan Muslim (2770) meriwayatkan dari Aisyah x, 


dia berkata, “Jika Rasulullah # ingin mengadakan perjalanan, beliau 
mengundi di antara para istrinya. Siapa yang keluar bagiannya, maka 
beliau berangkat bersamanya.” 


3. Bukhari (4916) dan Muslim (1461) meriwayatkan dari Anas as, 


dia berkata, “Termasuk sunnah adalah jika seseorang menikahi 


5370), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


e 


gadis, hendaknya dia tinggal bersamanya selama tujuh hari, 
kemudian dibagi kembali hari-harinya. Jika menikahi janda, 
hendaknya dia tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian 
dibagi kembali hari-harinya.” Abu Oilabah berkata, “Jika mau, tentu 
saya akan mengatakan bahwa Anas meriwayatkannya dari Nabi #5. 


4. Mengenai istri yang nusyuz, Allah @ berfirman: 


rete | gt aa, Pa ac «wigs OSE lh 
celal g AA DA DA UP SP) 
> 4y A EE ees „rife a4 sat, 
Yaa Sle [yas YG Genta! OF Aa 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasthatilah 
mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 


mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisa’ [4]: 34) 


Maksud “memisahkan mereka di tempat tidur mereka” adalah 
menjauhinya dengan membalikkan punggung kepadanya dan tidak 
berbicara kepadanya. 

oHe 


ED 
is) 


Khulu' 


dao Vy Udi BU a LUE g a glee as aria 
AH By pel GA jags ate CISL Y Uas & 
Ges! Ank Goal Ys 


Khuiu’ itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. 
Dengan adanya khulu’, istri berhak menentukan dirinya sendiri. 
Suami tidak bisa meruju'nya kecuali dengan pernikahan yang 
baru. Khulu' itu boleh diajukan ketika haidh maupun suci. Akan 
tetapi, wanita yang mengajukan khulu' tidak bisa ditalak lagi. 


SI ———-—-.—- Sm? 
Penjelasan: 
|. Khulu' ialah istri menebus dirinya dari sua “ya yang tidak 


disukainya dengan sejumlah uang yang dia serahkan kepada 
suaminya sehingga dengan demikian dia terlepas darinya. 


2. Mengenai khulu' ini, Allah $: berfirman: 


BER ft ae at Siar Te atria ofa AS a 
Lage Cle WE abl 5,45 Gaal SI Kas Ob Dr Una) 


Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa 


K372), FIKIH ISLAM LENGKAP 


keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Al- 
lah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Bagarah [2]: 229) 


Bukhari (4971) meriwayatkan dari Ibnu Abbas & bahwa istri Tsabit 
bin Qais mendatangi Nabi #¢ dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya 
tidak mencela akhlak Tsabit bin Oais dan tidak juga agamanya. Akan 
tetapi, saya membenci keingkaran dalam Islam.” Nabi 5 lalu 
bersabda, “Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya?’ Dia 
menjawab, “Ya.” Kemudian Nabi & bersabda kepada Tsabit bin 
Qais, “Terimalah kebunmu dan talaklah istrimu.” 


. Dengan adanya khulu’, suami tidak memiliki kekuasaan atas diri 


istri karena khulu’ itu adalah talak bain. 


. Wanita yang mengajukan khulu’ tidak bisa ditalak lagi karena dia 


menjadi wanita asing (bukan istrinya lagi) setelah khulu'. 


ofo 


KITAB NIKAH £373), 
0 


: “ade” 
“Kp , 
Talak 
GBI LI oye BA WLS y ape Ob ao IM, ) 


RSI adi Jl Si Tre AA Vy cl a, 
Sea SY pitts y onè SW Jase bil IS, 
PN NS hy ay Rian ge Oe Ob b 
eo OF aed ad alt pb gb 3 IMS iy of au 
PAE 8 nd wey ad Yale eb yf att 3 GSU 
a Jolly Rn Ly By af yay dea, Yaca 

MB fed lt 


} 


Talak (cerai) itu terbagi dua: 
1. Sharih, yaitu yang diucapkan dengan jelas. 
2. Kinayah, yaitu yang diucapkan dengan sindiran. 


Talak sharih itu memiliki tiga lafazh: 


1. Dengan kata talak itu sendiri. 
2. Dengan kata firdg (lepas). 
3. Dengan kata sirdh (pisah). 


Talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat. 


Talak dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata mat | 


mengandung makna talak dan selainnya. Ini membutuhkan niat. 


4332), FIKIH ISLAM LENGKAP 


f Hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua sunnah dan 


x 


bid’ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak 
ketika istri suci dan tidak digauli. Adapun yang bid'ah adalah 
menjatuhkan talak ketika istri haidh, atau ketika suci namun 


suami menggaulinya. 
Ada talak yang tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, yaitu talak 
yang dijatuhkan kepada empat orang: 


1. Wanita yang masih kecil. 


Wanita yang sudah memasuki masa monopaus. 


2 
3. Wanita yang sedang hamil. 
4 


Wanita yang mengajukan khulu' dan belum digauli. 


Penjelasan: 
l. Kata talak, firag (lepas), dan sirah (pisah) berasal dari syariat dan 
diulang-ulang dalam Al-Our'an dengan makna cerai. 


Allah & berfirman, 


P 
22 a 152 
J 
2 
2 


«pela Sm galled JUNI AL LI 


Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
iddahnya (yang wajar). (Ath-Thalag [65]: 1) 


ame d < eye” g 2 2-8 
ED a Ble au 


Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (Al-Ahzab (33): 
28) 


gt. 
gi; 


x augt 
| 


a SI- z? seb 4 
Saree AU 


... atau lepaskanlah mereka dengan baik. (Ath-Thalig : 2) 


KITAB NIKAH (375) 


NA, 


2. Talak dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata yang 


mengandung makna talak dan selainnya. Misalnya perkataan, 
“Kembalilah kepada keluargamu.” “Engkau bukan istriku.” “Engkau 
bebas.” 


Jika suami berniat menjatuhkan talak, maka talak pun terjadi. 
Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4955) dari 
Aisyah yg bahwa ketika putri Al-Jun menemui Rasulullah 2%, dia 
berkata, “Saya berlindung kepada Allah dari dirimu.” Beliau berkata, 
“Engkau telah berlindung dengan Dzat Yang Maha Agung. Kembalilah 
kepada keluargamu.” 


Jika suami tidak berniat menjatuhkan talak, maka talak tidak terjadi. 
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4156) dan 
Muslim (2769) tentang peristiwa ketidakikutan Ka'ab bin Malik 
se dalam perang Tabuk. Dia berkata, “Tatkala berlalu 40 hari dari 
50 hari masa itu, sedangkan wahyu terlambat turunnya, maka 
datanglah utusan Rasulullah #¢ dan berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah # memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu.’ Saya 
bertanya, “Haruskah saya menjatuhkan talak kepadanya atau apa 
yang harus saya lakukan?’ Utusan itu menjawab, ‘Jauhilah istrimu 
dan jangan mendekatinya.” Ka'ab melanjutkan kisahnya, “Saya pun 
berkata kepada istriku, “Kembalilah kepada keluargamu.” 


Ka'ab melakukan itu karena takut akan menye!sihi perintah 
Rasulullah # serta akan menyebabkannya bergaul dengan istrinya 
jika istrinya itu tetap tinggal bersamanya. Tatkala taubatnya 
diterima, maka istrinya kembali kepadanya. Nabi sy tidak 
memerintahkannya untuk menceraikan istrinya atau melakukan 
akad baru. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan, “Kembalilah 
kepada keluargamu, bukanlah bentuk kata talak." 


. Mengenai talak bid'ah, hal itu ditunjukkan oleh hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (4953) dan Muslim (1471) dari Abdullah 
bin Umar #8 bahwa dia menjatuhkan talak kepada istrinya ketika 
sedang haidh pada masa Rasulullah &. Lalu, Umar bin Khaththab 
menanyakan hal ini kepada Rasulullah x. Beliau menjawab, 
“Perintahkanlah dia untuk rujuk. Kemudian, hendaklah dia memegangnya 
sampai suci, kemudian haidh, kemudian suci. Kemudian jika berkehendak, 
dia bisa memegang setelahnya. Jika berkehendak, dia bisa menjatuhkan 


CG) 


L376), FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


talak sebelum berhubungan badan dengannya. Itulah ‘iddah yang 
diperintahkan Allah ketika wanita ditalak.” Yaitu, yang disebutkan 


dalam firman Allah &, 
eh In SL Ae 
Loyal gasal eng! Asal IS) i la 


Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar). (Ath-Thalag [65]: 1) 
Sebab, pada waktu ini dimulailah ‘iddahnya semenjak jatuhnya 
talak. Berbeda jika wanita ditalak ketika haidh. Dia tidak memulai 
‘iddahnya sampai haidhnya berhenti. Jika suami menjatuhkan talak 
setelah melakukan jima', maka bisa jadi istrinya itu hamil, padahal 
dia tidak ingin menjatuhkan talak istrinya yang hamil, sehingga 
hal itu menjadi penyesalan. 


ee 


KITAB NIKAH (377), 


Ku 


Hukum Talak 
Orang Merdeka dan Budak 


3 elit YI menang Unika diy bills OG LI elle, 
ca Vy b tly a eis peg akaa 3) INI 
OA, a gb ao Y wily SI Ja Ste I 

so SM HI 


Laki-laki yang merdeka memiliki hak talak tiga, sedangkan 
seorang budak laki-laki memiliki hak talak dua. 


Istitsnd' (penggunaan kecuali) dalam talak hukumnya sah jika 
terdapat hubungan antara ucapan yang pertama ngan ucapan 
yang kedua. Ta'lik talak (cerai bersyarat) itu sah jika terpenuhi 
sifat dan syaratnya. 


Talak tidak bisa dijatuhkan sebelum pernikahan. Ada empat 
orang yang tidak sah menjatuhkan talak: 


Anak kecil. 

Orang gila. 

Orang tidur. 

Orang yang dipaksa. 


{378}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


Penjelasan: 


1. Laki-laki yang merdeka memiliki hak talak tiga. Dasarnya adalah 
firman Allah &: 


si -> aatan pee Th iF „5 ag ANA 
pb mayat a Sel ob a 


Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 
(Al-Baqarah (21: 229) 


z ie sew 7 Ge se 
AT OSS (> ee fy AAS SG Gab obi 


Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan 
suami yang lain. (Al-Baqarah [2]: 230) 


Abu Dawud (2195) meriwayatkan dari Ibnu Abbas & tentang tafsir 
ayat: 


GR oi A Je Sua D AN 


ua Fi 2 ah otk Su deli g Ge Uu 
Call 193151 of Bus goad! 


Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirt (menunggu) tiga 
kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (Al-Baqarah (2): 
228) 

Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Dahulu jika seorang laki-laki mentalak 

istrinya, dia lebih berhak merujuknya walaupun telah menjatuhkan 

talak tiga. Maka hal itu dinasakh. Allah berfirman, ‘Talak (yang dapat 

dirujuki) dua kali.” 

Quru' adalah jarak waktu di antara dua haidh. Quru’ disebut juga 

sebagai masa haidh. 


KITAB NIKAH IGON 
6 


2. Seorang budak laki-laki memiliki hak talak dua. Daruguthni (4/ 


39) meriwayatkan bahwa Rasulullah 2% bersabda, “Talak seorang 
budak adalah dua kali.” 


3. Istitsna' (penggunaan kecuali) dalam talak hukumnya sah jika 


terdapat hubungan antara ucapan yang pertama dengan ucapan yang 
kedua. Misalnya seseorang yang mengatakan kepada istrinya, 
“Engkau kutalak tiga, kurang dua.” Perkataan ini sah dan jatuh 
talak satu. Rasulullah 4 bersabda, “Barangsiapa memerdekakan budak, 
atau menalak dan mengecualikannya, maka pengecualiannya itu berlaku 
baginya.” 


Ibnu Atsir menyebutkannya dalam An-Nihdyah di bagian tsand. 


4. Ta'lik talak (cerai bersyarat) itu sah jika terpenuhi sifat dan 


syaratnya. Contoh ta'lik talak dengan sifat adalah seseorang berkata 
kepada istrinya, “Engkau ditalak pada bulan ini, atau jika hujan 
turun.” Istrinya itu pun terceraikan ketika sifat itu terjadi. Contoh 
ta'lik talak dengan syarat adalah seseorang berkata kepada istrinya, 
“Jika engkau memasuki rumah, maka engkau ditalak.” Istrinya itu 
terceraikan ketika memasukinya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda 
Rasulullah #&£, “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka.” 
(HR. Hakim 2/49). 


5. Talak tidak bisa dijatuhkan sebelum pernikahan. /. ‘pawud (2190) 


dan Tirmidzi (1181) meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari 


Mp Gs Y UG Y3 UY YL ol HUY 


ee a SG 


Tidak sah nadzar bagi manusia untuk sesuatu yang tidak dikuasainya. 
Tidak sah memerdekakan budak yany tidak dimilikinya. Tidak sah 
mentalak wanita yang tidak dinikahinya." 


Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 


Dalam riwayat Hakim (2/205) disebutkan, “Tidak ada talak sebelum 
nikah.” 


5580), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


6. Orang yang dipaksa tidak sah menjatuhkan talak. Dasarnya adalah 


hadits, “Pena diangkat terhadap tiga orang:...” 


Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2193) dan 
selainnya dari Aisyah ga, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
2x bersabda, 


DE JL, DEY 
Tidak sah talak dan pemerdekaan budak ketika ghilag.” 


Abu Dawud berkata, “Berdasarkan dugaanku, ghilag adalah marah.” 


Dalam riwayat Ibnu Majah (2046) dengan kata ighlag dan ditafsirkan 
dengan ikrah (pemaksaan), karena orang yang dipaksa ditutup 
perkara dan pergerakannya. 


Juga sabda Rasulullah &£, 
n s AA wo he FT bed bee he 
ALE Vg SEM ag OL Ny a 6 ga 
Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, lupa dan keterpaksaan 
dari umatku. (HR. Ibnu Majah 2045 dari Ibnu Abbas ws). 


Hakim dan Ibnu Hibban menyatakannya shahih. 


Maksudnya, Allah menggugurkan hukuman dan akibatnya dari 
kalian, bukan perkara itu sendiri, karena ia telah terjadi. 


e@e 


xa mutan (381), 


Ku 


——— —— 
Au A ri a a_i coves gi adala af ai gb 514 | 


OSS y ddr din ot I fe ite Cuil Ob Uas 
Ae YE JE db EE Gale op Goal oe as de daa 
ady 0 yaa leg Fy du bse a bts Wa dng 


aia Was Si aie g5 giw Lanal, Ls 


Jika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada 
istrinya, dia boleh merujuknya selama ‘iddahnya belum selesai. 
Jika ‘iddahnya telah selesai, dia bisa menikahiny. fengan akad 
baru. Kemudian, dia masih memiliki talak yang A ti 


Jika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, dia tidak bisa 
kembali kepadanya kecuali setelah terpenuhi lima syarat: 


1. ‘Iddahnya selesai, 
. Mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. 


2 
3. Suami kedua menyetubuhinya. 
4 


. Akad nikah dengan suami kedua terputus; entah karena 
| talak, dibatalkan, atau kematian si suami. 


5. “Iddahnya selesai dari suami keduanya. | 
ta } 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Penjelasan: 


1. Jika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya, 
dia boleh merujuknya selama “iddahnya belum selesai. Dasarnya 
adalah firman Allah &, 

site a tate Be ap aa 

EUS 8 toy Un 
Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. 
(Al-Baqarah [2]: 228) 


Juga sabda Rasulullah # kepada Umar a, “Perintahkanlah anakmu 
untuk merujuknya (istrinya).” 


Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abdulutlah menjatuhkan 
talak satu. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa jika Ibnu Umar 
ditanyakan tentang hal itu, dia berkata kepada salah seorang di 
antara mereka, “Yaitu jika engkau menjatuhkan talak satu atau dua 
kepada istrimu. Sebab, Rasulullah g memerintahkanku dengan 
hal ini.” Yaitu, merujuknya. 


Abu Dawud (2283) meriwayatkan dari Umar e bahwa Rasulullah 
s mentalak Hafshah, kemudian merujuknya. 


2. Sebuah atsar diriwayatkan dari Umar wz: bahwa dia ditanya tentang 
seseorang yang menjatuhkan talak dua kepada istrinya, sedangkan 
‘iddahnya telah selesai. Kemudian wanita itu menikah dengan laki- 
laki lainnya dan berpisah. Kemudian suaminya yang pertama 
menikahinya lagi. Umar menjawab, “Suaminya itu memiliki talak 
yang tersisa.” (Al-Muwaththa’: 2/586) 


3. Allah ge berfirman: 


are ee ig oe wee Dafa Ase ar id -rfe A 
Halb up ozi BIj S3 ae ad JA S Leal of 
BAL aa pe s Engr wee ga Fae te 2 ae 
abl Spm Lasis ol Eb Ol Wei ol Lyle (> SG 
Kemudian jika st suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah 
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 


KITAB NIKAH £383), 


Q 


A KN Fg 
M 2 


pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat : TER ' | 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Al-Bagarah [2]: TN 4 | 
230) Pa ys | 


Maksud “menjalankan hukum-hukum Allah” adalah menjalankan 
hak-hak suami istri. 


+ 
Bukhari (2496) dan Muslim (1433) meriwayatkan dari Aisyah & Hukum lla 
bahwa istri Rifa'ah Al-Qurazhi mendatangi Rasulullah # dan 
berkata, “Dahulu saya bersama Rifa'ah. Kemudian dia mentalakku i , i F 
secara penuh. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman Ibnu AN das yf it Ay ji ats gl taja. 41279) Usa YÍ Cale 1514 
Zubair. Saya bersamanya seperti rumbai kain.” Beliau berkata, re" a ar : 
“Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai engkau Ia pe eee laui SS ole Of for ey Maa 4 


merasakan madunya dan dia juga merasakan madumu.” 


SA ale lb azal Ob EN pally And 


Maksud “mentalakku secara penuh” adalah talak tiga. 


Maksud “rumbai kain” adalah bentuk penyerupaan bahwa 


. . Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara 
dzakarnya lembek dan tidak mampu melakukan jima’. P saj 


mutlak atau selama jangka waktu lebih dari empat bulan, berarti 


Maksud “merasakan madunya” adalah kiasan dari jima’. dia telah melakukan ifa' Jika karena itu istri meminta talak, 

Kenikmatan jima' diserupakan dengan nikmat mencicipi madu. perkara ini ditangguhkan selama empat bulan. Kemudian suami 

Dalam hadits ini digunakan kata “usai! (bentuk tashghir dari ‘ast). diberi pilihan antara kembali dan membayar kafarat atau talak. 

Ini menunjukkan bahwa jima' itu cukup dengan bentuk minimalnya, Jika suami enggan, hakim berhak menjatuhkan talaknya. 

yaitu masuknya kepala dzakar ke dalam vagina. l | 
ogo Penjelasan: 


1. Dalam kasus ila’, suami diminta untuk menarik sumpahnya. 
Kemudian dia menggauli istrinya dan membayar kafarat 
sumpahnya. Jika dia enggan, maka diminta untuk menjatuhkan 
talak. 


Allah ge berfirman: 


2e agan s ag ce Ge oa q o oa | 
Sa ab! Ob 926 Ob pre! ani Gan Pu ya UHR AU 


Pang KAT JNE AI 
Peng ae Kah” A! OS Gell lyas Oly E 


Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat 
bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembalt (kepada istrinya), 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


$384), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB NIKAH (385), 
z | 


SA, 


Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah [2]: 
226-227) 


Maksud “kembali” adalah menarik sumpahnya dengan melakukan 
jima’. 

Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa’ (2/556) dari Ali 
We, dia berkata, “Jika seorang laki-laki meng-ila’ istrinya, maka 
tidak terjadi talak meskipun berlalu empat bulan, sampai 
dihentikan. Dia boleh menjatuhkan talak atau kembali.” Redaksi 
semisal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar &. 


2. Jika suami enggan memilih antara kembali dan membayar kafarat 
atau talak, hakim berhak menjatuhkan talaknya. Tujuannya adalah 
untuk menghilangkan madharat dari wanita tersebut. Tidak ada 
cara lain kecuali menjatuhkan talaknya. 


© GS @ 


§386), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukum Zhihar 


Ifo" gal glass gle Call samy! fo Ji OF lela 
bj USS axe jy late gle GULL aac dy SA JG 
folly Spall Go gall opa daolan Ten fe AS) Gee HUI, 
glare J OB ae cy gh planed ud d Ob SI 
Ls gy ple [A Vy de Sine JS LS ee alabia 

AS: ga 


Zhihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, “Bagiku, 
engkau seperti punggung ibuku.” Jika kata-kata itu diucapkan 
dan tidak disertai dengan talak, maka suami berhak kembali, 
namun dia wajib menunaikan kafarat. 


Kafaratnya adalah memerdekakan budak mukmin yang tidak 
memiliki cacat yang bisa mengganggunya bekerja dan berusaha. 
Jika tidak ada, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut. 
Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang 
miskin. Masing-masing orang mendapatkan satu mud. Orang 
yang melakukan zhihar tidak boleh menggauli istrinya sampai 
membayar kafarat. 


Penjelasan: 


1. Maksud perkataan, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku”, 
adalah haram bagiku melakukan pergaulan suami istri denganmu, 


KITAB NIKAH 4387) A 


Z 


sebagaimana haram bagiku melakukan hal itu dengan ibuku. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Allah Maha mengetahui 
Perkataan seperti ini hukumnya haram menurut ijma’ kaum apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), 
muslimin. Allah #: berfirman: maka (wajtb atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum 
: keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) 

f > g al TI et gs ae | ee a ee na memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu 
a | A agile on a Sa zp os beriman kepada Allah dan aa Itulah ea Allah. 

al Tai Spall gs Geet Urai iy a gut Bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujadilah [58]: 


3-4) 


= ae P Ne 
(ES ght gaa 


Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap 
istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. 
Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. 
Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan 
mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha 
Pengampun. (Al-Mujadilah [58]: 2) 


2. Jika kata-kata itu diucapkan dan tidak disertai dengan talak, maka 
suami berhak kembali. Maksudnya, suami menyelisihi apa yang 
dia katakan, yaitu mengharamkan istrinya terhadap dirinya sendiri. 
Sebab, tetap mempertahankan status istrinya dan tidak 
menceraikannya berarti menyelisihi pengharamannya. 


3. Orang yang melakukan zhihar tidak boleh menggauli istrinya 1 
sampai membayar kafarat. Allah & berfirman: 


ee LR CCE Cn Ee 
o 35 RA DB la sighs P ls ext Oa I 


ea P A a bs 3 503 SUS of g 
Hoa AA ol JS oa GA og Hah IL 35 


Aug Agan BL WS “Ese Gee SUD at 
i as 


ra) yall OSE Sp AoW ST Int 


Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak 
menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) 
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. 


t O 
$388), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB NIKAH. (382), 
i Q 


mi OF Y, Pha a> eed USL ae gs be I Ley Sala 
elem G pll SK GS tie Spied ENa an 


Gar Ld a oh gil abl Agil LN ya 


Of abl dias beg SU aban Of dy Hold 3 Syd 
ae AB b gia poet dah Gly Wil oo OS 
Bb erally AA Shy 9 ya A pe yy 
GE of BL vagal Jad veh ob Ys ati ba yy AY 
DS Of ai Coat ley pF a OF vey ema 8 A 
indole ur 

Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia 
dikenakan hukum gadzaf, kecuali bisa memberikan bukti atau 
berani menyatakan laknat. Dia berkata di hadapan hakim dan 
kumpulan manusia di masjid jami' di atas mimbar, “Saya bersaksi 
kepada Allah bahwa tuduhan zina yang saya tujukan kepada 


istriku si Fulanah adalah benar. Sesungguhnya anak ini berasal 
dari zina, bukan dariku.” Perkataan ini diucapkan sebanyak 


5390) FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


E j 


murka-Nya kepadaku jìka dia adalah orang yang benar.” 
| — .. 4 


| Penjelasan: 
l. 


empat kali. Kemudian pada kelima kalinya setelah hakim 
menasihatinya, dia mengatakan, “Semoga Allah melaknatku jika 
saya berdusta.” 


Ada lima hukum terkait dengan fi’an ini: 


. Hukuman gadzaf gugur dari suami. 


. Istri wajib menjalani hukuman. 


1 

2 

3. Lenyapnya pergaulan suami istri. 

4. Anak itu tidak diakui sebagai anak si suami. 
5 


. Suami diharamkan untuk menikahi istrinya selamanya. 


Hukuman zina itu gugur dari istri jika dia berani menyatakan 
laknat terhadap dirinya sendiri seraya berkata, “Saya bersaksi 
kepada Allah bahwa si Fulan ini termasuk orang yang berdusta 
dalam tuduhan zinanya kepadaku.” Perkataan ini diucapkan 
sebanyak empat kali. Pada kelima kalinya setelah hakim 
menasihatinya, dia mengatakan, “Semoga Allah menjatuhkan 


Hukum gadzaf adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang 
karena menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti. 


Bukhari (4470) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ## bahwa Hilal bin 
Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samhak. 
Nabi #¢ lalu bersabda, “Engkau harus mendatangkan bukti atau di 
punggungmu ada hukuman.” Hilal berkata, “Demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya saya benar. Pasti 
Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku 
dari hukuman.” Lalu, turunlah Jibril membawa ayat: 


- Be ae gti? “ees 
SE Ose LA 
Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka... (An-Nûr (241: 


6) 


KITAB NIKAH {391), 


NA, 


3. Bukhari (5003) dan Muslim (1492) meriwayatkan dari Sahl bin 


Sa'ad 25, bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendatangi 
Rasulullah & dan berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapatmu jika seorang laki-laki mendapati laki-laki lainnya 
bersama istrinya. Apakah dia membunuhnya, atau apa yang harus 
dilakukannya?” Allah lalu menurunkan wahyu tentang 
permasalahannya ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu 
tentang perkara dua orang yang saling melaknat. Nabi # bersabda, 
“Allah telah menetapkan tentang dirimu dan istrimu.” Sahl melanjutkan, 
“Keduanya saling melaknat di masjid, sedangkan saya 
menyaksikannya.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Keduanya saling 
melaknat, sedangkan saya dan orang lainnya bersama Rasulullah 
&:.” Dalam riwayat Abu Dawud (2250), Sahl berkata, “Saya 


menghadirinya bersama Rasulullah #8.” 
Setelah berlalu selama satu tahun di antara suami dan istri yang 


saling melaknat, keduanya harus dipisahkan, kemudian tidak boleh 
berkumpul lagi selamanya. 


. Allah & berfirman: 


ee Sg 


Pa nga Bai bai ma ak bo at naa E fi 

Baa a YW AKA wh Oe a mer! Ogan AN 

A, 2» z - - g! G4 £ $ wt -E 

hath Sy a Ged o Ab oii RI atal 
z ° “t 

ie BR, at oe gee a et 

D OA Ge OF ol ade abl coal os 


Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka 
tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. 
Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan 
Gumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk 
orang-orang yang berdusta. (An-Nar (241: 6-7) 
Diriwayatkan oleh Bukhari (5001) dari Ibnu Abbas & bahwa Hilal 
bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Kemudian dia datang dan 
bersaksi. Nabi #& bekata, “Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah 
seorang di antara kalian berdua adalah pendusta. Adakah di antara kalian 
yang ingin bertaubat?” Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar wẹ (5006), 


ICD FIKIH ISLAM LENGKAP 


Nabi # mengulangnya sebanyak tiga kali. Kemudian wanita itu 
berdiri dan bersaksi. 


Abu Dawud (2263) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah 
wz , bahwa dia mendengar Rasulullah #% bersabda ketika turunnya 
An-Nûr [24]: 6 dan 7, 


PE 


` ° a . o7 o a A ea z 7 e $, - & 
cB a td pa Cd Cpe Oh gle CAS alt Ca 
2 « z # # 
ae ae P PE - - & vie A -1 6 es o - 
Wa phy oy A Jen) LT ai GQ BG ed 
2 - & 


To se KT 


3, Te Br a 
JI Le Deady die a 


pps Gg! 


P3 


Ca oh 
Jika seorang wanita memasukkan seseorang kepada suatu kaum, 
padahal orang tersebut bukan berasal dari kaum itu, maka Allah tidak 
mempunyai kepentingan apa pun dengan wanita tersebut dan tidak 
akan memasukkannya ke surga-Nya. Jika seorang suami menolak untuk 
mengakui anaknya, padahal dia melihatnya, maka Allah berpaling 
darinya dan menjelek-jelekkannya di depan manusia generasi pertama 
hingga manusia generasi terakhir. 


. Bukhari (5009) dan Muslim (1494) meriwayatkan dari Ibnu Umar 


& bahwa Nabi x (menetapkan hukum) di antara suami dan istri 
yang “ging melaknat. Kemudian beliau meniadakan (penisbatan) 
anak kn itu kepada suami. Kemudian dipisahkan di antara 
keduanya. Anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya. 


Dalam riwayat Bukhari (5006) disebutkan bahwa Nabi x berkata 
kepada keduanya, “Perhitungan kalian berdua kembali kepada Allah. 
Salah seorang di antara kalian adalah pendusta. Tidak ada jalan bagimu 
(suami) kepadanya (istri). 


Maksudnya, engkau tidak bisa ruju’ dengannya dan saling bertemu 
di antara kalian berdua walaupun dengan akad baru. 


6. Allah &: berfirman: 


SAS ayal woh wb ah a! A3 gl Vlad! Gee 195.405 
reer Batal oy oF ul Lk Ae 5 Ami “ee 


KITAB NIKAH £393), 


NA 


Q 


Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali 

atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk 
orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat , 
Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. 
(An-Nur (241: 8-9) 


Maksud “hukuman” dalam ayat di atas adalah hukuman zina, yaitu Hukum ‘Iddah 
rajam. 


Dalam riwayat Muslim (1493) disebutkan, “Kemudian Rasulullah 
memanggilnya, menasihatinya, mengingatkannya dan 
memberitahunya bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa 
akhirat.” 


Lee SA Lee Be IU Be Un a, 
Baa Wile SAS Oly Jadi amoy Ed Ul LS of 
tad Sole Cito} ee Be ahy ey el ae I 
edad ath ol yd ya ey We GUIS Oly fot ao sa 


sat dal pare CIS Oy BolebYI ay ey BOW 


ogo 


AY! beg de ste YG Igo fo added, gh! BG 
PRE aaa za OF ol SVL SA daa LL 
pois dead Ob BES eg SUS ag ce pete ded OF 3b git 

| (IL cp gy aus OL) Inai 


Wanita yang menjalani 'iddah itu terbagi dua: 


1. Wanita yang menjalani ‘iddah karena suaminya meninggal. 
Jika dia hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak, 
maka 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. 


2. Wanita yang menjalani ‘iddah karena ditalak dan suaminya 
tidak meninggal. Jika dia hamil, maka ‘iddahnya sampai 
melahirkan. Jika tidak hamil, sedangkan dia adalah wanita 
yang masih mengalami haidh, maka “iddahnya selama tiga 
quru’, yaitu tiga kali suci. Jika masih kecil atau telah memasuki 
menopause, maka ‘iddahnya tiga bulan. 

eee er 


£394, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB NIKAH IED, bo 
0 Q 


N 
Wanita yang ditalak sebelum digauli, maka tidak ada ‘iddahnya. 


‘Iddah budak wanita jika hamil seperti ‘iddahnya wanita 
merdeka. Apabila dihitung dengan quru’, maka ‘iddahnya adalah 
dua kali guru' Apabila dihitung dengan bulan, maka ‘iddahnya 
dua bulan lima malam jika suaminya meninggal dan sebulan 
setengah jika dia ditalak oleh suaminya. Jika dia menjalani “iddah 


selama dua bulan, maka itu lebih utama. | 


Penjelasan: 


1. ‘Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah 
sampai melahirkan. Dasarnya adalah firman Allah tw: 


So tre o te Ega siwa ot 
Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya. (Ath-Thalag (651: 4) 


Bukhari (5014) meriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah 22; 
bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah melahirkan anak beberapa malam 
setelah suaminya meninggal. Kemudian dia mendatangi Nabi 2g 
dan meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya. 
Kemudian dia pun menikah. 


2. ‘Iddah bagi wanita yang ditinggal mati Suaminya namun tidak 
sedang hamil adalah selama empat bulan sepuluh hari. Allah ge 
berfirman: 


g 


22 f OEA E os, * at, ab steed oo fe, 
kan ngemil a Aj! SA Bee OI an 


1 ri en agunan NS tae oe 
fay old a pes i Ia ch gs Vey 


m=" --? 


Za glass Law ails aa Jt 


Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 
istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 
empat bulan sepuluh hari, Kemudian apabila telah habis “iddahnya, 


A + 
| 
` 


§396), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 
kamu perbuat. (Al-Baqarah (2): 234) 


Maksud “membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka” adalah 
berhias, atau mempersiapkan diri untuk dilamar, atau menikah. 


Maksud “menurut yang patut” adalah berdasarkan tuntutan yang 
tidak diingkari oleh syariat. 


. ‘Iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan tidak 


hamil adalah tiga quru’. Allah ge berfirman: 


$ 2G. 
= 


ETA Ean be el | at cont g sé 2 pase ne 
SAR ol GA JENS 698 Wl Seal Sa saia 
aga. 


i “pe a37, BY g ast a oe ee es 
AV a5 ally als Soe S ol Geel) 3 GE 


Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. (Al-Bagarah [2]: 228) 


Quru’ adalah jarak waktu di antara dua haidh. Kadang-kadang kata 
quru’ dipakai untuk menyebut masa haidh. 


- Menopause adalah wanita dewasa yang telah terputus haidhnya 


dan tidak memiliki harapan lagi untuk haidh. Allah & berfirman: 


sok Fras z 
àl 4>: 


s 7 > ai ia T -y -7 ye 7 & tig 
Pe APN OLS oe yani Ga God all 
Gata ally 


Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 
iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu (pula) 
perempuan-perempuan yang belum haid. (Ath-Thalaq (65): 4) 


Perempuan-perempuan yang belum haidh adalah perempuan- 
perempuan kecil yang belum mencapai umur haidh. ‘Iddahnya 
selama tiga bulan seperti perempuan-perempuan yang telah 
memasuki menopause. 


KITAB NIKAH (397), 


ww 


Maksud “kamu ragu-ragu” adalah ragu-ragu tentang hukum mereka 
dan tidak mengetahui bagaimana mereka harus melakukan ‘iddah. 


. Wanita yang ditalak sebelum digauli, maka tidak ada ‘iddahnya. 
Allah ge berfirman: 


£ - at 3g- at | 21 Pena Oa Wan UP KAU Ra 
ol JB oe Gaal BT Ia GA! GE 
Gh aioe et Peina Bee d > d Me ptT g L del 
(Bee Ele 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 
kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 
'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah 


mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- 
baiknya. (Al-Ahzab [33]: 49) 


Maksud “mencampurinya” adalah menyetubuhinya. 


Maksud “iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” 
adalah masa yang dijalankan dan disempurnakannya, baik dihitung 
dengan bulan maupun quru’. 


Maksud “berilah mereka mut'ah” adalah berilah mereka sesuatu 
yang akan menyenangkan mereka. 


Maksud “lepaskaniah mereka” adalah biarkanlah mereka dengan 
ma'ruf tanpa merugikan mereka. 


. ‘Iddah budak wanita jika hamil seperti ‘iddahnya wanita merdeka. 
Apabila dihitung dengan quru’, maka ‘iddahnya adalah dua kali 
quru’. Dasarnya adalah perkataan Umar dan anaknya 4, “Budak 
wanita menjalani ‘iddah selama dua kali quru’.” Tidak ada seorang 
sahabat pun yang mengingkari keduanya sehingga pernyataan ini 
menjadi ijma’. Sebab, budak wanita adalah setengah wanita merdeka 
dalam sebagian besar hukum. Ini digiyaskan dengan budak laki- 
laki yang hanya memiliki dua kali talak. 


. Apabila dihitung dengan bulan, maka ‘iddahnya dua bulan lima 
malam jika suaminya meninggal dan sebulan setengah jika dia 
4) 

GQ, 


Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


é 


ditalak oleh suaminya. Ketentuan ini digiyaskan dengan wanita- 
wanita yang menjalani guru' dengan setengah hukum. 


8. Jika dia menjalani ‘iddah selama dua bulan, maka itu lebih utama. 


Sebab, bulan adalah pengganti guru'. Wanita merdeka menjalani 
'iddah selama tiga bulan sebagai pengganti tiga kali guru'. Oleh 
karena itulah, lebih utama bagi budak wanita untuk menjalani 
‘iddah selama dua bulan, sebagai pengganti dua kali guru”. 


ae 


KITAB N 
TPED 


AA 


Macam ‘Iddah 


Ar Abily SI Kepo an Lg seal ar 
dle jp ty Mele OK OT YY Aid Og QS SL 
Kebal y a oa HI yag alte Yt Ug gj Wee Bgl! 

Fold SY cael dd Bi gill’ Long Lge Gohl ley 


Wanita yang menjalani ‘iddah karena ditalak dan masih bisa 
dirujuk, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. 
Adapun wanita yang menjalani ‘iddah karena ditalak dan tidak 
bisa dirujuk, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan tidak 
mendapatkan nafkah, kecuali dia sedang hamil. 


Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan 
ihdad, yaitu tidak berhias dan memakai wewangian. Wanita yang 
ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak bd'in (talak 
tiga) harus berada di rumah, kecuali untuk suatu kebutuhan. 


Penjelasan: 


1. Istri yang dicerai dan masih bisa dirujuk berhak mendapatkan 
nafkah. Dasar permasalahan ini adalah firman Allah ws: 


2 8 z < ~ aai - z 3 PAN -, = z 

KRA gs BS CS S 

- la -2 fe Ge £ ee Toge 5. -i gt ; Eas 

UP Gale Gees > oet ab Jal op ols o 
da Z 


Aw 
ben a cas Re ar, sh dee eg Ree 
Aral oly chy ac ar aga sa SN Gael! 
(1) 


{a00}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


NA 


= vp bls a ot oe 
(ISA AA wept 
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak- 
anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. 
Musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. 
Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya. (Ath-Thalag [65]: 6) 


Maksud “menyusahkan mereka” adalah menyakiti mereka. 
Maksud “musyawarahkanlah” adalah saling meridhakanlah. 


Maksud “menemui kesulitan” adalah masing-masing pihak (ibu 
bapak) enggan bersepakat dengan pihak lainnya. 


Daruguthni dan Nasa'i (6/144) meriwayatkan tentang kisah 
Fathimah binti Qais @, yaitu ketika suaminya menjatuhkan talak 
satu yang masih tersisa untuknya. Nabi # berkata kepadanya, 
“Nafkah dan tempat tinggal itu hanyalah untuk perempuan yang masih 
bisa diruju'.” 

Dalam riwayat Abu Dawud (2290) disebutkan bahwa Nabi 2: 
berkata kepadanya, “Tidak ada nafkah bagimu, kecuali jika engkau sedang 
hamil.” 


. Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan 


ihdad. Bukhari (5024) dan Muslim (1486, 1489) meriwayatkan dari 
Ummu Habibah ws, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah x 
bersabda, 


Bp ke le Ba NAN AG SL GAP AY la Y 

ua 
Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
melakukan ihdad untuk mayat lebih dari tiga malam, kecuali untuk 
suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.” 


KITAB NIKAH LCDI 


NA, 


Bukhari (307) dan Muslim (938) meriwayatkan dari Ummu 
‘Athiyyah Al-Anshariyyah w, dia berkata, “Kami dilarang 
melakukan ihdad untuk mayat lebih dari tiga hari, kecuali untuk? 
suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Tidak juga untuk bercelak, 
memakai wewangian dan memakai pakaian yang dicelupkan/ 
diwarnai, kecuali pakaian ‘ashab. Ketentuan itu diringankan bagi 
kami ketika suci jika salah seorang di antara kami bersuci dari 
haidhnya dengan sedikit wewangian. Kami juga dilarang untuk 
mengantarkan jenazah.” 


Maksud “pakaian yang dicelupkan” adalah pakaian yang biasanya 
dianggap sebagai perhiasan. 


Pakaian “ashab adalah pakaian yang kuat jahitannya dan telah 
diwarnai sebelum dijahit. 


3. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak 
ba'in (talak tiga) harus berada di rumah, kecuali untuk suatu 
kebutuhan. Allah & berfirman: 


Pa DAR 
£ 


va - » 2. <- © m? Pee Gees A 
san Sl ol Y Zee Y ogee of LAPAN 
& ee 17 FT GP oe $ vee ~ gmna oe ke 
ands Gl A3 al Sa SAR) ay GI Iya a D 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan 
keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Barangsiapa melanggar 
hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 
dirinya sendiri. (Ath-Thalaq (65): 1) 
Muslim (1483) meriwayatkan dari Jabir a, dia berkata, “Bibiku 
ditalak. Kemudian dia ingin memetik buah kurmanya. Akan tetapi, 
seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Kemudian dia 
mendatangi Nabi z. Beliau bersabda, ‘Ya, petiklah buah kurmamu. 
Sesungguhnya engkau bisa bersedekah, atau melakukan kebaikan.” 


a GE ap 


A 
S02, 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukum Berhubungan Badan 
Dengan Budak Wanita 


na 


La pian BERA ale pp dal UL dm yag 
Ad ya AS Oly bet AAA Aa SS 
Why a abl clyde CAI oly AA 

YS and Teed Wt ol ae OL 


Barangsiapa baru saja memiliki seorang budak wanita, haram 
baginya berhubungan badan dengannya sampai budak wanita 
itu menyucikan rahimnya. Jika dia adalah wanita yang masih 
mengalami haidh, maka ‘iddahnya satu kali haidh. Jika dia adalah 


wanita yang menjalani ‘iddahnya dengan hitungan bulan, maka 
lamanya satu bulan. Jika dia adalah wanita yang sedang hamil, 
n k ‘iddahnya sampai melahirkan. 


Apabila tuannya ummu al-walad meninggal, maka wanita itu 
harus menyucikan rahimnya layaknya seorang budak wanita 


lainnya. 

Penjelasan: 

1. Abu Dawud (2157) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri 2% 
bahwa Rasulullah 3. bersabda tentang para tawanan Authas, 


“Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sampai melahirkan. eee 
juga dengan perempuan yang tidak hamil sampai menjalankan sekali haidh. 


KITAB NIKAH ICD, $ 
Q 


Maksud “tawanan” dalam hadits di 
atas adalah t j 
kalangan orang kafir. A 


s a i 
i 
. $ 


Z Ph 
a. . Ai 2, 
ween iB. Ab ABC od 


-$ 


Authas adalah nama lembah. Di sini terjadi suatu peperangan 


setelah perang Hunain. 


Sebab-sebab kepemilikan lainnya digiyaskan dengan tawanan. 


Hukum Menyusui Anak 


2. Imam Malik (2/592) meriwayatkan dari Abdullah bin Umar g 
dia berkata, “Iddah ummu al-walad jika ditinggal mati oleh tuann j 
adalah satu kali haidh.” Ummu al-walad adalah budak wanita hi 
digauli oleh tuannya, kemudian hamil darinya atau membawa fae 


ade 


or ane gg elt! Oyo — 05 of LA 
SEA gle psy SU Long) pay Ob de Ole, 
SL ees pl lee py et cw IS hy bel ey 

ara aid del gh ator yo 3 US ya Oya etl yy ane phi 


rt, o pi 


Jika seorang wanita menyusui seorang anak dengan susunya, 
maka anak susuan itu menjadi anaknya dengan dua syarat: 


1. Usia si anak itu belum mencapai dua tahun. 


2. Anak itu disusui sebanyak lima kali susuan dalam waktu yang 
pees aia 


Suami w.Bita itu pun menjadi bapak bagi anak ini. Haram bagi 
orang yang disusui untuk menikahi wanita yang menyusuinya 
dan semua orang yang senasab dengannya. Haram bagi wanita 
yang menyusui untuk menikahi orang yang disusui dan anaknya, 
tetapi tidak termasuk orang yang sederajat dengannya (dalam 
nasab), atau lebih tingkatannya dari dirinya. 


[ cn poe Ly ne JI jhe Is tee BI, ca JF 13 | 
| 
| 
| 
| 


Y CE, — 

Penjelasan: 

l. Bukhari (4814) meriwayatkan dari Aisyah «w bahwa Nabi 3 
menemuinya. Ketika at, di dekatnya ada seorang laki-laki. Lalu, 
seakan-akan wajah Rasuluttah berubah. Seakan-akan beliau 


ICD © FIKIH ISLAM LENGKAP 
O 


KITAB NIKAH (405). 


ag 


—— — 
ce |, —— 


membencinya. Aisyah berkata, “ 
Beliau berkata, “Lihatlah, siapa sauda 
kelaparan.” Maksudnya, susuan ya 
di masa seorang manusia mengal 


anak kecil. 


Tirmidzi (1152) meriway: 
“Rasulullah xë bersabda, 


ena 6 OY SU Yan a 


- 


Susuan itu tidak menjadikan mahram kecuali jika memasuki usus, di 
payudara, dan itu dilakukan sebelum bayi disapih. 


Maksud “memasuki usus” 


Prosa adalah memasukinya dan mengalir di 


Maksud “di payudara” 
disapih. Penyapihan it 
Allah & berfirman: 


adalah pada waktu masih menyusu sebelum 
u sendiri terjadi setelah sempurna dua tahun. 


oF 2 P 
gw Gala, 
Dan penyapihannya selama dua tahun. (Lugmin [31]: 14) 


Penyapihan it i 
2 ss itu adalah memisahkan antara anak susuan dengan 


Allah ge berfirman: 


a 


s ELE T 

a sf St ss 5 ier Au og oA FS ey lw 

E ol l dl nh We Saad, en SAI e 
Tt. ~ 
acho iI 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 


penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnak 
a - 
Bagarah (2): 233) yempurnakan penyusuan. (Al 


Kec), 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Dia adalah saudara laki-lakiku.” 
ra-saudara kalian. Susuan itu karena 
ng menjadikan mahram itu jika ¢ 
ami kelaparan karena kehilangan 
susuan dan kenyang karenanya. Hal ini tidak terjadi kecuali iat 


atkan dari Ummu Salamah a, dia berkata, 


f 
| 


Daruquthni (4/174) meriwayatkan bahwa Rasulullah $% bersabda, 
“Susuan tidak menjadikan mahram kecuali dilakukan saat bayi berusia 
dua tahun,” 


. Muslim (1452) meriwayatkan dari Aisyah ss , dia berkata, “Dahulu 


diturunkan ayat Al-Our'an, “Sepuluh kali susuan yang jelas menyebabkan 
jadi mahram." Kemudian ayat ini dinaskh (dihapus) dengan lima kali 
susuan yang jelas. Kemudian Rasulullah # meninggal, sedangkan 
mereka tetap memakai ayat yang dibaca dari Al-Our'an.” 
Maksudnya, naskh-nya terjadi di kemudian hari. Ketika Rasulullah 
# meninggal, sebagian orang masih membacanya sebagai ayat Al- 
Our'an karena mereka belum mendapatkan kabar tentang naskh 
tersebut. 


Maksud “susuan yang jelas” adalah setiap susuan berbeda dengan 
yang lainnya, yaitu terpisah dan mengenyangkan. 


Muslim (1451) meriwayatkan dari Ummu Al-Fadhl as, dia berkata 
bahwa Nabi # bersabda, 


Got of 45 a? ok J ma oy Of fo 6 - 3X 
OLN Tadi YP Oe AAA 


Satu atau dua kali susuan itu tidak menjadikan mahram. Begitu juga 
satu kali atau dua kali hisap. 


Bukhari (4518) dan Muslim (1445) meriwayatkan bahwa Aisyah 
& berkata, “Aflah, saudara laki-laki Abul Ou'ais, meminta izin 
kepadaku setelah turunnya ayat hijab. Maka saya berkata, “Saya 
tidak mengizinkannya sampai saya meminta izin kepada Rasulllah 
#z.’ Sesungguhnya saudara laki-lakinya, Abul Qu’ais, bukanlah 
orang yang menyusuiku, tetapi istri Abu) Qu'ais lah yang 
menyusuiku. Kemudian Rasululiah # menemuiku. Saya berkata 
kepadanya, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Aflah, saudara laki- 
laki Abul Qu'ais, meminta izin. Akan tetapi, saya enggan 
mengizinkannya sampai saya meminta izin kepadamu.” Nabi #¢ 
lalu menjawab, ‘Apa yang menghalangimu untuk mengizinkan 
pamanmu?” Saya berkata, “Wahai Rasulullah, laki-laki itu bukanlah 
orang yang menyusuiku. Akan tetapi, istri Abul Qu’ais lah yang 
menyusuiku.’ Beliau berkata, “Izinkanlah, karena dia adalah 
pamanmu. Engkau akan beruntung.” 


KITAB NIKAH (407), 


a 


4. Haram bagi orang yang disusui untuk menikahi wanita yang 
menyusuinya dan semua orang yang senasab dengannya. Misalnya, 


anak perempuan ibu yang menyusui, saudara perempuannya, dan 
lain-lain. 


5. Haram bagi wanita yang menyusui untuk menikahi orang yang 


(2 


disusui dan anaknya, tetapi tidak termasuk orang yang sederajat 
dengannya (dalam nasab): seperti saudara laki-lakinya dan anak 
laki-laki dari pamannya, atau lebih tingkatannya dari dirinya, seperti 
bapak dan pamannya. 

ae 


8 


408). FIKIH ISLAM LENGKAP 
NA 
Q 


Hukum Femberian Nafkah 


LB cao gh My a gl deed JAN oye oagal AR) 
A gf Bley iil Cab phe gad Cond O yi ht 
hall aa OD, HAB Cod OU, Ly oy 
Gob Naty Ott, dal (aL, ge ow of ae, 
ABH y Ogide 2 YU Jan! ope Opi Vy dearly Sei) 
Ca AST OP Bybee gy Reel Leni oya LSN dog 
Le bg SN po oye ey gd IE ya Olah Ls ya 


Log MS) or gb SLE oya Lad Lama DIT Of g dale a > 
ia g ad Uae yan OS Oy i peg Og nel a pil 
adab lelia pat of CIS OJy law gh dp SL pal ya 
pened OF UGS AS pad Lali ea nel Oy Ugal) 

„Jai Sa 


Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang 
tua dan anak-anak. 


Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah 
dengan syarat orang tua itu fakir dan cacat atau fakir dan gila. 


D) 


KITAB NIKAH CD , 
5 


- M 
| Kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak adalah dengan | i 


tiga syarat: anak-anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan 
cacat, atau fakir dan gila. 


Wajib juga memberikan nafkah kepada budak dan binatang 
ternak. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak 
mampu dikerjakannya. 


Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah 
menyerahkan dirinya. Pemberian nafkah ini ada ukurannya. 


Jika suami adalah orang kaya, maka wajib memberi dua mud 
makanan yang biasa dia konsumsi. Selain itu, wajib pula 
memberikan lauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan. 


Jika suami adalah orang miskin, maka wajib memberi satu mud 
makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. Selain 
itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh 
orang-orang yang susah. 


Jika suami adalah orang yang berkecukupan {tidak kaya dan tidak 
miskin), maka wajib memberi satu setengah mud. Selain itu, 
wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh 
orang-orang yang berkecukupan. 


Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami 
wajib melayaninya. 


Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk 
meminta faskh (pembatalan) nikah. Begitu juga jika suami tidak 


mampu memberi mahar sebelum menggaulinya. 


Penjelasan: 


1. Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua 
dan anak-anak. Mengenai nafkah kepada orang tua, dasarnya adalah 
firman Allah & tentang hak kedua orang tua: 


TE a =å 7 - da 
By ae Gl gg 


f410), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Dan pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. (Luqmân [31]: 
15) 
Memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah bagian dari 
kebaikan. 


Rasulullah # bersabda, 
MAS Sy BANG AS ya Pel JST CLE. ot 


Di antara makanan paling baik yang dikonsumsi seseorang adalah 
dari usahanya, sedangkan anaknya termasuk dari usahanya. (HR. 
Abu Dawud 3528, Tirmidzi 1358 dan selainnya dari Aisyah 
s). 

Dalam riwayat lain dari Abu Dawud (3530) disebutkan, 


wa Yes Ld - ake Pre a 4 ca - oe -_ of 
r G RLS ab Ia SBY of Dah by Kan 
= ji 3 3 r é Pang 


Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Sesungguhnya anak- 
anak kalian adalah salah satu usaha paling baik kalian. Oleh karena 
itu, makaniah dari usaha anak-anak kalian. 
Nasa'i (5/61) meriwayatkan dari Tharig Al-Muharibi 2, dia 
berkata, “Saya mendatangi Madinah. Ternyata pada saat itu 
Rasulullah $ sedang berdiri di aras mimbar dan berkhutbah di 
hadapan orang banyak seraya berkata, 


rhe ow af? bo Be 
oS Oh, aot, BU, UI J pi Iya bry Le ai 


Tangan orang yang memberi berada di atas. Mulailah dengan orang 
yang dekat darimu, yaitu ibu dan bapakmu, saudari dan saudaramu, 
kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. 


Abu Dawud (1540) meriwayatkan dari Kulaib bin Manfa'ah dari 
kakeknya a% bahwa dia mendatangi Rasulullah x; dan bertanya, 


KITAB NIKAH Sain) 


NA, 


Q 


- 4 o 
i í - 13 2 Maa Pa D fro - åh ooz 
Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti? ida Ue Y d a HIS Y ES dolab 3 plan) 


Rasulullah menjawab, “Ibu dan bapakmu, saudari dan saudaramu, 
kemudian keluargamu yang berikutnya. Mereka itu mempunyai hak wajib Budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya. Tidak boleh 
ditunaikan dan silaturrahim.” ` membebaninya dengan pekerjaan, kecuali mampu melakukannya. 


2. Mengenai nafkah kepada anak-anak, Allah & berfirman: Dalam riwayat lain (996) disebutkan, 


EA a Tir o a a ana gt ca BR ge I Fee “Iu AG EAS T A E asa Tae A ot <a 
Ta ol gl ep os o> adal Sey LAGI, & ea lg Se an si i sai A 
E n gh, se EI n E ana an get p | | 
LA FES ¢ 2 Men un la Cukuplah seseorang mendapatkan dosa jika dia menahan orang yang 
dimilikinya dari mendapatkan makanannya. 


Bukhari (30) dan Muslim (1661) meriwayatkan dari Abu Dzar av 
bahwa Rasulullah # bersabda, 


Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban 
ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma 'ruf. 
(Al-Baqarah [2]: 233) 


Aes 


ai PA r x Pa sA TE E gut. o es 
pa, G4 ah 6 Ai. Beg yh 5 Yg | | 


et af gt s A- an ES PA 
-A {. zle 7 Tay] 3 cr o > 3 ap PIA 0 KA Ai aa, 
PE D) Ol b z syr ye . Fee - 
PA APN GAS OF HA YG Ind Ea ALG ISU Ga Randalls oa CS 
Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka sh 42 Pen UT GHGS ve 
: pails JL, gly La 
berikanlah kepada mereka upahnya. (Ath-Thalâq [65]: 6) Da ma a pew oe 
Dua ayat ini menunjukkan dengan redaksi bahwa seorang bapak Saudara-saudara kalian adalah para pembantu kalian. Allah 
wajib menafkahi wanita yang menyusui anaknya. Ini menunjukkan menjadikannya berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang 
bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah lebih utama. saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi 
Bukhari (5049) dan Muslim (1714) meriwayatkan dari Aisyah 2 makan dari makanannya dan pakaian dari pakaiannya. e 
bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, kalian membebani mereka sesuatu yang tidak mampu sete ae 
sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit. Dia tidak Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka 
memberiku perbekalan yang mencukupiku dan anakku, kecuali jika mengerjakannya. 
saya mengambil (hartanya) ketika dia tidak mengetahuinya.” Bukhari (3295) dan Muslim (2242) meriwayatkan dari Ibnu Umar 
Rasulullah menjawab, “Ambillah perbekalan yang mencukupimu dan 48 bahwa Rasulullah $ bersabda, 
anakmu dengan ma'ruf.” Artinya, sesuai dengan standar nafkah or- | , 
ang lain yang sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan keadaan Na ee ae ee Haa ge 
suami, tanpa berlebih-lebihan dan kekurangan. YU lee ae SM ay ee ee Ng 
» "Ag. PUAN ng oor re ` -on si Ra kaga si 
3. Wajib juga memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak. oy JSE GSF AI en SI et Yo Kiabi Ss 
Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu ° si | : “yy gee 
dikerjakannya. Muslim (1662) meriwayatkan dari Abu Hurairah PI 


æ bahwa Rasulullah #¢ bersabda, | | 
Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya 


4912) FIKIH ISLAM LENGKAP Kab sakat (413), 
NA, 
Oo 


sampat meninggal. Akibatnya, dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak 
memberinya makan dan minum. Bahkan, dia mengurungnya dan tidak 
membiarkannya makan dari serangga-serangga tanah. 


Hadits ini menunjukkan tentang wajibnya memberikan nafkah* 
kepada hewan yang dikurung. Apalagi jika hewan itu dimiliki dan 
bekerja untuk berbagai kepentingan si pemilik. 


. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah 
menyerahkan dirinya. Allah g berfirman: 


Te ae LI TPA PA KK A sz æ 
Leg wars Ue agan ail Jad Ly plai Je ar Sle Ji 

SA 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 


(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. (An-Nisa’ [4]: 34) 


Ayat int menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi 
nafkah. 


Dalam sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim 
(1218) dari Jabir 2 dikatakan, 


ʻE 5 


Pibg An oub GA yf SH ol a FE 
peig SE ASS ba le Sy BA Si 


= GA Uje ayah BS Gia Op Ha 


ao fhr o an) 2 yen 
PUSS ESP iy cd ele Si, oa a 
mi AS 1 a o okay pe 


Bertakwalah kepada Allah dalam perkara para wanita. Sesungguhnya 
kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan 
kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian kepada mereka 
adalah mereka tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci 


() 


Kala), FIKIH ISLAM LENGKAP 
? 3 


ke kasur kalian (maksudnya, berkhalwat dengan laki-laki lain, bukan 
zina. penerj). Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka 
dengan pukulan yang tidak menyakiti. Adapun hak mereka atas kepada 
kalian adalah mengusahakan rezeki dan pakaian mereka dengan 
ma'ruf. Saya telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang tidak 
akan menyebabkan kalian tersesat setelahnya jika kalian berpegang 
dengannya, yaitu Kitabullah. 
Termasuk perkara makruf adalah memberikan makan kepada istri 


sesuai dengan standar makanan penduduk negeri dan memberinya 
pakaian sesuai dengan standar pakaian mereka. 


. Allah w berfirman: 


bag = - oe > 
At ask: Senai a Aide ya Be ai 


i Dips Ab ag ail an Wu Sy es KS 


Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa 
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan. (Ath-Thalag [65]: 7) 


Abu Dawud (2144) meriwayatkan dari Mu’awiyah Al-Qusyairi 225, 
dia berkata, “Saya mendatangi Rasulullah # dan bertanya, Apa 
yang engkau katakan tentang istri-istri kami?” Beliau menjawab, 
“Berilah mereka makanan dari makanan yang kalian makan. Berilah mereka 
pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Janganlah kalian memukul mereka 
dan jangan pula mencela mereka.” 


Tradisi memiliki pengaruh besar dalam menentukan nafkah 
berdasarkan waktu, tempat dan keadaan. Semua ini jika istri tinggal 
bersama suaminya dan makan bersamanya. Jika keadaannya tidak 
seperti itu, maka gugurlah nafkahnya. 


. Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami 


wajib melayaninya. Hal ini jika istri memintanya karena termasuk 
dari pergaulan yang baik, 


pee eerie CREE A Yy 
eas aan y 


rage asik 3 LE E A | 
Badan Perpustakaan & Kearsipan 5 
“a Propinsi Jawa Tiie nekan (415), 


KA 


Q 


7. Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk 
meminta faskh (pembatalan) nikah. Daruguthni (3/297) 
meriwayatkan dari Abu Hurairah 2 bahwa Nabi &£ bersabda 
tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apapun yang bisa 
dinafkahkan kepada istrinya, “Keduanya harus dipisahkan.” 


i Hukum Mengasuh Anak 
oDe g 
—A 
SI dilas Gol ob ly ee ay dion) Jon ml Ob ISI 
Bi pa adi gle set Lege a pl mp Pria ae 
IBY BLII Aa) ag A Ay fia! ae Bad 
odin Ge bg pe OB & 95 oe ly 
Jika suami menceraikan istrinya, sedangkan dia memiliki anak 
darinya, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara si anak 
sampai berusia tujuh tahun. Setelah itu, anak diberi hak memilih 
di antara kedua orang tuanya. Siapa saja yang dia pilih di antara 
keduanya, maka anak itu diserahkan kepadanya. 
Syarat untuk mengasuh anak itu ada tujuh: 
1. Berakal. 
2. Merdeka. 
3. Beragama. 
4. Bisa menjaga kehormatan diri (wanita baik-baik). 
|| 5. Amanah. 
6. Bermukim di suatu daerah yang jelas. 
7. Tidak bersuami. 
Jika kurang salah satu syarat, maka gugurlah hak untuk 
mengasuh anak dari istri yang dicerai itu. 
Sei aa SE ie meee a 
6 (4) 
KIT 
416), FIKIH ISLAM LENGKAP AB NIKAH (A17), 


Q Q 


Penjelasan: 
l. 


(418). FIKIH ISLAM LENGKAP 


Abu Dawud (2276) dan selainnya meriwayatkan dari Amru bin 
Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya 2 bahwa Rasulullah # 
didatangi oleh seorang wanita dan berkata, “Wahai Rasulullah! 
Putraku ini membutuhkan perutku sebagai bejananya, payudaraku 
sebagai minumannya, dan pangkuanku. Akan tetapi, bapaknya 
menceraikanku dan ingin mengambilnya dari diriku.” Rasulullah 
at lalu bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama 
engkau belum menikah.” 


Tirmidzi (1357) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah 
#5 bahwa Rasulullah #% memberi pilihan kepada seorang anak 
antara bapak dan ibunya. Dalam riwayat Abu Dawud (2277) dan 
selainnya disebutkan bahwa seorang wanita mendatangi Nabi st 
dan berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suamiku ingin 
membawa pergi putraku. Padahal, putraku ini yang memberiku 
minum dari sumur Abu ‘Inbah dan memberiku manfaat.” 
Rasulullah g lalu bersabda, “Hendaklah kalian berdua memberinya 
kesempatan untuk memilih.” Suaminya berkata, “Siapa yang ingin 
menentangku dalam perkara putraku ini?” Kemudian Nabi # 
bersabda, “Ini bapakmu dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa pun yang 
engkau inginkan!” Kemudian anak itu memegang tangan ibunya. 
Ibunya lalu membawanya pergi. 


Dalam hadits di atas disebutkan bahwa putra wanita tersebut sudah 
besar dan mampu melakukan sesuatu yang akan bermanfaat untuk 
ibunya. Dahulu dia telah mendidiknya ketika kecil dan tidak mampu 
melakukan apapun. 


Di antara syarat untuk mengasuh anak adalah beragama. 
Maksudnya, orang yang memeliharanya adalah seorang muslim jika 
orang yang dipelihara juga seorang muslim. 


Termasuk syarat juga adalah tidak bersuami. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah & tadi, “Selama engkau belum menikah.” 


oa 


Hukum Jinayat 


les Kang pot they et os Gol dW le ba 
a airy WE ji Layo Jl ee of ya ASI Anal 
GUL ables bo cay ce Lie OB ade aail Cons UL 
akis Noy mad cod A gy of (oti fed, pul Ju 
OO Gaby ge ALS! Je zat do UF | aie 0 3 YG 


WS gad WE pi Ye go Lai oF bd any gu 
Ce SU G ile pe aL) de dhl bo CA p ale 23 


Pembunuhan itu terbagi menjadi tiga: 

1. Pembunuhan yang betul-betul disengaja. 

2. Pembunuhan yang betul-betul tidak disengaja. 

3. Pembunuhan yang disengaja, tetapi mengandung kekeliruan. 


Pembunuhan yang betul-betul disengaja adalah memukul 
seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang memang bisa 
membunuhnya dengan maksud untuk membunuhnya. Dalam 
kasus ini, pelakunya wajib digishash. Jika keluarga si terbunuh 
memaafkannya, dia wajib membayar diyat yang cukup berat dan 
.harus dibayarkan segera dari harta si pembunuh. 


Pembunuhan yang betul-betul tidak disengaja, misalnya 
melempar sesuatu, kemudian menimpa seseorang dan 
membunuhnya. Dalam hal ini, tidak ada gishash bagi si 
pembunuh. Akan tetapi, dia wajib membayar diyat ringan 
kepada kerabat orang yang dibunuh, yang pembayarannya boleh 
diangsur selama tiga tahun. 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


-= 


Pembunuhan yang disengaja, tetapi mengandung kekeliruan. 
Misalnya adalah memukul seseorang secara sengaja dengan 
sesuatu yang biasanya tidak sampai menyebabkan terbunuh, 
kemudian orang tersebut meninggal. Dalam hal ini tidak ada 
qishash si pembunuh, tetapi dia wajib membayar diyat yang 
cukup berat kepada kerabat orang yang dibunuh dan boleh 


diangsur selama tiga tahun. 


——————— ——-- ————— 


Penjelasan: 


1. Pembunuhan termasuk dosa besar dan perbuatan keji. Allah i 


berfirman: 


34, Tea 


ad So te gar Bee nah LAS Le on. 

ade Al Cees Gib las gan 205 an lence Una he Jia ope 
few Fut ig) tt az at, Pen 

Ks Glis sad delg a 


Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka 
kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan adzab yang besar baginya. 
(An-Nisa' [4]: 93) 


Rasulullah £ bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan." 
Maksudnya adalah perkara-perkara menghancurkan yang akan 
memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Di antaranya adalah 
“Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang 
dibenarkan.” (HR. Muslim (89) dari Abu Hurairah #%). 


Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad shahih (2619) dari Al- 


Barra’ bin Azib æ bahwa Rasulullah # bersabda, 
f- on of ot o pa Ka aot 4 A neat 
“<i mm or 1 ya aly! & J4 LAH Sig) 


Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya 
seorang mukmin tanpa cara yang dibenarkan. (HR. Tirmidzi 1395 
dan selainnya juga meriwayatkan hadits seperti ini dari Ibnu 
Amru g). 


Nash-nash lain tentang hal ini banyak dan berlimpah. 


KITAB JINAYAT LCD) 


2. Qishash adalah membalas si pembunuh dengan membunuhnya. 
Allah i: berfirman: 


Doe, AT? we ay Ts 2 ag Da g hae, 2 ay See Ga ÉL 
‘cal AA Jali geota Ke Liya gaff ely 


Monte wot , E ia ss oe? 5 hte Lake avg 
ChB ee sel on od AE SVL Lo a 
- # 


ee ee eee Pape ey! Tiban MPA 
SS NS ce RE USD eh at 1S RIL 


= He Te eae P 
KASI lie sah GS Aa og se 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 
Barangsiapa mendapat permaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan 
cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Bagarah 
[2]: 178) 


Bukhari (4228) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas , dia berkata, 
“Memaafkan adalah dengan mengambil diyat jika pembunuhan 
sengaja. Mengikuti dengan cara yang baik adalah si penuntut 
menagihnya dengan cara yang makruf, sedangkan orang yang 
dituntut membayarnya dengan ihsan. Tidak ada perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan dalam kewajiban qishash. Dasarnya adalah 
firman Allah 8, “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa.” (Al-Ma'idah [5]: 45) 


Thabrani meriwayatkan dari Amru bin Hazm Al-Anshari zæ bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Pembunuhan dengan sengaja itu harus 
digishash.” 


. Bukhari (112) dan Muslim (1355) meriwayatkan dari Abu Hurairah 
-Wæ bahwa Nabi $ bersabda, 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


&2) 
Q 


Barangsiapa kerabatnya ada yang dibunuh, dia memiliki dua pilihan: 
mengambil diyat atau menuntut balas agar si pembunuh dibunuh. 


Tentang diyat yang cukup berat akan dijelaskan makna dan dalilnya 
pada bagian berikutnya. 


Diyat wajib dikeluarkan dari harta si pembunuh sebagai hukuman 
keras baginya. 

Baihaqi (8/104) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas v2, dia berkata, 
“Kerabat tidak ikut menanggung diyat pembunuhan dengan 
sengaja, perdamaian, pengakuan, dan tidak juga kriminalitas 
budak.” Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Umar ass. 


Maksud “perdamaian” dalam atsar di atas adalah perdamaian yang 
dilakukan oleh para wali orang yang dibunuh dengan si pembunuh. 


Maksud “pengakuan” adalah diyat kriminalitas yang diakui oleh 
pembunuh dan tidak ada buktinya. 


Imam Malik menyebutkan dalam Al-Muwaththa’ (2/865) dari Ibnu 
Syihab, dia berkata, “Sunnah yang berlaku adalah kerabat dan 
keluarga tidak menanggung sedikit pun diyat pembunuhan yang 
dilakukan dengan sengaja, kecuali jika mereka menginginkannya. 


. Mengenai pembunuhan yang murni tidak disengaja, Allah g 


berfirman: 


ze ss rar o, Sta Sar e E aap a nri 

Éh ae JB ag Ghi GK Ba ol eet SDE by 
# 

an a a a ua a da En 

aas ol Y) alal CI aolas iaag does 3S) pred 


Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka 
(keluarga terbunuh) bersedekah. (An-Nisa’ [4]: 92) 


Tentang diyat ringan akan dijelaskan makna dan dalilnya pada 
bagian berikutnya. 


KITAB JINAYAT 4223), 


Diyat ringan dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6512) dan 
Muslim (1681) dari Abu Hurairah a, dia berkata, “Ada dua orang 
wanita dari Hudzail berkelahi. Kemudian salah seorang di antara 
keduanya melempar wanita lainnya dengan batu sehingga 
membunuhnya dan membunuh janin yang berada di dalam 
perutnya. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi 2%. Beliau 
menetapkan bahwa diyat terhadap janin si wanita yang dibunuh 
itu adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau budak 
perempuan. Beliau menetapkan diyat atas wanita yang dibunuh 
itu harus dibayarkan kepada kerabatnya.” 


Para ulama mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku dalam 
pembunuhan semi sengaja. Diyatnya harus dibayarkan kepada 
kerabat orang yang dibunuh. Jika pembunuhannya tidak sengaja, 
maka pembayaran diyat kepada kerabat orang yang dibunuh adalah 
lebih utama. 


Ibnu Majah (2633) meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah 
we, dia berkata, “Rasulullah z menetapkan diyat itu harus 
dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh.” 


Tentang bolehnya membayar diyat dengan cara mengangsur selama 
tiga tahun adalah berdasarkan riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas . bahwa mereka menetapkan hukum seperti 
itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. 
Ini adalah ijma’. Mereka tidak akan mengatakan seperti ini kecuali 
berdasarkan ketetapan dari Rasulullah x. Bahkan, Imam Syafi'i 
ak mengatakan, “Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih 
pendapat bahwa Rasulullah g menetapkan diyat itu harus 
dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh selama tiga tahun.” 


Tirmidzi (1386) mengatakan, “Para ulama bersepakat bahwa diyat 
diambil selama tiga tahun.” Silakan lihat Nail Al-Authar: 7/90. 
. Ibnu Majah (2627), Abu Dawud (4547), dan selain keduanya 
meriwayatkan dari Abdullah bin Amru - dari Nabi sc, beliau 
bersabda, 
2 A Sro "s PER 24 2 i De? 2 arent 2 Pa 
da HY ye Bl UAN LYE Jb wah de bs AE: 


ro. 


§424), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


PE 6 ex ta aa r¢ 
Jyh Up gla: p ale gee 


Orang yang dibunuh dengan kekeliruan semi sengaja sama dengan 
orang yang dibunuh dengan tongkat. Diyatnya adalah seratus ekor 
unta di mana empat puluh di antaranya adalah unta yang sedang 
mengandung anak-anaknya. 


Abu Dawud (4565) meriwayatkan bahwa Nabi #¢ bersabda, 
a o Po pS“ z: ae ieee: en? a, Tn 
okie fod Wy aal jäs Ji Lalas a ce Jas 
Diyat pembunuhan semi sengaja adalah diyat yang berat, seperti diyat 


pembunuhan disengaja. Namun, pelakunya tidak dibunuh. 


Diyat kasus pembunuhan semi sengaja diperberat dalam tiga 
keadaan, seperti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. 


eo 


KITAB JINAYAT (425). 
ie} 


Syarat Wajib Qishash 


SS 
Mele WE pla oS, of dat lad Gye y Lito, 
PD ce gai S call OSG VI, J pte Why oS YE, 
Sop ward JS) Jml ob del il Jati, Gy gf US 
Bi by LY 3 lege SA nil Sepi lal 
OLN 6 Ss Let) Ang LLY 03 eles ye, 
Sede 6 eda Credle cred! oth) AN 
ai Jade oo dal pine JS) Jd od bi Um oS Sf, 
Howe gh BVO A3 La Yy laa 


Syarat wajib gishash ada empat: 
1. Si pembunuhnya adalah orang yang baligh. 


- Si pembunuhnya adalah orang yang berakal. 


2 
3. Si pembunuh bukan bapak dari orang yang dibunuh. 
4 


. Status orang yang dibunuh tidak boleh kurang dari status si 
| pembunuh. Maksudnya, orang yang dibunuh bukan orang 
kafir atau hamba sahaya. 


Sekelompok orang yang membunuh satu orang tetap dijatuhi 
gishash semuanya. 


ae 


{426}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


———— TE 
Dua orang yang gishash bisa dilaksanakan di antara mereka 1 
karena kasus pembunuhan, juga bisa dilaksanakan dalam 
anggota-anggota badan. 


Syarat wajib pelaksanaan gishash terhadap anggota badan ada 
dua selain syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu: 


1. Kesamaan dalam nama (anggota badan). Misalnya, 
memotong tangan kanan gishashnya adalah memotong 
tangan kanan dan memotong tangan kiri gishashnya adalah 
memotong tangan kiri. 


2. Tidak berlaku gishash terhadap anggota badan yang 
sempurna karena melakukan pidana atas anggota badan 
yang mengalami kelumpuhan. 


Setiap anggota badan yang terpotong dari persendiannya ada 
gishashnya. Jika hanya terluka, maka tidak ada gishash, kecuali 
luka parah. 


Penjelasan: 


1. Termasuk syarat wajib gishash adalah si pembunuh haruslah 
orang yang berakal. Sebab, gishash adalah hukuman badan, 
sedangkan hukuman itu hanya wajib ditegakkan dalam kasus 
kriminalitas. Perbuatan anak-anak dan orang gila bukan bagian dari 
kriminalitas karena ketidaksahan perbuatan zhalim keduanya. 
Mereka bukanlah orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. 
Pembunuhan yang dilakukan keduanya tidak menyebabkan gishash 
walaupun dengan bentuk kesengajaan. 


2. Syarat wajib gishash lainnya adalah si pembunuh bukan bapak dari 
orang yang dibunuh. Maksudnya, jika pelaku pembunuhan yang 
disengaja itu adalah bapaknya orang yang dibunuh, maka dia tidak 
dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Daruguthni (3/141) bahwa Rasulullah & bersabda, “Tidak digishash 
seorang bapak karena membunuh anaknya.” 


Termasuk dalam cakupan hukum ini adalah kakek dan seterusnya 


ke atas. 
{-} 
KITAB JINAYAT 
Cwe) 


ft 


3. Syarat wajib lainnya lagi adalah status orang yang dibunuh tidak 


boleh kurang dari status si pembunuh. Maksudnya, orang yang 
dibunuh bukan orang kafir atau hamba sahaya. Dasarnya adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6507) dari Ali ms dari 
Rasulullah #¢, beliau bersabda, 


Mo 


AS aa Jan Y 


- 


Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. 


Juga firman Allah ws tentang ayat gishash, “Orang yang merdeka dengan 
orang yang merdeka.” (Al-Bagarah [2]: 178) 


Diriwayatkan dari Ali age, dia berkata, “Termasuk tuntunan sunnah 
adalah orang yang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh 
hamba sahaya.” Dasarnya adalah khabar Abu Dawud (4517), 
“Orang yang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh hamba 
sahaya.” 


. Sekelompok orang yang membunuh satu orang tetap dijatuhi qishah 
semuanya. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa' (2/871) 
dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Umar a» pernah membunuh 
sekelompok orang -lima atau tujuh orang- karena mereka 
membunuh satu orang laki-laki. Mereka membunuhnya dengan 
tipu daya. Umar berkata, “Jika penduduk Shan'a bersepakat untuk 
melakukan pembunuhan, sungguh saya akan membunuh mereka 
semua.” Atsar seperti ini juga diriwayatkan oleh sahabat lainnya. 
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari. Ini 
adalah ijma'. 


. Dua orang yang qishash bisa dilaksanakan di antara mereka karena 
kasus pembunuhan, juga bisa dilaksanakan dalam anggota-anggota 
badan. Dasarnya adalah firman Allah gs: 


22 a 0 a gi 


wY oh ly atl Gak Ol Ga ale GS; 
is Are pe oe ye Abe bos iv 
ela col Get Sail ok SG eb 


Kami telah menetapkan terhadap mereka dt dalamnya (Taurat) bahwa 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, 


LCDA FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada 
gishashnya. (Al-Ma'idah [5]: 45) 


6. Tidak berlaku qishash terhadap anggota badan yang sempurna 


karena melakukan pidana atas anggota badan yang mengalami 
kelumpuhan. Sebab, makna gishash adalah sepadan. Tidak ada 
kesepadanan antara kanan dan kiri dan tidak juga antara anggota 
badan yang lumpuh dengan yang sehat. 


. Setiap anggota badan yang terpotong dari persendiannya ada 


gishashnya karena memungkinkan terwujudnya kesepadanan. 
Berbeda halnya dengan anggota badan yang dirusak dari selainnya. 


. Jika anggota badan itu hanya terluka, maka tidak ada gishash, 


kecuali luka parah. Maksudnya adalah luka yang merobek daging 
dan sampai ke tulang serta membuatnya tampak jelas. Dasarnya 
adalah firman Allah $, “dan luka-luka (pun) ada gishashnya.” (Al- 
Ma’idah (51: 45) Asal makna gishash adalah sepadan, sebagaimana 
Anda ketahui. Kesepadanan itu tidak akan terwujud kecuali jika 
lukanya besar. 


ee 


KITAB JINAYAT (429) 
aoe 


m 


Diyat 


Op PY o Ble Able aise y ablas ou ab le dull 
Mg Wo yi gles G tile Oye shy Rekor 0 PSU) die 
Og ce Oy ney ieda Oy phe g im Oy he LY ya 
BY) certs OB JAE aa Oy pte ga 
A pis gil gh sles all II bits Sy hai dl Jail 
OW 3 Led) go bas, SAI de yj che oly may 
=) BJS Fe Ay ENG Ja g 3 olye 
P Jon dl io oe al de IM ay eA 
ho ne UG aad tt by pledi ao LE nadi, 
By cab dy cot bs 3 pill Lis JAS) Lull 
less Ag GL y dW o eidg cael Od, 
lady etl lady ae i lady padi Clady pS 
PY ct ey me gl by catty Sy a 
23 Kia dali Aa Aa Sm ab ede Y pie JS 3g 


„al La he GA dl 


Diyat itu terbagi dua: 
1. Diyat berat. 
2. Diyat ringan. 


Diyat berat dibayar dengan 100 ekor unta dengan perincian: 30 
ekor higgah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 ekor ekor jadza'ah 
(unta betina umur 4-5 tahun), dan 40 ekor khalifah (unta betina 
yang sedang hamil) yang di dalam perutnya ada anak-anaknya. 


Diyat ringan dibayar dengan 100 ekor unta dengan perincian: 
20 ekor higgah, 20 ekor jadza'ah, 20 ekor bintu labGn (unta betina 
umur 2-3 tahun), 20 ekor ibnu labûn (unta jantan umur 2-3 
tahun), dan 20 ekor bintu makhdd (unta betina umur 1-2 tahun). 


Jika tidak ada unta, maka dibayar dengan uang seharga semua 
unta itu. Menurut sebuah pendapat, bisa dibayar dengan uang 
seribu dinar, atau dua belas ribu dirham. Jika diyatnya berat, 
maka ditambah sepertiganya. 


Diyat pembunuhan yang disengaja tetapi mengandung 
kekeliruan dapat diperberat jika terjadi dalam tiga keadaan: 


1. Pembunuhan dilakukan di tanah Haram (Mekkah atau 
Madinah). 


. Pembunuhan dilakukan pada bulan-bulan haram (Dzul 
Oa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab). 


3. Orang yang dibunuh adalah mahram si pembunuh. 


Apabila yang terbunuh adalah wanita, maka diyatnya setengah 
dari diyat laki-laki. Apabila yang terbunuh adalah orang Yahudi 
atau Nashrani, maka diyatnya sepertiga dari diyat seorang 
muslim. Apabila yang terbunuh adalah orang Majusi, maka 
diyatnya tiga persepuluh dari diyat seorang muslim. 


Ada beberapa kasus di mana diyat dibayar sempurna seperti 
diyat pembunuhan. Kasus tersebut adalah menghilangkan kedua 
tangan, kedua kaki, hidung, kedua telinga, kedua mata, empat 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


KITAB JINAYAT £431) 


pelupuk mata, lidah, kedua bibir, pembicaraan, pandangan, 
pendengaran, penciuman, akal, dzakar dan kedua pelir. 


Diyat membuat luka besar dan menghilangkan gigi adalah lima 


ekor unta. Setiap anggota badan yang tidak vital, maka tetap 
ada hukumannya. 


Diyat membunuh budak adalah membayar sesuai dengan harga 
budak itu. Diyat menggugurkan janin dari wanita yang merdeka 
adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Diyat 
menggugurkan janin dari wanita yang berstatus budak adalah 
membayar sepersepuluh harga ibunya. 


Penjelasan: 


l. 


Mengenai diyat berat, Tirmidzi (1387) meriwayatkan dari ‘Amru 
bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah 2: 
bersabda, 


a Fes oP ae, x4 - wt ae ane | 22 ars of “ie ev 
LA Pasta Sp Jok Lost ea Le fe JES os 
Se CMe ee Te oe ee 
dete Ob a Oph (os Gy adit igs Oly 


a ana du Mi ale pal eae ne JaN 


Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia 
diserahkan kepada para wali orang yang dibunuh. Jika menghendaki, 
mereka bisa membunuhnya. Jika menghendaki juga, mereka bisa 
mengambil diyat, yaitu 30 ekor higgah, 30 ekor jadza'ah, dan 40 
ekor khalifah. Perdamaian apa pun yang mereka tetapkan terhadapnya, 
maka itu adalah untuk mereka. Hal itu untuk menyulitkan diyat. 


Maksudnya adalah menyulitkan diyat dengan menjadikannya tiga 
macam, sebagaimana telah disebutkan. 


Maksud perdamaian adalah ketetapan dan kesepakatan yang mereka 
buat. 


£432), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


2. Ketentuan mengenai diyat ringan di atas berdasarkan hadits yang 


diriwayatkan oleh Daruquthni (3/172) dari Ibnu Mas'ud Wè secara 
mauquf, dia berkata, “Diyat pembunuhan secara tidak sengaja 
adalah sebanyak 20 ekor jadza'ah, 20 ekor higgah, 20 ekor bintu labun, 
20 ekor ibnu labun, dan 20 ekor bintu makhad.” 


Hukum seperti ini tentu disandarkan langsung (marfu’) kepada Nabi 
3, karena merupakan salah satu yang ditentukan kadarnya. Hal 
ini bukanlah sesuatu yang diungkapkan berdasarkan logika. 


3. Jika tidak ada unta, maka diyat dibayar dengan uang seharga semua 


unta itu. Menurut sebuah pendapat, bisa dibayar dengan uang 
seribu dinar, atau dua belas ribu dirham. Jika diyatnya berat, maka 
ditambah sepertiganya. Ini adalah pendapat lama Imam Syafi'i. 
Adapun pendapatnya yang baru adalah diyat dibayarkan dengan 
harga unta jika telah berusaha keras. Inilah pendapat yang shahih 
dan bisa dipegang. Sebab, diyat pada dasarnya adalah dengan unta 
dan dibayarkan dengan harganya ketika untanya tidak ada. 


. Dalil diperberatnya diyat untuk tiga kasus seperti telah disebutkan 


oleh Abu Syuja' adalah amalan para sahabat st... Hal itu cukup 
masyhur di kalangan mereka. Diriwayatkan dari Umar we, dia 
berkata, “Barangsiapa membunuh di Mekah, atau membunuh 
mahram (saudara), atau membunuh di bulan-bulan haram, dia 
harus membayar diyat dan dirambah sepertiga.” Tentang hal ini 
juga diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Abbas #. (HR. Baihaqi). 
(Silakan lihat Takmilah Al-Majma'17/367 dan setelahnya). 


. Apabila yang terbunuh adalah wanita, maka diyatnya setengah dari 


diyat laki-laki. Dalilnya adalah riwayat Umar, Utsman, Ali dan Ibnu 
Mas'ud dan selain mereka stw bahwa mereka berkata, “Dtyat 
perempuan adalah setengah diyat laki-laki.” Tidak ada seorang 
sahabat pun yang menyelisihi mereka. Ini adalah ijma' yang tidak 
berdasarkan logika sehingga hukumnya marfu’ kepada Rasulullah 
x. (Takmilah Al-Majmů“: 17/378, Nail Al-Authar: 7/70) 


Hikmah ketentuan ini adalah, diyat itu merupakan manfaat harta. 
Syariat memandang bahwa manfaat harta bagi perempuan adalah 
setengah bagian laki-laki, seperti halnya warisan. Inj adalah keadilan 
yang sesuai dengan realita laki-laki dan perempuan serta tabiat 
keduanya. 
ô 
KITAB JINAYAT £433) A 
Q 


6. Apabila yang terbunuh adalah orang Yahudi atau Nashrani, maka 
diyatnya sepertiga dari diyat seorang muslim. Dalilnya adalah 
riwayat Imam Syafi'i siz dalam Al-Umm (6/92), dia berkata, “Umar 
bin Khaththab dan Utsman bin ‘Affan & menetapkan bahwa diyat 
membunuh orang Yahudi dan Nashrani adalah sepertiga diyat 


. Apabila yang terbunuh adalah orang Majusi, maka diyatnya tiga 
persepuluh dari diyat seorang muslim. Imam Syafi xx berkata 
dalam Al-Umm (6/92), “Umar menetapkan diyat membunuh 
orang Majusi adalah sebanyak delapan ratus dirham. Jumlah itu 
adalah tiga persepuluh dari diyat membunuh seorang muslim 
Sebab, Umar mengatakan, 'Diyat itu harga setara dengan dua belas 
ribu dirham.” 


Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Mas'ud 
&. Pendapat ini menyebar luas di kalangan sahabat. Tidak ada 


seorang pun yang mengingkarinya serta merupakan ijma'. (Takmi 
Al-Majma' : 17/379). P jma’. (Takmilah 


. Nasa'i (8/57) dan selainnya meriwayatkan dari ‘Amru bin Hazm 
as» bahwa Rasulullah # menulis surat kepada penduduk Yaman 
tentang ibadah-ibadah fardhu, sunnah-sunnah dan diyat. Surat itu 
dibawa oleh Amru bin Hazm. Isinya, “Jiwa itu ada diyatnya, yaitu 
seratus unta. Jika hidung dipotong semuanya ada diyatnya. Lisan ada 
diyatnya. Kedua bibir ada diyatnya. Kedua pelir ada diyatnya. Dzakar ada 
diyatnya. Shalb (kemampuan berjima’) ada diyatnya. Kedua mata ada 
diyatnya. Jika satu kaki, maka setengah diyat.” 


Dalam riwayat lain, “Jika satu tangan, maka setengah diyat.” 


Dalam riwayat Baihagi (8/85), Yika satu telinga, maka diyatnya 50 
unta.” 


Dalam riwayat Baihagi lainnya (8/86), Yika pendengaran hilang, maka 
diyatnya sempurna.” 


An ggota-anggota badan yang belum disebutkan digiyaskan dengan 
bagian yang disebutkan. Begitu juga dengan makna dan manfaatnya, 
digiyaskan dengan hilangnya kemampuan berjima’. 


§434), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Diyat satu jari, baik tangan maupun kaki, adalah sepersepuluh diyat. 
Dasarnya adalah hadits Amru bin Hazm 2%, “Setiap jari tangan dan 
kaki ada sepuluh unta.” 


Tidak ada perbedaan antara satu jari dengan jari lainnya. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6500) dan selainnya 
dari Ibnu ‘Abbas a dari Nabi & bersabda, “Ini dan ini sama.” 
Maksudnya jari kelingking dan jempol. Abu Dawud (4559) 
meriwayatkan, “Jari-jari itu sama.” 


Jika anggota badan yang rusak lebih dari satu karena satu krimalitas, 
maka wajib membayar semua diyat walaupun melebihi diyat 
pembunuhan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Ahmad si dari Umar bin Khaththab a bahwa dia menetapkan 
hukuman terhadap seorang laki-laki yang memukul laki-laki lainnya 
sehingga menghilangkan pendengaran, penglihatan, kemampuan 
berjima', dan akalnya dengan empat diyat.” 


. Diyat membuat luka besar dan menghilangkan gigi adalah lima 


ekor unta. Maksud luka besar adalah luka yang sampai ke tulang 
dan membuatnya kelihatan, yaitu mengoyak dagingnya. Dalam 
hadits Amru bin Hazm & sebelumnya disebutkan, “Diyat gigi 
sebanyak lima ekor unta. Diyat luka besar sebanyak lima ekor unta.” 


Tidak ada perbedaan antara satu gigi dengan gigi lainnya. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4559) dan 
selainnya dari Ibnu Abbas &2 bahwa Rasulullah # bersabda, “Gigi- 
gigi itu sama (kadar diyatnya). Gigi seri dan geraham hukumnya sama.” 


Di antara luka yang wajib dibayar diyatnya: 

© Al-Ja'ifah: luka yang sampai ke kerongkongan, yaitu bagian dalam 
leher, dada, perut, dan selainnya. Hukumannya sepertiga diyat. 

© Al-Ma'mumah: luka yang sampai ke inti otak, yaitu kulit yang 
berada di bawah tulang di otak. Hukumannya juga sepertiga 
diyat. 

© Al-Munaggilah: luka yang membuat tulang beralih dari tempat 
biasanya setelah dipatahkan. Hukumannya sepersepuluh diyat 


dan ditambah seperduapuluhnya lagi. Dasar ketiga hukum ini 
adalah hadits Amru bin Hazm 2», “Diyat ma'mumah sebanyak 


KITAB JINAYAT LCDI 
5 


sepertiga diyat. Diyat ja'ifah sebanyak sepertiga diyat. Diyat munaggilah 
sebanyak lima belas ekor unta.” 


O Al-Hasyimah: luka yang meremukkan tulang dan 
mematahkannya. Hukumannya sepersepuluh diyat. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi (8/82) dari Zaid 
bin Tsabit at», dia berkata, “Diyat hasyimah sebanyak sepuluh 
ekor unta.” (Takmilah Al-Majma': 17/392, 393). 


Sumpah Pembunuhan 


10. Setiap anggota badan yang tidak vital, maka tetap ada hukumannya. 
Misalnya: tangan yang lumpuh, jari yang berlebih, kaki yang berulat 
dan lainnya. Begitu juga dengan semua luka atau patah tulang yang 
tidak ada kadar diyatnya. Semua ini ada hukumannya, yaitu sesuai 
dengan kadar diyat, yang diputuskan oleh hakim yang adil 
sebanding dengan kriminalitas yang dilakukan. Disyaratkan agar 


kurang dari diyat anggota badan yang masuk dalam kategori 
kriminalitas. 


A AW Be pis G e gi DAN GA O Lily 
Sim Sef Oy AA Geely Les ae ell Ob 
KAA A SU leg ale SAM le ye IB vty 


T Ob 68 tah) Pp opa dea Ane fe AS, Gre aS 
cals op ge plod 


11. Diyat menggugurkan janin dari wanita yang berstatus budak adalah 


membayar sepersepuluh harga ibunya. Hal ini diqiyaskan dengan 
Jika tuduhan pembunuhan disertai dengan bukti yang 


menunjukkan kebenaran si penuduh, maka dia harus bersumpah 
sebanyak 50 kali. Sesudah itu, dia berhak mendapatkan diyat. 
Namun jika tidak ada bukti yang kuat, maka orang yang dituduh 
membunuh harus berani bersumpah. 


janin yang berstatus merdeka, karena budak ditentukan kadarnya 
sebanyak sepersepuluh diyat perempuan. 


ego 


Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan wajib juga 
membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak mukmin yang 
tidak memiliki cacat tubuh. Jika tidak ada, dia harus berpuasa 
selama dua bulan berturut-turut. 


Penjelasan: 

1. Tuduhan pembunuhan harus disertai bukti. Bukti tersebut bisa 
berupa keadaan atau ucapan. Contoh bukti keadaan adalah 
| | ditemukan orang terbunuh di suatu desa atau wilayah. Ada 
permusuhan antara orang terbunuh dengan penduduk desa 

tersebut. Padahal, tidak ada orang lain di sana selain mereka. 
2 A FIKIH ISLAM LENGKAP j KITAB JINAYAT £437), 

: AZ 

| 0 


Contoh bukti ucapan adalah orang yang adil bersaksi, atau orang 
yang tidak diterima kesaksian mereka dalam kriminalitas, seperti 
para wanita dan anak-anak, “Bahwa si A telah membunuh si B.” 


. Bukhari (5791), Muslim (1669), dan selain keduanya meriwayatkan 
dari Sahl bin Abi Hatsmah 25, dia berkata, “Abdulullah bin Sahl 
dan Muhayyishah bin Mas'ud berangkat ke Khaibar. Ketika itu kaum 
Muslimin sedang berdamai dengan orang-orang Yahudi. Kemudian 
keduanya berpisah di kebun kurma. Kemudian Muhayyishah 
mendatangi Abdulllah bin Sahl dalam keadaan darah mengalir 
karena dibunuh. Dia pun menguburkannya dan kembali ke 
Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahl, Muhishah bin Mas’ud 
dan Huwayyishah bin Mas'ud -dua orang pamannya- mendatangi 
Nabi 3. Abdurrahman bangkit untuki berbicara, padahal dia adalah 
orang paling kecil. Maka Nabi s bersabda, “Biarkanlah orang yang 
besar berbicara.” Saya lantas terdiam dan keduanya berbicara. Beliau 
bersabda, Apakah kalian menginginkan diyat mayit kalian dengan lima 
puluh kali sumpah dari kalian.” Mereka menjawab, ‘Ini adalah perkara 
yang belum kami lihat sebelumnya.’ Beliau bersabda, ‘Maka orang- 
orang Yahudi bebas dari tuduhan kalian dengan lima puluh kali sumpah 
dari mereka.” Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah! Mereka adalah 
orang-orang kafir.” Rasulullah # memberikan diyat mereka dari 
miliknya. 


“Dari miliknya”, maksudnya dari hartanya atau dari Baitul Mal 
kaum muslimin. 


3. Jiwa yang diharamkan adalah setiap jiwa muslim yang tidak boleh 


ditumpahkan darahnya. Jiwa seorang muslim tidak boleh 
ditumpahkan, kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Rasulullah 
# menjelaskannya dalam sabdanya, 


yp Be Ee te en ee ES ORE at > | oe: tap NG ee 
A j eS +” $ 

ait Jaw) Asa Mad dapa pia e plipa Joe y 

ot BN a Os att “ath Se Cay Y 

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada 


(438), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan 
Allah kecuali dengan salah satu dari tiga alasan. Yaitu: membunuh 
orang lain (dengan sengaja), orang telah menikah yang berzina, 
orang yang meninggalkan agamanya dan jamaahnya. (HR. Bukhari 
6484 dan Muslim 1676). 
Maksud “orang yang meninggalkan agamanya” adalah murtad dari 
Islam. 
Maksud “jamaah” adalah jamaah kaum muslimin dan mereka 
seluruhnya. 
Hukum bagi seorang muslim dì dalam hadits di atas juga berlaku 
bagi orang kafir dzimmi dan musta’min, baik besar maupun kecil. 
Begitu juga dengan janin. 


. Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan wajib juga membayar 


kafarat, yaitu memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki 
cacat tubuh. Jika tidak ada, dia harus berpuasa selama dua bulan 
berturut-turut. Dasarnya adalah firman Allah 3 tentang 


pembunuhan tanpa sengaja: 


xf aE gt fete E at Bh tee Fo 7k At LA et 12g 7- 
SI akal J) dalah Kag Kepo 139 po tend Ed Lene JS ag 
| | | F Pi - 2B Pee al 3 
arot ezg w ee ee Ce eet Ee KAA SA l 
435 pews ee 99 NAS AP La yb Ol PAR 
Afg aa 


opr, ter a ee g cette qe a 3a 
T ” - pi aoe a yo: i 5 = : 5 a 
$ pa 


GA 


2, £ 
SU e e wee Sk ee ee adina Tata aT 
y LE ae elah da dya Bee 33) 233 a 


4 - {* a 2 “8 _e 
TS Lana Lage aul SAS abl oye 


ay 


Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) 
dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta 
membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh 
itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika dia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 
mereka dengan kalian, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat 
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak 


KITAB JINAYAT £439), 
NA 


memperolehnya, hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa’ [4]: 92) 


Maksud “mereka bersedekah” dalam ayat di atas adalah mereka 
memaafkan. 


Maksud “kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka 
dengan kalian” adalah jika orang yang dibunuh berasal dari kaum 
kafir, tetapi antara kalian dengan mereka ada perjanjian untuk 
memberi jaminan atau keamanan, sedangkan mereka tetap 
menganut agama mereka atau menjadi muslim. 


Ketentuan ini juga berlaku dalam pembunuhan semi sengaja karena 
adanya kesamaan dengan pembunuhan tanpa sengaja. Adapun dalil 
mengenai wajibnya ketentuan ini dalam pembunuhan dengan 
sengaja adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3964) 
dan selainnya dari Watsilah bin Al-Asga' a, dia berkata, “Kami 
mendatangi Rasulullah # bersama teman kami yang kami 
khawatirkan dia pasti masuk neraka karena membunuh. Rasulullah 
lalu bersabda, ‘Merdekakanlah budak untuknya, -dalam riwayat 
lain disebutkan, “Hendaknya dia memerdekakan seorang budak-, 
niscaya Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari 
neraka.” 


Para ulama mengatakan, “Tidak ada yang menyebabkan seseorang 
masuk ke dalam neraka, kecuali pembunuhan dengan sengaja. Ini 
menunjukkan disyariatkannya kafarat dalam kasus pembunuhan 
dengan sengaja. Pengiyasannya untuk pembunuhan tanpa sengaja 
adalah lebih utama. 


oo 


(440), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukum Zina 


pel ele yah pat poy pat oy ne le lil 
pest BL. Ji ale ee R4 dle asl. Om MAA! nes 


4 
# 
f 


ebai aggy aly Jindgi sdi af olen yi lett i 
Sy a Lee dg tly ae F5 3 
TA Op Led tology seg Ui SAS iga Olla bt LI 

HI gol pd aly Yg pje 


Orang yang berzina terbagi dua: muhshan dan ghairu muhshan. 
Hukuman bagi pezina muhshan adalah rajam, sedangkan 
hukuman bagi pezina ghairu muhshan adalah seratus kali 
cambuk dan diasingkan selama setahun sejauh jarak 
diperbolehkannya menggashar shalat. 


Syarat pezina disebut muhshan ada empat: 


1. Baligh. 
2. Berakal. 
3. Merdeka. 


4. Pernah bersetubuh di dalam nikah yang sah. 


Hukuman bagi budak laki-laki maupun wanita adalah setengah 
hukuman bagi orang merdeka. 


Hukum liwath (homoseksual atau lesbi) dan menyetubuhi 
| binatang adalah seperti hukum zina. 


Seed, 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


—— — ee, MS Chin) Tn We ee 


| Barangsiapa menyetubuhi bukan pada kemaluannya, dia harus 
| dita'zir, tidak dihad. Ta'zir itu tidak boleh mencapai had 
| (hukuman) paling minimal. | 


SS ey aan adaa = ——— = 


Penjelasan: 


1. Pengertian muhshan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 
Bukhari (6430) dan Muslim (1691) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah a, dia berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi 
Rasulullah & di masjid. Dia menyeru seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, saya telah berzina.” Beliau berpaling darinya sampai 
orang itu mengulanginya sebanyak empat kali. Ketika dia bersaksi 
sebanyak empat kali terhadap dirinya sendiri, maka Rasulullah . 
memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau gila?” Dia menjawab. 
“Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah engkau muhshan?” Dia 
menjawab, “Ya.” Maka Nabi sx bersabda kepada para sahabat. 
“Pergilah bersamanya dan rajamlah dia.” Jabir berkata, “Saya adalah 
salah seorang yang merajamnya. Kami merajamnya di lapany 5 
Tatkala batu mengenainya, dia pun lari. Kami mendapatinya di 
Harrah dan kami kembali merajamnya.” 


Orang yang diceritakan dalam hadits di atas adalah Ma’iz bin Malik 
Al-Aslami 2%. 


Maksud “muhshan” adalah telah menikah. 


Harrah adalah nama tempat yang memiliki batu hitam. Madinah 
berada di antara dua Harrah. 


Bukhari (6467) dan Muslim (1697) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah dan Khalid bin Zaid Al-Juhani $ bahwa ada dua orang 
laki-laki yang saling bermusuhan datang kepada Nabi s, lalu 
seorang di antara keduanya menyatakan, “Ya Rasulullah. 
putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah!” Yang satunya lagi 
-yang paling mengerti di antara mereka berdua-berkara, “Betul, ya 
Rasulullah! Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah dan 
izinkanlah saya untuk mengutarakan sesuatu kepadamu.” Jawab 
beliau, “Silakan utarakan!” Dia melanjutkan, “Sesungguhnya 
anakku ini adalah seorang pekerja yang diberi upah oleh orang int, 


KITAB HUDUD £443), 


lalu dia berzina dengan istrinya. Orang-orang menjelaskan kepadaku 
bahwa anakku harus dirajam. Oleh sebab itu, saya telah 
menebusnya dengan memberikan seratus ekor kambing dan 
seorang budak perempuanku. Kemudian saya pernah bertanya 
kepada orang-orang alim, lalu mereka menjelaskan kepadaku bahwa 
anakku harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun 
lamanya. Sementara itu, rajam hanya ditimpakan kepada wanita 
tersebut.” Rasulullah # lantas bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku 
berada dalam genggaman-Nya, saya akan benar-benar memutuskan perkara 
di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Kambing dan budak 
perempuanmu itu harus dikembalikan lagi kepadamu. Anakmu harus didera 
seratus kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unats, temuilah istri 
orang int (yaitu orang yang pertama), lalu tanyalah dia. Jika mengaku 

rajamlah dia.” Wanita itu pun mengaku, maka dia dirajam. | 


Hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah & terdapat dalam Al- 
Qur'an. Allah & berfirman, 


5 Be te sa £ ~yr,t Ages mai > 
SU ane ANT Lg aga Sandi SI Ley 


Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang 
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (Al-Hasyr (591: 7) 


Unais adalah Ibnudh Dhahak Al-Aslami 2. 


Hukuman bagi pezina ghairu muhshan adalah seratus kali cambuk 
dan diasingkan selama setahun sejauh jarak diperbolehkannya 
menggashar shalat. Allah w= berfirman, 


en EL AN Tn MN Cee 4 ee ee? ag 
Ly, Saab Y gale SL Lage tes IS Mets GI iois 


.-. > 3 ? 


on GA LI OTe 
Se sa bo Sys Style 


Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Janganlah rasa belas 
kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama 
Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah 


COD) 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan olek sekumpulan orang- 
orang yang beriman. (An-Nur (24): 2) 


Maksud “menjalankan agama Allah” adalah menjalankan hukum- 
hukum-Nya dan menegakkan hudud-Nya. 


Pezina laki-laki dan pezina perempuan dalam ayat ini maksudnya 
adalah pezina ghairu muhshan, sebagaimana diketahui dari 
beberapa dalil tentang wajibnya merajarn pezina muhshan. 


Dalil tentang wajibnya pengasingan pezina ghairu muhshan 
ditunjukkan oleh hadits Bukhari dan Muslim sebelumnya dalam 
catatan kaki no 593. 


Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6443) dari Zaid bin 
Khalid &e, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda 
tentang pezina ghairu muhshan, ‘Dia dicambuk seratus kali dan 
diasingkan setahun.” 


Ibnu Syihab berkata, “Urwah Ibnuz Zubair memberitahuku bahwa 
Umar bin Khaththab mengasingkan pezina ghairu muhshan. 
Kebiasaan iru terus berlanjut.” 


Muslim (1690) meriwayatkan dari hadits ‘Ubadah bin Shamit 22, 
dia berkata bahwa Rasulullah # bersabda, “Perjaka dengan perawan 
dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun.” Maksudnya, jika perjaka 
berzina dengan perawan, maka itulah hukumannya. 


. Pezina ghairu muhshan harus diasingkan sejauh jarak 


diperbolehkannya menggashar shalat atau lebih jauh lagi, sesuai 
pendapat penguasa yang adil. Jarak pengasingan tidak boleh kurang 
dari itu karena tidak dianggap sebagai safar dan tidak dapat 
mencapai tujuan, yaitu menakutinya dengan menjauhkan dari 
keluarga dan negerinya. 

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. 
Akan tetapi, perempuan harus ditemani oleh mahramnya karena 
dia tidak boleh melakukan safar tanpa disertai mahramnya. 


. Salah satu syarat pezina disebut muhshan adalah pernah bersetubuh 


di dalam nikah yang sah. Maksudnya, pezina itu telah menikah 
sebelumnya dan menggauli istrinya. Akad nikahnya itu sah dengan 
terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan dalam 


KITAB HUDUD £445), 


AZ 


perni kahan oleh syariat, seperti adanya wali istri dalam pernikahan 
saksi-saksi yang adil, dan lain-lain. | 


Begitu juga halnya dengan perempuan yang berzina. Dia telah 
menikah sebelumnya dan digauli oleh suaminya. Akad nikahnya 
nu sama seperti yang kami sebutkan sebelumnya. 


Mengenai kriteria muhshan ini, tidak disyaratkan pernikahan itu 
berlanjut, bahkan jika perceraian terjadi setelah menikah dan terjadi 
zina, maka pelakunya dianggap muhshan dan harus dirajam. Jika 
salah satu dari empat syarat di atas tidak terpenuhi, maka pezina 
tidak dianggap muhshan dan tidak diterapkan hukum rajam 
kepadanya. Akan tetapi, dia dicambuk dan dipukul layaknya seorang 
perjaka jika telah baligh dan berakal, Jika masih anak kecil atau 


tidak berakal, dia diajari sesuatu yang akan menjauhkannya dari 
perbuatan zina. 


. Hukuman bagi budak laki-laki maupun wanita adalah setengah 
hukuman bagi orang merdeka. Dasarnya adalah firman Allah g, 


D A de ats Sl ek TKI gp 
las 


Kemudian jika mereka (budak-budak wanita) melakukan perbuatan 
keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita- 
wanita merdeka yang bersuami. (An-Nisa’ (41: 25) 


Ayat ini menunjukkan bahwa jika budak wanita melakukan zina 
maka dia dihukum dengan setengah hukuman wanita merdeka, 
yaitu dicambuk lima puluh kali dan diasingkan setengah tahun; 
baik telah menikah maupun masih perawan. Dia tidak diajam 
karena rajam tidak bisa diparuh. Budak laki-laki diqiyaskan dengan 
budak wanita karena maknanya sama. 


. Liwath adalah seseorang menyetubuhi laki-laki melalui duburnya 
atau menyetubuhi wanita yang bukan istrinya melalui dubur. 
Hukuman pelaku liwath seperti hukuman pelaku zina, karena liwath 
juga merupakan zina. Apabila pelakunya muhshan, dia dirajam. 
Apabila pelakunya ghairu muhshan, dia dicambuk dan dipukul. 


Kis) 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


" 


Adapun orang yang menjadi objek, maka dilaksanakan terhadapnya 
hukuman ghairu muhshan secara mutlak walaupun dia orang yang 
telah menikah. Sebab, pezina muhshan adalah orang yang 
menyetubuhi atau disetubuhi dengan metode persetubuhan yang 
pernah ia lakukan sebelumnya (dalam pernikahan yang sah) dengan 
cara yang wajar (melalui farji’). Barangsiapa disetubuhi di duburnya, 
dia tidak dianggap dengan cara yang wajar sehingga tidak termasuk 
ke dalam hukum muhshan. 


Sementara itu, orang yang menyenggamai binatang ternak harus 
diasingkan dan tidak ada had (hukumannya). Ketentuan ini 
berdasarkan pendapat yang kuat dan dipegang dalam madzhab. 
Sebab, perbuatan demikian itu adalah perbuatan yang tidak 
menimbulkan syahwat, bahkan melenceng dari tabiat yang waras 
dan tidak disenangi oleh jiwa yang benar. Oleh karena itu, tidak 
perlu ancaman (pelarangan). Hukuman (had) itu disyariatkan untuk 
melarang jiwa mendekati sesuatu yang disenangi oleh tabiat dengan 
bentuk yang tidak sesuai syariat. 


Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4465) 
dan Tirmidzi (1455) dari Ibnu Abbas «&, dia berkata, “Orang yang 
menggauli binatang ternak tidak ada hadnya.” Pendapat seperti ini 
bukanlah berdasarkan logika sehingga hukumnya disandarkan 
kepada Nabi #:. 

Jika hadnya tidak ada, maka orang yang menyenggamai binatang 
wajib diasingkan karena dia melakukan maksiat yang tidak ada had 
dan kafarahnya. 


. Barangsiapa menyetubuhi perempuan asing (ajnabiyah) atau badan 


laki-laki bukan pada kemaluannya, dia harus dita’zir. Maksudnya, 
kemaluannya menyentuh badan perempuan bukan mahramnya atau 
badan laki-laki. Begitu juga halnya dengan seluruh foreplay 
persetubuhan, seperti mencium dan selainnya. 


Maksud “dita'zir” adalah diberi pelajaran sesuai dengan pandangan 
hakim muslim yang adil, berupa pukulan, isolasi, penjara, celaan 
dan lainnya. Sebab, perbuatan di atas adalah perbuatan maksiat 
yang tidak ada had dan kafarahnya. 


KITAB HUDUD £447), 


yZ 


had yang bukan hadnya, maka dia termasuk orang yang zhalim.” Hukum Menuduh Orang Berzina 


Maksud “bukan hadnya” adalah untuk sesuatu yang tidak 
mewajibkan had. Artinya, had paling minimal. | | | 


BG bs aly Sii te ed GIL on SAS SN, 
i Why OSS Y ofy We WE OK of Py BH! 3 te. 
WIL Lal AO OF yag Pa GL ag Sya! 
He bä Inap dally ult AI AA Liis La Sue 


eGo 


CB OLN Sial pac gf Aid Gol) gL al Oy Lai 


— Oo 8 


whom gl ga 


Apabila seseorang menuduh Orang lain berzina, maka dia 
dijatuhi hukuman gadzaf (tuduhan) dengan delapan syarat. Tiga 
di antaranya berhubungan dengan si penuduh, yaitu: 


1. Dia adalah seorang yang baligh. 
2. Dia adalah seorang yang berakal. 
3. Dia bukan bapak dari ora ng yang dituduh tersebut. 


Lima di antaranya berhubungan dengan si tertuduh, yaitu: 


1. Dia adalah seorang muslim. 
Baligh. 

Berakal. 

Merdeka. 


Dikenal sebagai orang baik-baik dan menjaga kesucian diri. 


newy 


(> 
448) F 
Sees) FIKIH ISLAM LENGKAP KaB HuDuD (449) 


A 


Had bagi orang yang merdeka adalah 80 kali cambuk, sedangkan 
had bagi budak adalah 40 kali cambuk. 


Hukuman gadzaf gugur karena tiga perkara: 


1. Adanya saksi. 


2. Pihak tertuduh memaafkan si penuduh. 


3. Lan dalam kasus suami yang menuduh istrinya berzina. 


Penjelasan: 


1. Tuduhan zina itu bisa berupa ucapan, “Wahai pezina”, atau “Wahai 
pelacur”, atau menolak nasab seseorang kepada bapaknya yang tclah 
diketahui semua orang. Yang terakhir ini berarti tuduhan kepada 


ibu orang itu sebagai pezina. 


2. Di antara syarat hukuman gadzaf adalah si penuduh haruslah 
orang yang baligh dan berakal. Sebab, had adalah hukuman, 
sedangkan anak-anak dan orang yang tidak waras tidak layak 


mendapatkannya. 


3. Termasuk syarat hukuman gadzaf adalah si penuduh bukan bapak 
dari orang yang dituduh tersebut. Sebab, bapak itu tidak dibunuh 
jika membunuh anaknya, sebagaimana telah dibahas. Maka dari 
itu, lebih utama baginya untuk tidak ditegakkan hukum gadzaf. 


Kakck maupun nenek ke atas sama hukumnya dengan bapak. 


4. Syarat hukuman gadzaf yang berkenaan dengan pihak tertuduh di 
antaranya adalah dia dikenal sebagai orang baik-baik dan menjaga 
kesucian diri. Maksudnya, sebelumnya dia tidak pernah terkena 


hukuman zina. Dasarnya adalah firman Allah w, 
KANG TE abi st; op eh pee i a ele a 
Angan HGS dal IS A coated! Ogee Ally 
Pe Or eas ea ic ole es O ee 
KD Ophea! pa ELS! Vol SA meh | gh Yo dale ons 


Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhshan (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 
o 
a50), FIKIH ISLAM LENGKAP 
o 


janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. 
Mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nur [24]: 4) 


Ayat di atas mensyaratkan wajibnya penegakan had qadzaf adalah 
bahwa orang yang dituduh berzina itu harus muhshan. 


Syarat Islam, merdeka, serta dikenal sebagai orang baik-baik dan 
menjaga kesucian ditunjukkan dalam firman Allah 3: 


oi r - 4 ae Hrd 1 CT a oa 17 a” 7 r 
UST gi ST eka aa Togap Ai o) 
E E E E O E S A 
(Di ebe Plus A JER 


Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang suci 
dan bersih hatinya lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat 
di dunia dan akhirat. Bagi mereka adzab yang besar. (An-Nûr [24]: 
23) 


Maksud “wanita baik-baik” adalah wanita-wanita merdeka. 


Juga hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Sunannya 
(3/147) dari Ibnu Umar &, dia berkata, “Barangsiapa 
menyekutukan Allah, maka dia bukanlah muhshan.” Daruquthni 
berkata, “Pendapat yang benar bahwa pendapat ini mauquf. Pendapat 
ini merupakan pendapat Ibnu Umar.” 


Had harus ditegakkan kepada penuduh karena dia berdusta dan 
untuk menyelamatkan orang yang dituduh dari aib. Barangsiapa 
dikenal tidak menjaga kesucian dirinya dari zina, maka besar dugaan 
bahwa orang yang menuduhnya itu benar. Dia juga tidak terkena 
aib karena tuduhan ini. 


Begitu juga dengan orang kafir. Tidak ada yang menghalanginya 
untuk berbuat zina. 
Adapun syarat berakal dan baligh, sebabnya adalah orang gila dan 


anak-anak tidak terkena aib. Had terhadap penuduh zina bertujuan 
untuk menghilangkan aib dari orang yang dituduh. 


Jika had tidak jadi ditegakkan karena tidak terpenuhinya syarat- 
syarat di atas, maka penuduh diasingkan jika hakim menganggapnya 
layak. 


KITAB HUDUD ICD? 
Q 


5. Had bagi orang yang merdeka adalah 80 kali cambuk. Dasarnya 


adalah firman Allah g, 


ae ee e- 


- st 2. 3 td - Ial r Ka 
L ai aligns | Up cells 


CA KIARA Fera 4 
f kant p US Ws Sale oe 


Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. Janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah 
orang-orang yang fasik. (An-Nur [24]: 4) 


Ayat ini berlaku untuk orang-orang merdeka, sedangkan hukuman 
budak adalah setengah dari orang merdeka. 


. Hukuman gadzaf gugur, di antaranya, jika ada saksi yang menunjuk- 
kan kebenaran tuduhan berzina. Dasarnya adalah firman Allah i, 


Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. (An-Nur [24]: 4) 


Ayat ini menunjukkan bahwa jika para saksi dihadirkan, maka tidak 
ada had bagi penuduh dan perbuatan zina ditetapkan bagi orang 
yang dituduh. 


. Jika pihak tertuduh memaafkan si penuduh, hukuman gadzaf juga 
gugur. Sebab, had gadzaf dilaksanakan untuk menghilangkan aib 
dari orang yang dituduh. Oleh karena itu, ini merupakan hak murni 
anak Adam. Hadnya menjadi gugur jika orang yang dituduh 
memaafkannya. Demikian pula, had itu juga tidak akan 
dilaksanakan jika tanpa izin dan tuntutannya, seperti gishash. 


. Demikian pula, hukuman gadzaf gugur dalam kasus If'an. 
Maksudnya, jika suami menuduh istrinya berzina dan tidak mampu 
memberikan bukti, maka dilaksanakan hukuman gadzaf kepadanya, 
kecuali jika dia berani mengajukan sumpah li’an. Jika dia 
melakukannya, maka gugurlah hukuman itu darinya. 


& ES ee 


LED 


A 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukuman Bagi Pemabuk 


ay fle ag Ka A PLA KA yag 
SAY! É aadb oy pel tel ade Ar ppl ay de A 


Barangsiapa meminum khamer atau minuman yang 
memabukkan, dia dihukum sebanyak 40 kali cambuk. Boleh juga 
mencambuknya sebanyak 80 kali sebagai tambahan ta'zir. 


Had tersebut wajib ditegakkan jika terpenuhi salah satu dari 
dua perkara, yaitu: 


1. Adanya saksi yang jelas. 
2. Pelaku mengakui sendiri perbuatannya. 


Had tidak bisa ditegakkan karena muntah dan terdapat aroma 
khamer di mulutnya. 


Penjelasan: 


1. 


Barangsiapa meminum khamer atau minuman yang memabukkan, 
dia dihukum sebanyak 40 kali cambuk. Meski berbeda bahan baku 
dan namanya serta mabuknya karena mengonsumsi sedikit maupun 
banyak. Rasulullah 2 ditanya tentang minuman keras dari madu 
dan minuman keras dari gandum atau padi. Beliau g balik bertanya, 
“Apakah ia memabukkan?” Si penanya menjawab, “Ya.” Beliau 
bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya 
Allah & memiliki perjanjian bahwa barangsiapa meminum sesuatu 
yang memabukkan, dia akan diberi minum thinah al-habal.” Para 


KITAB HUDUD £453) In 


NZ 


sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu thinah al-habal?” Beliau 
menjawab, “Keringat penduduk neraka”, atau, “Jus penduduk 
neraka”. (HR. Muslim: 2001-2003). 


Abu Dawud (3688) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Malik 
Al-Asy'ari ə bahwa dia mendengar Rasulullah #: bersabda, 
“Sekelompok umatku akan benar-benar meminum khamer, Mereka 
menyebutnya bukan dengan namanya.” 


Abu Dawud (3681), Tirmidzi (1866), dan selain keduanya 
meriwayatkan dari Jabir a, dia berkata bahwa Rasulullah gë 
bersabda, “Sesuatu yang ketika banyak memabukkan, maka ketika sedikit 
juga haram.” 


. Muslim (1706) meriwayatkan dari Anas #5 bahwa Rasulullah #¢ 
memukul orang yang meminum khamer sebanyak 40 kali dengan 
sandal dan pelepah kurma. 


. Boleh juga mencambuknya sebanyak 80 kali sebagai tambahan ta'zir 
jika seorang imam yang adil memandangnya ada maslahat dalam 
hal itu. Apalagi jika perbuatan ini menyebar luas dan keburukannya 
ada di mana-mana agar upaya pencegahan dan pelarangan bisa 
terwujud. 


Muslim (1706) meriwayatkan dari Anas a% bahwa Rasulullah 2 
mencambuk peminum khamer dengan sandal dan pelepah kurma. 
Kemudian Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Pada masa 
Umar 28 orang-orang dekat dari tempat-tempat subur yang banyak 
buah-buahan dan anggurnya sehingga mereka membuat khamer 
dan meminumnya. Ketika itu, Umar bertanya, “Bagaimana pendapat 
kalian tentang mencambuk peminum khamer?” Abdurrahman bin 
‘Auf berkata, “Menurutku, hendaknya engkau memberi had paling 
ringan.” Umar pun mencambuk peminum khamer sebanyak 80 kali. 


Had paling ringan adalah had dalam perkara gadzaf, yaitu 80 kali 
cambuk. 


Tambahan 40 kali cambuk merupakan ta'zir, bukan had. Hal ini 
ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1707) 
bahwa Utsman 2 menyuruh untuk mencambuk Al-Walid bin 
‘Uqbah bin Abi Mu'aith. Maka, Abdullah bin Ja'far & 


Sua, 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


mencambuknya, sedangkan Ali #» menghitungnya. Tatkala sampai 
40 kali, Utsman berkata, “Tahanlah!” Kemudian berkata, “Nabi gi: 
mencambuk sebanyak 40 kali. Abu Bakar mencambuk sebanyak 
40 kali. Umar sebanyak 80 kali. Semuanya adalah sunnah. Jumlah 
40 ini lebih saya sukai.” Utsman mencukupkan dengan 40 kali. 
Sebab, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah #5. Jumlah ini lebih 
hati-hati dalam perkara hukuman daripada menambah jumlah dari 
yang seharusnya sehingga menjadi kezhaliman. 


Had itu tidak dilaksanakan ketika seseorang masih mabuk karena 
upaya pencegahan tidak akan tercapai ketika itu. 


. Had ditegakkan bagi orang yang meminum khamer jika dua orang 


laki-laki menyaksikannya atau dia mengakuinya sendiri. Dalam 
hadits Muslim (1207) disebutkan, “Maka dua orang menyaksikannya.” 
Pengakuan menjadi hujjah yang posisinya sepadan dengan bukti. 


. Had tidak bisa ditegakkan karena muntah dan terdapat aroma 


khamer di mulutnya. Sebab, bisa jadi dia meminumnya karena 
dipaksa, atau darurat, atau salah. Selain itu, aroma khamer 
terkadang juga ada pada minuman lain. Perkara-perkara ini 
menimbulkan syubhat ketika menghukumnya karena meminum 
khamer. Padahal, hudud gugur karena syubhat. 


Pu 


KITAB HUDUD ICD 
O 


a Peal a 
Pun a yg 
4 Seber, E : y 


: a | Penjelasan: 
bagi Pi 1. Hukuman bagi pencuri yang memenuhi tiga syarat di atas adalah 
na asec dipotong tangannya. Dasarnya adalah firman Allah w, 


© ge PE See ee E en ote aka cree Ae eat ode gt 
dh So SIS S Ls FIGS Lagi! yaa a GLEN 


Hukuman Bagi Pencuri 
ya P als 


| oly Wile WL OS of bs Dy GL A5 abe 


phi 
Yy 48 d Ya jm o a uy as Lhe GY 
EII rate oa gaal od gbi g ae Gy pdl JLB ages 
ody Sealab SE Spe O os pel aloe cabas GU me Ob 
du Gp OP gach aly caked lel Gp Oo panl 

Nyame Ja Jay oje EUS 


Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencurt, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(Al-Ma'idah [5]: 38) 


2. Bukhari (6407) dan Muslim (1684) meriwayatkan dari Aisyah «& 
dari Rasulullah #%, beliau bersabda, 


astas to of gS Ch i it 


Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali jika (barang curiannya 
seharga) seperempat dinar ke atas. 


Satu dinar kurang lebih sepadan dengan setengah lira emas Inggris 


Tangan pencuri dipotong jika terpenuhi tiga syarat: 
sekarang ini. 


1. Pencuri itu telah baligh. 
2. Berakal. 


3. Tempat yang terjaga adalah tempat yang digunakan untuk menjaga 
barang yang dicuri dan selainnya berdasarkan kebiasaan, atau 
dinding yang menghalangi tangan selain pemiliknya untuk 
mengambilnya. Kebiasaan adalah rujukan dalam menentukan 
batasan penjagaan dan tidaknya. 


3. Jumlah barang yang dicuri senilai harga seperempat Dinar, 
diambil dari tempat yang terjaga, bukan miliknya, dan tidak 
ada syubhat dalam barang tersebut. 

Tentang syarat tempat harus terjaga ini ditunjukkan oleh berbagai 
hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 
(4390) dan selainnya dari Abdullah bin Amru Ibnul ‘Ash & dari 
Rasulullah # bahwa dia ditanya tentang buah yang masih 
tergantung di tangkainya. Beliau menjawab, “Barangsiapa 
mengambilnya karena kebutuhan tanpa mengantonginya, maka tidak ada 
hukuman atasnya. Barangsiapa membawanya keluar, dia dikenakan denda 
dua kali lipat dan hukuman. Barangsiapa mencuri buah yang telah disimpan 
dalam tempat pengeringan kurma dan mencapai harga seperempat dinar, 
dia dipotong tangannya.” 


Tangan pencuri yang dipotong adalah tangan kanannya sebatas 
pergelangan. Jika dia mencuri untuk kedua kalinya, maka 
dipotong kaki kirinya. Jika dia mencuri untuk ketiga kalinya, maka 
dipotong tangan kirinya. Jika dia mencuri untuk keempat kalinya, 
maka dipotong kaki kanannya. Jika setelah itu dia masih mencuri 
lagi, maka hukumannya adalah dita’zir. Ada pendapat lain yang 
menyatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh. J 


KITAB HUDUD CDN 


ICD! FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


. Jika pencuri memiliki bagian kepemilikan, misalnya orang yang 
berkongsi mencuri harta perkongsian, maka tidak dipotong 
tangannya. 


. Pencuri tidak memiliki syubhat kepemilikan dari barang yang dicuri. 
Jika ada syubhat kepemilikan, misalnya seorang bapak mencuri 
harta anaknya atau anak mencuri harta bapaknya, maka tidak ada 
pemotongan tangan karena ada syubhat kepemilikan dengan hak 
nafkah. 


. Tangan pencuri yang dipotong adalah tangan kanannya sebatas 
pergelangan. Pergelangan tangan adalah tulang yang timbul setelah 
jari jempol yang memisahkan antara telapak tangan dengan lengan. 
Tentang bagian yang dipotong adalah tangan kanan ditunjukkan 
oleh bacaan Ibnu Mas'ud s, CH MAU) “maka potonglah tangan 
kanan keduanya.” Hukum bacaan ini sama dengan hukum hadits 
ahad ketika menjadikannya hujjah dalam menentukan hukum. 
Thabrani meriwayatkan bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada 
Nabi g, maka dipotonglah tangan kanannya. (Mughni Al-Muhtaj: 
4/177). 


Tentang pemotongannya di pergelangan tangan adalah berdasarkan 
hadits yang menceritakan tentang pencurian selendang Shafwan 
bin Umayyah 2. Thabrani (3/205) meriwayatkan, “Kemudian 
beliau memerintahkan pemotongannya dari pergelangan.” 


. Daruquthni (3/103) meriwayatkan dari Ali 3, dia berkata, “Jika 
seseorang mencuri, maka dipotong tangan kanannya. Jika kembali 
mencuri, maka dipotong kaki kirinya.” 


Kaki kiri itu dipotong dari pergelangan kaki, yaitu pembatas antara 
betis dan kaki. Hal ini berdasarkan perbuatan Umar 2%. Tidak ada 
seorang pun yang mengingkari. Ini adalah ijma’. (Nihdyah: 3/60). 


. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa' (2/835) dan Imam 
Syafi'i dalam Musnadnya (Al-Umm: 6/255, pada catatan kaki) bahwa 
seorang laki-laki dari Yaman yang terpotong tangan dan kakinya 
mendatangi Abu Bakar æ» dan bertamu di sana. Dia mengadu 
bahwa gubernur Yaman menzhaliminya. Pada malam hari dia 
mengerjakan shalat malam. Abu Bakar lalu berkata, “Demi 
bapakmu, malammu bukanlah malam seorang pencuri.” Kemudian 


£238, 
o 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


AW e a W R y e i e- 


orang-orang kehilangan kalung milik Asma’ binti ‘Umais, istri Abu 
Bakar Ash-Shiddiq. Laki-laki itu ikut berkeliling bersama orang 
banyak seraya berkata, “Ya Allah, celakalah orang yang mencuri 
rumah keluarga yang shalih ini.” Kemudian mereka mendapatkan 
perhiasan itu di tukang perhiasan. Dia mengklaim bahwa laki-laki 
yang terpotong tangan dan kakinya itulah yang membawa perhiasan 
itu kepadanya. Kemudian laki-laki itu mengakuinya, atau ada or- 
ang yang menyaksikannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq lalu 
memerintahkan pemotongan tangan kirinya. Abu Bakar berkata, 
“Demi Allah, doa (kecelakaan) untuk dirinya sendiri tebih dahsyat 
bagiku daripada pencurian yang dilakukannya.” 


Imam Syafi'i dengan Isnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah 2 
bahwa Rasulullah # bersabda tentang seorang pencuri, “Jika dia 
mencuri, maka potonglah tangannya. Kemudian jika mencuri lagi, maka 
potonglah kakinya. Kemudian jika mencuri lagi, maka potonglah tangannya. 
Kemudian jika mencuri lagi, maka potonglah kakinya.” (Mughni Al-Muhtâj: 
4/178. Silakan lihat Al-Umm: 6/138). 


10. Jika setelah keempat kali seseorang masih saja mencuri, maka 


11. 


hukumannya ditetapkan sesuai pendapat hakim yang bisa 
membuatnya jera; entah itu dipukul, dipenjara, atau diasingkan. 
Sebab, mencuri adalah maksiat dan tidak ada lagi hadnya setelah 
melakukannya melebihi empat kali sehingga ditentukan ta'zir. 


Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukumannya adalah 
dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud (4410) dan selainnya. Ini adalah pendapat lemah karena 
kelemahan periwayatannya dan menyelisihi ijma'. Jika hadits ini 
memang ada, maka hukumnya mansukh (dihapus). Dalam sebagian 
manuskrip disebutkan, “Dibunuh pelan-pelan.” Yaitu, dipenjara 
untuk membunuhnya walaupun hanya sehari. 


oo 


KITAB HUDUD (459), 


NA, 


Q 


Po Da ee 

au ¥ | 

at Penjelasan: 

4 

Tah ae 1. Perampok atau dalam bahasa Arab disebut guththa'uth tharig adalah 
Maira. “eect 


sekelompok orang yang berkumpul. Mereka memiliki pertahanan 
diri dan saling menjaga di antara sesama mereka. Mereka saling 
membantu dan saling menyokong untuk mencapai tujuannya. 
Mereka mengintai orang lain di tempat-tempat tersembunyi. Jika 
melihanya, mereka akan muncul untuk mendapatkan hartanya, 
bahkan terkadang juga menumpahkan darah. 


Hukuman Bagi Perampok 


) 


2. Jika para perampok membunuh dan mengambil harta, maka mereka 


ff 
Is JW anto 85 | ghd Ol asi dns sh gle Gp ali ¢ Us, 
dibunuh dan disalib. Mereka digantung di atas dua kayu yang dibuat 


Pakan d a SUD igdel oy, | bold JW Taha LaS ot 

i b by labes Ia JU igit I gl Of salib dan semisalnya. Ini dilakukan setelah mereka dimandikan, 

Yu I pear è 3 an | pel OB GS oy ae Vi ai ! dikafankan dan dishalatkan jika mereka adalah kaum muslimin. 
. i : Hukuman ini untuk membuat orang-orang takut melihat keadaan 

sle Skill J3 agia OU ag ly) ey lp im gg 


Š ith iol, dott} as bi, 


mereka dan menyebarluaskan keadaannya karena bahaya 
kriminalitas mereka dan besarnya dosa yang dilakukan agar orang 
lain takut melakukannya. Penyalibannya dilakukan selama tiga hari 
jika tubuhnya tidak mengalami perubahan. Jika khawatir terjadi 
perubahan, maka diturunkan sebelum jangka waktu tersebut. 


Perampok itu ada empat macam: 


1. Jika membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka 


dibantu, tangan kanan dan kaki kiri mereka dipotong. Jika melakukan untuk 


kedua kalinya, maka tangan kiri dan kaki kanan mereka dipotong. 
2. Jika membunuh dan mengambil harta, maka mereka 


dibunuh dan ARANG. 4. Jika hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak mengambil 


harta, maka mereka tidak dibunuh. Akan tetapi, mereka dipenjara 
3. Jika mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong dan dita'zir. Mereka dita'zir dengan pukulan dan selainnya menurut 
tangan dan kaki mereka dengan berselang-seling. pandangan hakim yang bisa membuat mereka takut dan 
menjauhinya. Akan tetapi, yang lebih utama adalah memenjarakan 
mereka bukan di tempat itu karena lebih membuat mereka takut 
dan lebih mampu membuatnya menjauhi perbuatan ini. Mereka 
terus dipenjarakan sampai benar-benar bertaubat dan istigamah, 
Perampok yang bertaubat sebelum tertangkap, maka gugur sebagai bentuk kehati-hatian untuk keamanan orang banyak. 
hukuman atas dirinya. Akan tetapi, hak-hak dari orang-orang Dasarnya adalah firman Allah 42 
| yang pernah dia zhalimi tetap harus ditunaikan. ! | | : ae P 
Dasa. — of BL PT a Aap ST Oe a 


z 
Soe So 


ee SNN af oo -A GE Ee fers 
ie Ian gl ale yt gle J5 henl aha gl leka EN-E 2 


| 
| 
| 3. Jika para perampok mengambil harta dan tidak membunuh, maka 


4. Jika hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak 
mengambil harta, maka mereka tidak dibunuh. Akan tetapi, 
mereka dipenjara dan dita zir. 


S460), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB HUDUD (461), 
5 


: Ka a ee P 2% gy v 6. Namun demikian, hak-hak yang menjadi konsekuensi perbuatannya 
D ape Gs r Si da Sa 3 SP 3 JIN ketika masih menjadi perampok tetap dituntut sebagaimana halnya 
i ketika dia belum menjadi perampok, seperti qishash, tanggungan 


“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi harta dan lainlain: 


Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah 

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka sG » 
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 

mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 

(Al-Ma'idah [5]: 33) 


Maksud “memerangi Allah dan Rasul-Nya” adalah menyelisihi 
perintah keduanya dengan menzhalimi makhluk Allah ig. 


Maksud “membuat kerusakan di muka bumi” adalah melakukan 

sesuatu yang bisa merusak kehidupan: entah itu membunuh j 
manusia, merampas harta, maupun menimbulkan ketakutan dan | 
keresahan. i 


Maksud “mereka diasingkan” adalah dibuang dan dijauhkan dengan 
pengasingan dan pemenjaraan. 


Maksud “penghinaan” adalah celaan dan pelajaran. 


Demikianlah Ibnu ‘Abbas & menafsirkan. Penafsiran ini 
diriwayatkan oleh Imam Syafi'i iss dalam Musnadnya (Al-Umm: 6/ 
255, catatan kaki). 


5. Perampok yang bertaubat sebelum tertangkap, maka hukuman- 
hukuman yang disebutkan tadi gugur dari dirinya, yaitu hukuman 
yang khusus ditimpakan kepada perampok. Dasarnya adalah firman 
Allah w, 


Seige Fe an ae 2- i FOPO EaR 
Arit as LA gales Ble jai ol JB ye I Tadi NI 


Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu 
dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka, ketahuilah bahwa 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ma’idah [5]: 
34) 


{a52}, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB HUDUD Seo 
Q 


| 


` 


— 


AW ye flab > Palle gf aint 3 coh wed yag 


A exible Olas al OSI) dey ade Ole W Ls, 


Barangsiapa disakiti, baik pada jiwa, harta, atau istrinya, lalu 
dia melawan untuk membela diri dan membunuh orang yang 
menyakitinya itu, maka tidak ada tanggungan baginya. 


Orang yang mengendarai binatang ternak bertanggung jawab 
terhadap kerusakan yang disebabkan oleh binatang ternaknya 
itu. 


Penjelasan: 


1. 


Barangsiapa disakiti, baik pada jiwa, harta, atau istrinya, lalu dia 
melawan untuk membela diri dan membunuh orang yang 
menyakitinya itu, maka tidak ada tanggungan terhadap barang yang 
dia rusak dan tidak ada dosa terhadap perbuatannya. Jika yang ingin 
menyakiti itu adalah manusia, lalu dia membunuhnya, maka tidak 
ada qishash, diyat, dan kafarat baginya. Jika yang ingin menyakitinya 
itu adalah hewan, lalu dia membunuhnya, maka tidak ada 
tanggungan harga untuknya. Begitu juga jika dia merusak anggota 
badan atau menimbulkan cacat orang yang menyakitinya. Jika tidak 
mampu membela dirinya sehingga terbunuh, maka dia syahid. 
Inilah yang dinamakan dalam fikih Islam dengan daf'ush sha’il, yaitu 
orang menyakiti orang lain karena ingin membela harta, jiwa, atau 
kehormatannya. 


LAGA), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Dasarnya adalah firman Allah x, 
E for, E T n 2 7, © beati | fee, P rrah ute 
KKG (S425) Ue Poy ack Ig tte SE (5456! ipod 


Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia 
seimbang dengan serangannya terhadapmu. (Al-Baqarah [2]: 194) 


Maksudnya, tolaklah kezhalimannya dengan sepadan. Secara nyata 
ayat ini menunjukkan disyariatkannya menolak kezhaliman dan 


membela diri. 


Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4772), Tirmidzi 

(1420), dan selain keduanya dari Sa'id bin Zaid a dari Nabi x, 
beliau bersabda, 

eve A 4 787 ae hee ee a a a eae 

Cry ag ap aa O92 JB org ga ped UE oa JE or 

A 


aon A SAN eae a a al 2 See AT 
Seret se adal IN JS yag tg “ge 403 Ogo Ja 


Barangsiapa dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. 
Barangsiapa dibunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. 
Barangsiapa dibunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. 
Barangsiapa dibunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. 


Maksud “membela keluarga” adalah membela istri dan selainnya, 
seperti putri, saudari, ibu dan setiap orang yang akan menimbulkan 
aib. 

Makna hadits ini: jika kematiannya adalah syahid, maka hadits ini 
menunjukkan bahwa seseorang harus bertarung, sebagaimana 
halnya orang yang syahid di medan perang harus bertarung. Kadang- 
kadang pertarungan ini menuntutnya untuk membunuh orang lain. 
Ini menunjukkan bahwa dia diizinkan untuk membunuh. Sesuatu 
yang diizinkan, maka tidak ada tanggungannya. Jika dia harus 
membunuh, maka melakukan sesuatu yang lebih ringan dari 
membunuh adalah lebih utama. Dia tidak harus melakukan sesuatu 
yang besar jika pelakunya melakukan sesuatu yang ringan. Jika 
mampu melawannya dengan teriakan dan meminta tolong, maka 
jangan melawan dengan pukulan. Jika mampu memukul, maka 
jangan melawan dengan memotong. Beginilah seterusnya. Membela 


KITAB HUDUD {465) k 


Ww 


diri itu hukumnya wajib jika yang dizhalimi adalah kehormatan 
dan jiwa. Sebab, tidak mau membela kehormatan berarti 
membolehkan pencemaran kehormatan tersebut. Bagaimana pun 
juga, seseorang tentu tidak mau kehormatannya dicemari oleh 
orang lain. Tidak mau membela jiwa juga berarti menyerahkan diri 
kepada orang yang zhalim. Ini tidak boleh, kecuali pelakunya adalah 
seorang muslim, maka dia boleh tidak melawannya. Kadang-kadang 
itu disunnahkan baginya. 


Jika kezhaliman itu menimpa harta, seseorang boleh melawannya 
dan boleh juga membiarkannya karena dia memiliki hak untuk 
memberikan hartanya kepada orang lain. Tidak ada upaya untuk 
melawan bisa jadi izin untuk mengambilnya. 


Membela jiwa, harta, dan kehormatan orang lain sama hukumnya 
dengan membela jiwa, harta, dan kehormatan sendiri. Hal ini 
ditunjukkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam 
Musnadnya (3/487) bahwa Rasulullah & bersabda, 


P 
Kee” GE ag gp ® 


a A en DI o oe oe o -ò A AES 
ai al a ay ol Le Sa gag apas pli Cage ote Sat iy 

ae ay me wee pe -. Ig S a a we a. 
Jika ada muslim dizhalimi di hadapannya, kemudian seseorang tidak 


mau menolongnya padahal dia mampu menolongnya, niscaya Allah 
akan menghinakannya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. 


2. Orang yang mengendarai binatang ternak bertanggung jawab 
terhadap kerusakan yang disebabkan oleh binatang ternaknya; entah 
dirusak oleh tangan, kaki, atau mulut binatang itu dan selainnya. 
Sebab, kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya disebabkan 
oleh kelalaian pemiliknya. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3570) 
dan selainnya bahwa Rasulullah 4%; menetapkan kepada kepada para 
pemilik kebun untuk menjaganya di siang hari dan kepada para 
pemilik binatang ternak terhadap apa yang diperbuat oleh 
peliharaan mereka di malam hari. 


Maknanya, kebiasaan yang berlaku adalah para pemilik kebun 
menjaga kebun-kebun mereka di siang hari dan membiarkannya 


5466), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


tanpa pengawasan di malam hari. Binatang-binatang ternak 
dilepaskan oleh para pemiliknya di siang hari dan menjaganya di 
malam hari. Rasulullah # menetapkan hukum berdasarkan 
kebiasaan ini. Jika para pemilik tanaman melakukan kelalaian dan 
tidak menjaga tanaman mereka di siang hari, kemudian binatang- 
binatang ternak memasukinya dan merusak bagiannya, maka itu 
adalah tanggungan mereka. Jika para pemilik binatang ternak 
melakukan kelalaian dengan membiarkannya bebas di malam hari 
sehingga memasuki kebun-kebun dan merusak tanaman, maka 
bagian yang rusak menjadi tanggungan para pemilik binatang 
ternak. 


Ketetapan Nabi 4 menunjukkan bahwa orang yang bertanggung 
jawab terhadap sesuatu kemudian melalaikannya sehingga 
membawa akibat buruk, maka akibat itu menjadi tanggungannya. 


Kerusakan yang disebabkan oleh binatang ternak diqiyaskan dengan 
mobil pada masa sekarang ini. Sopir mobil tersebut menanggung 
semua kerusakan yang disebabkan kelalaian dan perbuatannya 
selama dia mampu menghindarinya. Di antaranya adalah 
menyibakkan debu-debu di jalanan, tanah dan air yang kotor karena 
kecepatannya yang berlebihan jika hal itu mengganggu para pejalan 
kaki atau orang-orang yang ada di pasar. Dia menanggung semua 
yang terjadi akibar perbuatannya. 


oo 


KITAB HUDUD ICD 
0 


a 
1 
ari FN a4 


Hukum Pemberontak 


Oly dave 3 15 S5 OF det. Gy, ai pl pu, 
Je Vy BL bol ob OS dF, LY A3 os P 
EE aI Ya Yy ot peel 


Pemberontak harus diperangi dengan tiga syarat: 
1. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan. 
2. Mereka keluar dari kekuasaan imam. 


3. Mereka memiliki takwil bolehnya membangkang terhadap 
imam. 


Pemberontak yang tertawan tidak boleh dibunuh. Harta mereka 
bukan ghanimah. Orang yang terluka di antara mereka juga tidak 


boleh dibunuh. | 
2 ——— 4} 


Penjelasan: 


1. Pemberontak atau bughat adalah kaum muslimin yang 
membangkang dan tidak mau menaati imam yang sah, yaitu imam 
yang dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin. Mereka enggan 
menunaikan kewajiban mereka dan memerangi kaum muslimin 
lainnya. Ini dilakukan berdasarkan takwil hukum yang mereka 
selisihi. Mereka mengklaim bahwa kebenaran bersama mereka dan 
kekuasaan adalah milik mereka. Memerangi mereka adalah wajib 
bagi orang yang adil bersama imam mereka jika syarat-syarat yang 
disebutkan terpenuhi. Dasar legitimasi memerangi mereka adalah: 


AESi FIKIH ISLAM LENGKAP 


Firman Allah 8#, 


bi Ob ye LAE LEST oe TG ot of 
ee ee a ee a oe Ce eae er mu Meli 

op tt al JP G3 gil lyn GRY! Ge Lge} 

j a # nd > een wb we we 

$ de RAY hhii JOSE OG an Er 


Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah 
Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 
keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujarat [49]: 9) 
Makna ayat di atas: wajib memerangi kelompok yang membangkang 
dengan perintah imam jika pembangkangan itu berasal dari satu 
kelompok kepada kelompok lainnya. Jika pembangkangan itu 
dilakukan kepada imam saja, maka wajib berperang bersamanya. 
Ini lebih utama. 
Juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1852) dan selainnya 
dari ‘Arfajah a, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda, 


Bat Eh 4 - 1 Te. + 6 asok otu ho > 
Sea OF A AA ory le ee aly SU Ia 
fo - 3 - fa bd Pa 

Se SEES Gas yh Uae 

Barangsiapa mendatangi kalian, sedangkan kalian telah bersatu dalam 


satu kepemimpinan, kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian 
atau ingin memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah orang itu. 


Dalam riwayat lain, 


on > i - P “ 2 Au © 70 ar 4 ~f 7 -É 
dL 9 y pol rear A9 BY) ols AI Sle ot ati 


re 


KITAB HUDUD (a59) In 


SZ 


Oo 


Barangsiapa ingin memecah belah urusan umat int, padahal mereka 
telah berkumpul dalam satu kepemimpinan, maka penggallah orang 
tersebut, siapa pun dia. 


2. Pemberontak harus diperangi jika memiliki kekuatan yang 
memungkinkan mereka menghadapi imam dan orang yang adil. 
Kriteria kekuatan itu jika mereka memiliki pasukan yang mampu 
menyerang atau benteng tempat berlindung. Atau pula mereka 
mampu menguasai negeri kaum muslimin. Memerangi mereka 
bertujuan untuk menghantam kejahatan mereka. Jika mereka tidak 
memiliki kekuatan dengan kriteria ini, maka kejahatan mereka tidak 
perlu ditakuti. 


. Selain memiliki kekuatan untuk melawan, pemberontak harus 
diperangi jika memisahkan diri di suatu negeri atau desa serta 
memiliki pemimpin yang ditaati. 


. Termasuk syarat pemberontak yang harus diperangi adalah mereka 
memiliki takwil bolehnya membangkang terhadap imam. Maksud 
takwil adalah syubhat-syubhat yang memungkinkan, baik dari Al- 
Kitab maupun As-Sunnah. Berdasarkan itulah mereka 
membolehkan pembangkangan terhadap imam yang sah, atau 
enggan menjalankan kebenaran yang ditujukan kepada mereka. 
Barangsiapa berperang tanpa disertai takwil, berarti dia adalah 
mu‘amd (orang yang keras kepala), bukan bughât (pemberontak). 
Contoh takwil, misalnya takwil orang-orang yang membangkang 
kepada Ali 5 dengan menganggap beliau mengetahui para pem- 
bunuh Utsman 22, tetapi tidak mau menggishash mereka. Menurut 
mereka, perbuatan ini adalah kekafiran karena Ali melalaikan 
hukum yang diturunkan oleh Allah gs. Padahal Allah & berfirman: 


: ad 
. 


ti DIa ye Fl sate - fy. Lee E oy 
E Ona a DGG a IE SE A 3 


Barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh 
Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. (Al-Ma'idah [5]: 44) 


Demikian juga takwil orang-orang yang enggan membayar zakat 
kepada Abu Bakar ə. Mereka hanya mau membayar zakat kepada 
orang yang doanya menjadi rahmat bagi mereka, yaitu Rasulullah 
#2. Sebab, Allah & berfirman: 


(470), FIKIH ISLAM LENGKAP 


- ae se, oe p SA 13 aot fee rs Ch ee 7 
BG ye) pple ed G a33 NA 
E Sea 

phi 


Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. . 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
(At-Taubah (91: 103) 
Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka 
mereka bukan bughat dan tidak wajib memerangi mereka. Mereka 
hanya dihukum karena perbuatan-perbuatannya dan akibat yang 
ditimbulkannya. Mereka tidak disikapi dengan sikap kepada para 
pemberontak. 


Tentang bolehnya memerangi mereka juga disyaratkan bahwa imam 
yang sah harus mengirim orang yang amanah lagi pintar kepada 
mereka. Orang itu datang untuk menasihati mereka, mengajak 
mereka agar taat, dan membongkar syubhat-syubhat mereka jika 
mereka menampakkan syubhat. Dia juga harus menanyakan mereka 
tentang hal-hal yang dibenci dari imam yang adil. Selain itu, dia 
harus memperingatkan mereka terhadap akibat pembangkangan 
ini, kemudian mengancam mereka dengan peperangan jika mereka 
tetap seperti ini. 

Dasarnya adalah, Allah æ memerintahkan perdamaian sebelum 
berperang. Allah berfirman, 


PA Sa A gs ay = ua > +e AT Sania ’ -Ér 
a afia SPN Je upi Op Lek de 


Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi. (Al-Hujarat [49]: 9) 
Inilah yang dilakukan oleh Ali æ. Dia mengutus Ibnu ‘Abbas x? 
kepada orang-orang Khawarij. Ibnu ‘Abbas berdialog dengan mereka 
sehingga empat ribu orang bertaubat, sedangkan yang lainnya tetap 
dengan pendirian mereka. Akhirnya, Ali 2 memerangi mereka. 
(Musnad Ahmad: 1/87) 


KITAB HUDUD IOD 


Q 


5. Perbedaan antara memerangi para pemberontak dengan orang- 
orang kafir adalah: 


O Jika di antara mereka ada yang ditawan, maka tidak dibunuh 
dan tidak dijadikan budak. Akan tetapi, mereka dipenjarakan 
sampai habis pemberontakannya, setelah itu dibebaskan. 


© Jika harta mereka diambil, maka tidak dibagi sebagaimana 
halnya shanimah dibagi-bagi. Akan tetapi, harta mereka dijaga 
sampai habis pemberontakannya, setelah itu dikembalikan. 


O Jika di antara mereka ada yang terluka, maka tidak dibunuh. 
Jika salah seorang di antara mereka lari dari medan perang, maka 
tidak dikejar. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi (8/182) 
dari Abdullah bin Umar &, dia berkata bahwa Rasulullah 3 
bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, “Wahai Ibnu Mas'ud, tahukah 
engkau hukum Allah terhadap orang yang membangkang dari umat ini?” 
Ibnu Mas'ud berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” 
Beliau bersabda, “Hukum Allah terhadap mereka adalah tidak boleh 
dikejar orang yang lari di antara mereka, tidak dibunuh orang yang ditawan 
di antara mereka, dan tidak dibunuh orang yang terluka di antara mereka.” 
Dalam riwayat lain, “Tidak dibagi fai' mereka.” Maksudnya, harta 
rampasan yang diperoleh dari mereka. 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan isnad hasan bahwa Ali 25 
memerintahkan seseorang untuk menyeru pada waktu Perang 
Jamal. Maka seseorang menyeru, “Orang yang lari tidak boleh 
dikejar. Orang yang terluka tidak boleh dibunuh. Tawanan tidak 
boleh dibunuh. Barangsiapa menutup pintunya, dia aman. 
Barangsiapa melemparkan senjatanya, dia aman.” (Mughni Al- 
Muhtaj: 4/127). 


Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Ali membuang apa yang 
didapatkannya dari pasukan penduduk Nahrawan di sebuah 
lapangan. Barangsiapa mengenal sesuatu, maka dia mengambilnya 
sehingga barang yang terakhir tersisa adalah sekadar besi milik 
seorang laki-laki. Kemudian dia mengambilnya. 


Nahrawan adalah negeri yang terletak di dekat Baghdad. 
so 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


CD) 


me yi 
Hukum Murtad 


Jae a JP Wy OU OB LE Cael D 9S UU! ag 
ea alin 3 ote dy ade bras dy 


Barangsiapa murtad dari Islam, maka dia diminta sebanyak tiga 
kali untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, dia dibebaskan. Jika 
tidak mau, dia dibunuh. Mayatnya tidak dimandikan, tidak 
dishalatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. 


Penjelasan: 


1. 


Barangsiapa murtad dari Islam, maka dia diminta sebanyak tiga 
kali untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, dia dibebaskan. Jika tidak 
mau, dia dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan 
Bukhari (2854) dari Ibnu ‘Abbas W, dia berkata bahwa Nabi te 
bersabda, “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. ” Juga 
sabda Rasulullah #%, “Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 
salah satu dari tiga alasan. (Di antaranya) Orang yang meninggalkan agama 
dan jamaahnya.” 


Hukum meminta agar bertaubat itu wajib. Maksudnya, meminta 
orang yang murtad agar bertaubat dan kembali ke haribaan Islam 
sebelum dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Daruguthni (3/118) dari Jabir 2 bahwa seorang perempuan yang 
dikenal dengan nama Ummu Ruman telah murtad. Nabi xe lalu 
memerintahkan agar ditawarkan Islam kepadanya. Jika mau 
bertaubat, dia dibiarkan. Jika tidak mau, dia dibunuh. 


Pendapat lain mengatakan bahwa perkaranya diundurkan selama 
tiga hari. Orang yang murtad itu diminta kembali bertaubat. 


KITAB HUDUD £473), 


NP, 


Q 


Dasarnya adalah perkataan Umar a tentang seorang murtad yang 
dibunuh dan tidak diundurkan (pembunuhannya), “Apakah kalian 
tidak memenjarakannya selama tiga hari, memberinya makan roti 
setiap hari, dan memintanya agar bertaubat sehingga diharapkan 
dia bertaubat dan kembali kepada Allah?” Kemudian Umar berkata, , kan Shalat 
“Ya Allah, saya tidak hadir dan tidak memerintahkan. Saya tidak Hukum Meninggal 


akan ridha jika berita ini sampai kepadaku.” (Al-Muwaththa’: 2/737). 


(urai a La 


Pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i adalah orang yang 
murtad tidak diberi tangguh waktu berdasarkan pemahaman 


terhadap dalil-dalil sebelumnya. Bukhari (6525) dan Muslim (1733) SUS x of ai, As Ai oho ea US y= gh Lites 
meriwayatkan hadits pengangkatan Abu Musa Al-Asy'ari ats | 7 : 
sebagai gubernur di Yaman. Di dalam hadits itu disebutkan, WSs Na Jė Ni. hs Ll Ob Sle Kari Mia 
“Kemudian Mu'adz bin Jabal mengikutinya. Ketika Mu'adz datang, aa 
Abu Musa melemparkan bantal kepadanya. Abu Musa berkata, aa se 


“Istirahatlah!” Ternyata di dekatnya ada seorang laki-laki yang 
diikat, Mu’adz bertanya, “Siapakah dia ini?” Abu Musa menjawab, 
“Orang ini dahulu beragama Yahudi, kemudian masuk Islam, | idak akini 
kemudian kembali Yahudi lagi.” Abu Musa melanjutkan, pertama: orang yang meninggalkan shalat karena ti $ ates 
“Duduklah!” Mw'adz menjawab, “Saya tidak akan duduk sampai wajibnya shalat. Hukum orang seperti ini sama dengan hukum 
laki-laki int dibunuh. Inilah hukuman Allah dan Rasul-Nya.” Mu’adz 
mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian, Abu Musa 
memerintahkan agar orang murtad itu dibunuh. 


Orang yang meninggalkan shalat itu terbagi dua: 


orang yang murtad. 
karena malas, tetapi 


: orang yang meninggalkan shalat l 
na perti ini diminta untuk 


masih meyakini wajibnya shalat. Orang se 


2. Mayat orang murtad tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak | bertaubat. Jika mau bertaubat dan mengerjakan shalat, dia 
dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sebab, dia telah dibebaskan. Jika tidak mau, dia dibunuh sebagai had. Hukum 
meninggalkan mereka. Allah = berfirman, mayatnya sama dengan hukum mayat kaum muslimin. 

SE arak Di Bra A ——- aa 
Pl ya na A59 JP Ha DAA yag 
i AN ja i P Penjelasan: 8 
Barangsiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian , k tidak meyakini wajibnya 
: < - meninggalkan shalat karena 
sa AR EIE A PA BAREA ET : a hae an untuk bertaubat. Taubatnya adalah dengan 
& ES @ mengerjakan shalat seraya mengumumkan keyakinannya tentang 


wajibnya shalat. Jika tidak mau bertaubat, dia dibunuh sebagai 
orang kafir. Mayatnya tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak 
dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. 


KITAB HUDUD Lazs) Ig 
Q 


O 
CO 9 FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Muslim (82) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir æ, dia berkata: 


Saya mendengar Rasulullah #¢ bersabda, 


SHM OF ISN SAN N 


Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran dan syirik 
adalah meninggalkan shalat. 


Maksudnya adalah meninggalkan shalat karena mengingkari 
kewajibannya. 


. Orang yang meninggalkan shalat karena malas, tetapi masih 
meyakini wajibnya shalat. Orang seperti ini diminta untuk 
bertaubat. Jika mau bertaubat dan mengerjakan shalat, dia 
dibebaskan. Jika tidak mau, dia dibunuh sebagai had. Maksudnya, 
sebagai hukuman karena meninggalkan kewajiban yang 
mengharuskannya untuk diperangi. Hal ini ditunjukkan oleh hadits 
yang diriwayatkan oleh Bukhari (25) dan Muslim (22) dari Ibnu 
Umar # bahwa Rasulullah #¢ bersabda, 


Sire ree eee Fa p ja 1 P ry 

Y of 59s SC. pul of SA 

5 en nang o A- LG er ae 

Lane SUS Iles BB AST gy SCANT aly AN Op 


i Je giles LYN Sa VAN ats La 
Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi 
bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika 
melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali 


berdasarkan hak Islam, sedangkan perhitungannya dikembalikan 
kepada Allah. 


Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan dua 
kalimat syahadat harus diperangi jika tidak mengerjakan shalat, 
tetapi dia tidak dikafirkan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud (1420) dan selainnya dari Ubadah bin Ash-Shamit 
a, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah & bersabda, 


£476), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


= 5, nf < K b Ror, Paar x or 

2, 4 946 ee 7. P r alee z eA , 
ne ool cts el Grad alll de a ute + ad pre 
ee BEA ns fan fro 

7 £ or Yr A o o a? PE ‘ fae o 
-L Aoa Cia s tor yno Bee o: . sofo ce AN 
fy Whe Ue Oh ye dis he SO A 


Ada lima shalat yang diwajibkan oleh Allah kepada para hamba- 
Nya. Barangsiapa mengerjakannya dan tidak meninggalkannya karena 
meremehkannya, niscaya dia mendapatkan janji dari Allah untuk 
memasukkannya ke surga. Barangsiapa tidak mengerjakannya, maka 
dia tidak mendapatkan janji itu dari-Nya. Jika Allah berkehendak, 
Dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Dia akan 
(memaafkannya) dan memasukkannya ke surga.” 


Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat 
tidak dikafirkan. Sebab, jika dikafirkan, maka dia tidak akan masuk 
kategori sabdanya, “Jika Allah berkehendak, Dia akan (memaafkannya) 
dan memasukkannya ke surga.” Orang kafir pasti tidak akan masuk ke 
dalam surga. Oleh karena itu, hadits ini ditujukan kepada orang 
yang meninggalkan shalat karena malas, sebagai bentuk kompilasi 
di antara dalil-dalil yang ada. 


. Hukum mayat orang yang meninggalkan shalat karena malas namun 


masih meyakini wajibnya shalat sama dengan hukum mayat kaum 
muslimin. Mayatnya dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan 
dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena dia adalah bagian 


dari mereka. 
ae 


KITAB HUDUD ICD! 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


NOE 2 9 & 
Kiai 
bni sj 


Kitab Jihad 


= N 
Malls È sly yi Jhar a. oh! Ww rs bit pi | 


ot — a a Uy a LI, 
BY sel patty ay OS P Oy ne hed JUS 
Jee Spy gad mits Sp Y poy eladi Olea 
BE ze Vy fell cheil dag oy gd nt AYI OLI 
al ad La SUS ya fae Ulee Jk of JUL Aga, oly 
Sy Yal Ong seng alla j of AYI Ja al pe 
dog gh gl aad gles of Tle! age y ie PLAY gral 


- 


PAY o Una toy a ye a pia lu 


Syarat wajib berjihad adalah tujuh perkara: 
1. Islam. 
2. Baligh. 
3. Berakal. 
4. Merdeka. 
5. Laki-laki. 
6. Sehat. 
7 


. Mampu berperang. 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Orang kafir yang tertawan itu dibagi dua: 


1. Orang yang dijadikan budak karena berstatus sebagai 
tawanan. Mereka adalah anak-anak dan para wanita. 


. Orang yang tidak dijadikan budak karena berstatus sebagai 
tawanan. Mereka adalah laki-laki yang telah berusia baligh. 


Terhadap para tawanan itu, imam berhak memilih di antara 
empat perkara: 


. Dibunuh. 

. Dijadikan budak. 

. Dibebaskan. 

. Ditebus dengan harta atau tukar tawanan. 


Imam harus menetapkan keputusan di antara semua pilihan ini 
sesuai dengan kemaslahatan yang ada. 


Orang kafir yang masuk Islam sebelum tertawan, maka harta, 
darah dan anak-anak kecilnya terlindungi. 


Anak dari orang kafir dihukumi sebagai muslim ketika terdapat 
tiga sebab berikut: 


. Salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam. 


. Tertawan oleh seorang muslim dan dia terpisah dari kedua 
orang tuanya. 


. Ditemukan sebagai anak terlantar di wilayah Islam. 


Penjelasan: 


L. 


Jihad adalah salah satu kewajiban dalam Islam dan syiarnya yang 
paling besar. Dalil disyariatkannya jihad di antaranya adalah firman 


Allah ws, 


ee SS pee oe AL BI. “Ify 2 3 ag Kan oe 
BE gas EE Lai ol Canby SNP gay IE Lane 


4 
KITAB JIHAD 
0 


- asf, a7 sae, ke al T O , 5 Bes geet a 
Be ot ts 
Tips 


Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 
sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padaha! 
ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui. (Al-Baqarah (2): 216) 


Sunnah juga menunjukkan bahwa Rasulullah xx terus berjihad 
semenjak diizinkan pelaksanaannya sampai beliau kembali kepada 
Allah g. Beliau menjelaskan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya. 
Misalnya, sabda beliau, 
A 2 SN 2, ae oe aH,” 2°25 9 
Ba Wah Vuh SI pul ol uid 
Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 
mengucapkan lâ ilaha illallah. (HR. Bukhari 2786 dan Muslim 
21): 


Banyak nash Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membahas keutamaan 
jihad dan motivasi untuk menegakkannya, celaan agar tidak 
meninggalkannya, dan peringatan untuk tidak melalaikannya. 


_ Termasuk syarat wajib berjihad adalah mampu berperang. 
Maksudnya adalah mampu berperang dengan badan dan harta tanpa 
mengalami kesulitan besar. Dengan demikian, tidak termasuk ke 
dalam syarat ini orang buta, orang pincang, dan orang yang tidak 
memiliki nafkah. Dasar syarat ini adalah firman Allah ::, 


af te D ha PN Na Pn ae hee 
Jaa Ch Sigh AN Ulas Iya ya GE 


Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di 
sekitar kamu itu. (Ar-Taubah (91: 123) 


Orang yang diperintahkan untuk berperang adalah kaum beriman, 
yaitu kaum muslimin. Perintah ini tidak ditujukan kepada kaum 
lainnya. Jihad adalah salah satu ibadah paling agung, sedangkan 


(482), FIKIH ISLAM LENGKAP 


non muslim bukanlah ahli ibadah. Jihad juga untuk meninggikan 
kalimat Allah w, sedangkan orang kafir tidak berusaha untuk 
melakukan hal itu. 


Juga firman-Nya, 
a7 “ $a 2, “ot eH s A ~d yf wy ME 
SEN Haii Je GAN de My Maka e 
gro A nae ae 
Epo 


Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang 
lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak 
memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. (At-Taubah (91:91). 


Maksud “orang-orang yang lemah” adalah anak-anak dan orang gila. 


ae 


Peniadaan dosa karena tidak berangkat jihad merupakan tanda 
ketidakwajibannya. 

Bukhari (2521) dan Muslim (1868) meriwayatkan dari Ibnu Umar 
wt, dia berkata, “Rasulullah g tidak mengizinkan aku ikut serta dalam 
perang Uhud karena saat itu aku baru berusia 14 tahun. Tetapi saat dalam 


perang Khandag ketika aku berusia 15 tahun, beliau mengizinkan aku 
turut serta.” 


Bukhari (1762) meriwayatkan dari Aisyah w, dia berkata, “Saya 
bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak bolehkah kami ikut berperang 
dan berjihad bersama kalian?” Beliau menjawab, Jihad yang paling 
baik dan paling indah bagi kalian adalah haji. Yaitu haji yang mabrur.” 


— Allah 3 berfirman, 


VA pay SPI SA add Loa 8 
Tr. at +4 ” g p “ae 


BH ga 5 gm shad Lala A Ei Ll 3 “I 


Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang). 
maka pancunglah batang leher mereka. Hingga apabila kamu telah 
mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu 
boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang 
berakhir. (Muhammad (471: 4). 


KITAB JIHAD £483) A 
Q 


G> 


Bukhari (3804) dan Muslim (1766) meriwayatkan dari Ibnu Umar 
8, dia berkata, “Bani Nadhir dan Bani Quraizhah memerangi kaum 
muslimin. Rasulullah lalu mengusir Bani Nadhir serta membiarkan 
Bani Quraizhah menetap dan membebaskan mereka. Ketika Bani 
Quraizhah kembali memerangi, beliau membunuh laki-laki mereka 
serta membagi para wanita, anak-anak, dan harta-harta mereka di 
antara kaum muslimin.” 


Orang yang mengeksekusi pembunuhan mereka adalah Sa'ad bin 
Mu'adz 2 berdasarkan keputusan Rasulullah #¢, yaitu setelah 
mereka menyerang ketetapannya. 


[Silakan lihat Bukhari (2878) dan Muslim (1768)]. 


Rasulullah # menjadikan para tawanan dari Hawazin sebagai 
budak. Kemudian beliau memintakan pembebasan mereka kepada 
kaum muslimin setelah dibagi-bagi, yaitu ketika datang utusan Bani 
Hawazin dalam keadaan muslim. Mereka meminta kepada 
Rasulullah g, agar beliau mengembalikan tawanan dan harta 
mereka. Kaum muslimin pun membebaskan mereka. (HR. Bukhari 
2963). 


Muslim (1755) bahwa sepasukan kaum muslimin membawa 
sekelompok tawanan. Di antara mereka ada wanita Bani Fazarah. 
Rasulullah g lalu mengirim utusan kepada penduduk Mekah 
memberitahukan hal ini. Beliau menebus sekelompok kaum 
muslimin dengan wanita tersebut. Pada waktu itu, ada beberapa 
muslim ditawan di Mekah. Dalam riwayat Muslim lainnya (1763) 
bahwa Rasulullah # mengambil tebusan dari tawanan perang 
Badar. 


Bukhari (25) dan Muslim (22) meriwayatkan dari Ibnu Umar #2 
bahwa Rasulullah # bersabda, 


oes Of YY of Sg 
Patas Os Ian lal SN Aa ya 

AN de HA OLY! Ge lal Bala ja 
Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi 


c 


ma FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika 
melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali 
berdasarkan hak Islam, sedangkan perhitungannya dikembalikan 
kepada Allah. 
Anak-anak kecil masuk dalam kategori “terjagalah darah dan harta 
mereka” karena mengikuti kedua orang tuanya dalam memeluk 
Islam. 
Maksud “hak Islam” adalah jika mereka melakukan sesuatu yang 
layak mendapatkan hukuman badan atau harta dalam Islam. Mereka 
dihukum karena hal ini sebagai qishash. 
Maksud “perhitungannya dikembalikan kepada Allah” adalah 
perkara-perkara yang berhubungan dengan rahasia-rahasia mereka 
dan apa yang mereka sembunyikan. 


. Jika ada anak dari orang kafir ditemukan sebagai anak terlantar di 


wilayah Islam, maka dia dihukumi sebagai muslim. Hal ini untuk 
memprioritaskan sisi keislaman serta memperkuat maslahat dan 
manfaat bagi anak kecil. Sebab, Islam adalah sifat kesempurnaan, 
kemuliaan, dan keagungan. Rasulullah # bersabda, “Islam itu tinggi 
dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (HR. Daruguthni dalam Sunan- 


nya, Kitab Nikah). 
sie 


was man (485), 


——— na 


4. Merdeka. 
5. Laki-laki. 


Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, dia diberi sebagian 


Pembagian Ghanimah kecil saja dan tidak diberi bagian ghanimah. 


1/5 sisa dari ghanimah dibagi menjadi lima bagian: 


Sa ne ne =>) 
| eh gh aa teu peta pry | 


IED dang nb Ng Ly lat taf aed Lal 
PSN A YI ges Vy epee JAN pg P 
OF yg Ay Aly Jandy E gly LLY! Lathe ud 
SE BN pends y petang dg al ee AUS Gy by fo oh 
pas plang ade BI do bi Siu ree A— A Penjelasan: 


Li l s - 5 - ‘ 
z | H3 pola HH oy Ga SU ri 4 deol) ote, 1. Harta, pakaian, senjata, kendaraan, dan sesuatu yang dibawa oleh 
musuh yang terbunuh, itu disebut salab. 


Bukhari (2973) dan Muslim (1851) meriwayatkan dari Abu Qatadah 
3% dari Rasulullah g, beliau bersabda, 


1. Satu bagian untuk Rasulullah x. Setelah beliau wafat, bagian 
ini digunakan untuk berbagai kemaslahatan bersama. 


2. Satu bagian untuk keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hasyim 
dan Bani Mutthalib. 


3. Satu bagian untuk anak-anak yatim. 


4. Satu bagian untuk orang-orang miskin. 


5. Satu bagian untuk ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). 
Sp 


sebal! sY re § CAS Lancs ree 9 AR mang 


Barangsiapa berhasil membunuh musuh di medan perang, maka a ee eee Aa MR 
harta, senjata, dan kendaraan musuh tersebut diberikan als ala aly alle X3 JË op 
kepadanya. Setelah itu, ghanimah dibagi menjadi lima bagian. a f 
4/5 bagian diberikan kepada orang yang ikut berperang, 3/5 Barangsiapa membunuh musuh dan ada buktinya, maka dia berhak 
bagian diberikan kepada pasukan berkendaraan, dan 1/5 bagian mendapatkan salabnya. 


diberi i ; 
erikan kepada pasukan infanteri. Maksud “bukti” dalam hadits di atas adalah tanda atau saksi yang 


Seseorang tidak berhak memperoleh bagian ghanimah, kecuali menyaksikan pembunuhannya. 


terpenuhi lima syarat: 2. Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir dengan 
1. Islam. paksa ketika peperangan masih berlangsung walaupun ketika 
2. Baligh. pengusiran. 


3. Berakal. 


3. Baihagi (9/62) meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada 
Rasulullah gt, “Apa pendapatmu tentang ghanimah?” Beliau 


ASE, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB JIHAD £487), 
O X 
Q 


menjawab, “Seperlimanya untuk Allah, sedangkan empat perlima untuk 
pasukan.” 


. Bukhari (2708) meriwayatkan dari Ibnu Umar x bahwa Rasulullah 
s memberikan dua bagian kepada pasukan berkuda, sedangkan 
satu bagian untuk pemiliknya. 


Dalam riwayat lainnya dari Bukhari (3988) dan Muslim (1762), 
Ibnu Umar berkata, “Rasulullah #% membagi ghanimah pada waktu 
perang Khaibar untuk pasukan berkuda mendapatkan dua bagian, 
sedangkan untuk pasukan infantri mendapatkan satu bagian.” 


. Orang yang tidak terpenuhi pada dirinya syarat Islam, baligh, 
berakal, merdeka, dan laki-laki, dia diberi sebagian kecil saja dan 
tidak diberi bagian ghanimah. Sebab, dia tidak termasuk orang yang 
wajib berjihad. Akan tetapi, panglima pasukan atau imam boleh 
memberinya sedikit ghanimah sebelum dibagi. Pemberiannya 
berdasarkan ijtihad sesuai manfaat yang dipersembahkan serta tidak 
boleh melebihi bagian pasukan infanteri. Inilah maksud perkataan 
“diberi sebagian kecil”. 


6. Allah & berfirman, 


p 
g zé- 


-Ar r - . 7 -fE à -y A 
gis UA AA DB h Ad LS! Eh « 
Set AG oma La! Ugal 


Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, 
kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. 
(Al-Anfal [8]: 41). 


Maksud “seperlima untuk Allah” adalah ditentukan hukumnya 
sesuai dengan keinginan-Nya. 


Anak yatim adalah setiap anak kecil yang tidak mempunyai bapak. 
Jika telah baligh, maka dia bukan anak yatim lagi. Dasarnya adalah 
sabda Rasulullah #£, “Tidak disebut yatim anak yang telah bermimpi.” 
(HR. Abu Dawud (2873). 


Ibnu sabi) adalah musafir yang tidak memiliki nafkah, sementara 
hartanya jauh darinya. 


{ass}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


Bukhari (2971) meriwayatkan dari Jubair bin Muth'im 22, dia 
berkata, “Saya bersama Utsman berjalan menemui Rasulullah 2. 
Kami berkata, Wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian 
kepada Bani Abdul Muththalib dan tidak memberi kami, padahal 
mereka dan kami sama kedudukannya di sisimu.' Rasulullah %5 
lalu bersabda, ‘Bani Muththalib dan Bani Hasyim adalah satu.” 


Maksud “sama kedudukannya” adalah dari sisi kekerabatan, karena 
mereka semua adalah Bani Abdi Manaf. 


Maksud “Bani Muththalib dan Bani Hasyim adalah satu” adalah 
mereka menolong Rasulullah: baik sebelum maupun setelah mereka 
memeluk islam. 


oe 


D 
KITAB JIHAD 


fej 


Pembagian Harta Fai’ 


= So 
OF IE nt pts IP ad glee gill SLs g 1 | 
29 WUU Leon ngo clans y Rail pad mgle Sya, 


sisakan E Lae 


Harta Fai’ dibagi menjadi lima bagian pula. 1/5 diberikan kepada 
orang-orang yang berhak mendapatkan bagian 1/5 ghanimah. 
4/5 diberikan kepada orang yang ikut berperang dan untuk 


berbagai kemaslahatan kaum muslimin. | 


Penjelasan: 


1. Fai' adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui 
peperangan, atau diambil setelah perang benar-benar berakhir. 


2. Allah & berfirman, 
Naah "aL Sig 7 2 320 af a A S ag. r z 
GA SAS Soma abd esai Jal Ga edyn le BT AU 
dell ols A tdi, 


Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul- 
Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka 
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim 


orang-orang miskin dan orang-orang yang dal j 
Hasyr [59]: 7). £ yang dalam perjalanan. (Al- 


Ayat ini masih umum dan tidak disebutkan 
kemudian dikaitkan dengan a 
seperlimanya, 


seperlimanya. Ayat ini 
yat ghanimah yang menyebutkan 


£490), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Rasulullah ¥s bersabda, “Saya hanya berhak mengambil seperlima dari 
harta fai’ yang Allah beri, sedangkan seperlima itu saya kembalikan kepada 
kalian.” (HR. Baihaqi, Nihdyah: 3/272). 


Artinya, seperlima bagian itu adalah untuk berbagai kemaslahatan 
kalian dan dibagi setelah Rasulullah & meninggal. Maksud 
seperlima itu adalah seperlima dari seperlima harta fai' 


. 4/5 bagian fai’ diberikan kepada orang yang ikut berperang, yaitu 


pasukan yang bertugas mengawasi musuh dan menjaga perbatasan. 
Mereka selalu siap berjihad. 


. Selain kepada orang yang ikut berperang, 4/5 bagian fai’ juga 


diberikan untuk berbagai kemaslahatan kaum muslimin. Sebab, 
beginilah yang diberikan oleh Rasulullah ketika hidupnya. Beliau 
memberikannya sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. 


Bukhari (2748) dan Muslim (1757) meriwayatkan dari Umar 2, 
dia berkata, “Harta Bani Nadhir adalah di antara fai' yang Allah 
berikan kepada Rasul-Nya. Kaum muslimin tidak perlu memacu 
kuda dan untanya. Ini khusus untuk Rasulullah #¢. Beliau 
memberikan kepada keluarganya sebagai nafkah tahunan, kemudian 
sisanya beliau alokasikan untuk senjata dan kuda sebagai persiapan 
di jalan Allah.” 


Di antara objek pengalokasian harta tersebut adalah untuk 
menafkahi keluarga mujahidin yang meninggal, sebagaimana 
disebutkan sebelumnya. Mereka dinamakan Murtazigah walaupun 
bukan dalam kondisi berperang. Harta itu juga dialokasikan untuk 
para ulama dan lainnya, yaitu dari kalangan orang-orang yang 
dibutuhkan kontribusinya oleh umat. Bagian itu diberikan kepada 
ahli waris mereka yang harus dinafkahi ketika mujahidin masih 
hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam An-Nihayah 
dinyatakan, “Barangsiapa meninggal dari kalangan Murtazigah, maka 
bagian dari 4/5 fai’ diberikan kepada orang yang harus dinafkahinya 
untuk memenuhi kebutuhannya, bukan dari sesuatu yang menjadi 
bagiannya. Maka istri diberi bagiannya walau lebih dari seorang. 
Begitu juga dengan bagian anak-anak perempuan sampai mereka 
menikah, atau memiliki mata pencaharian, atau selainnya. Begitu 
juga halnya dengan anak laki-laki sampai mereka mandiri. atau 
mampu berperang. Mereka diberi bagian agar orang-orang tidak 


KITAB JIHAD (491), 


v 
Q 


sibuk mencari biaya kehidupan dan melalaikan jihad ketika $ 
mengetahui keluarganya akan terlantar. Anak laki-laki yang telah ; | 
baligh namun lemah adalah sama dengan orang yang belum baligh.” m ge 


Menurut sebuah pendapat, “Anak-anak seorang ulama diberi bagian 
dari harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan sampai mereka 


mandiri. Begitu juga dengan istrinya sampai menikah kembali. Ini Hukum Menarik Jizyah 
sebagai dorongan untuk menuntut ilmu.” (3/74). 


aa La gy TA. N 
Si , dae et Ta 
Ge AA Mall è ahil Seam pad Aa Sa dall ty 
AS Aged al of gf ASI fal op OSS of, SIN, 
ON jbu> bea gil ope do ey Jo IS Byles RA ly | 
La tila) ngak b ste of pots pits aa yl gl ag 
PERAK deh Al Lie eet il laa ye 
Orel hl ley pe ad Le Ngee Y Oly pt VI NYI 
SA OSs dg Eady lal nl Ob wy 


Syarat wajib penarikan jizyah ada lima hal: 
1. Orang yang ditarik jizyah darinya telah berusia baligh. 
2. Berakal. 

3. Merdeka. 

4. Laki-laki. 

5. Ahli kitab, atau orang yang dikategorikan kepadanya. 


Jizyah paling minimal adalah satu dinar setiap tahun. Jizyah dari 
orang yang kehidupannya pertengahan diambil sebanyak dua 
dinar. Jizyah dari orang yang lapang kehidupannya diambil 
sebanyak empat dinar. Boleh mensyaratkan mereka itu agar 
nn n a 


(.) 
Sogn FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB JIHAD (493), 


\4 


f ; A | 
“abs sebagai tambahan atas pembayaran jizyah yang sedikit 
itu. 


Akad jizyah itu mengandung empat perkara: 
. Mereka harus membayarkan jizyah yang telah ditentukan. 


2. Hukum-hukum Islam diterapkan kepada mereka. 


3. Mereka tidak boleh mem 
dengan baik. 


perbincangkan agama Islam, kecuali 


4. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa 
membahayakan kaum muslimin. 


Selain ketentuan di atas, mereka harus mengenakan pakaian 


yang berbeda dengan pakaian kaum Muslimin dan tanda khusus. 
Mereka juga tidak boleh menunggang kuda. 


Penjelasan: 


l. Jizyah adalah harta yang dibayarkan oleh orang kafir dengan 
perjanjian khusus. Jizyah adalah sebagai kompensasi Tenan 
penjagaan, pemeliharaan darah, dan penempatan mereka di ne ie 
kita. Dinamakan jizyah karena sebagai ganti pembunuhan. : 


Dasar legitimasi Syarjatnya adalah firman Allah ge 

Se Eaa Qk oY a ee 4 i, 

bone IA BA LY Yall ibs 

2 4? ar | | ý | 

PO as BE | fs PA M eg 

PI al Ge Gl Go Da Y; Ayang abi D 
a SARA ANN KE Ta Tea ee 1 
ah DIP OY chy JS Badi I plan; oe ari 


Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak seas 
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yan 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Siah 


Ree ae sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah 


8 
FIKIH ISLAM LENGKAP 


0 


Imam Syafi'i x mengatakan, “Maksud ‘dalam keadaan tunduk' adalah 
hukum-hukum yang dijalan kepada kaum muslimin diterapkan 
kepada mereka.” 


Bukhari (2988) dan Muslim (2961) meriwayatkan dari ‘Amru bin 
‘Auf Al-Anshari 3 bahwa Rasulullah 3 mengutus Abu ‘Ubaidah 
Ibnul Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyahnya. 


. Dasar empat syarat wajib yang pertama dari penarikan jizyah di 


aras adalah ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa jizyah 
diambil dari mukallaf, yaitu orang-orang yang layak berperang. Para 
perempuan tidak masuk dalam kategori ini karena mereka tidak 
layak berperang. Begitu juga dengan budak, anak-anak dan orang 
gila tidak masuk dalam kategori ini karena mereka bukan mukallaf. 


Baihaqi (9/195) meriwayatkan bahwa Umar e menulis surat 
kepada para gubernurnya untuk tidak mengambil jizyah dari para 
wanita dan anak-anak. 


. Contoh orang yang dikategorikan kepada ahli kitab adalah orang 


Majusi, yaitu para penyembah api. Bukhari (2987) meriwayatkan 
bahwa Umar a= tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi 
sampai Abdurrahman bin ‘Auf bersaksi bahwa Rasulullah 3 
mengambilnya dari orang-orang Majusi di Hajar. 


. Jizyah paling minimal adalah satu dinar setiap tahun. Sebab, ketika 


Rasulullah #2 mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkan- 
nya untuk mengambil satu dinar dari setiap orang yang telah 
bermimpi, atau padanannya dari ma'afir. 


. Jizyah dari orang yang lapang kehidupannya diambil sebanyak 


empat dinar. Ketentuan ini mengikuti ketetapan Umar +. Dia 
menetapkannya kepada orang kaya sebanyak 48 dirham, orang yang 
kehidupannya pertengahan scbanyak 24 dirham, dan orang fakir 
sebanyak 12 dirham. (HR. Baihagi 9/196). Harga satu dinar sama 
dengan dua belas dirham. Pada saat ini, lebih kurang sepadan 
dengan setengah lira emas Inggris. 


. Baihaqi (9/195) meriwayatkan bahwa Rasulullah #ẹ berdamai 


dengan penduduk Ailah dengan tiga ratus dinar (mereka berjumlah 
300 laki-laki) dan dengan menjamu kaum muslimin yang melewati 
mereka. 

B 


KITAB JIHAD £495), 


Q 


7. Salah satu akad jizyah adalah hukum-hukum Islam diterapkan 
kepada para pembayarnya. Maksudnya adalah dalam perkara- 
perkara yang mereka yakini keharamannya, seperti zina. Dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6433) dan Muslim (1699), 
bahwa Rasuluilah x merajam Yahudi laki-laki dan Yahudi 
perempuan yang berzina. 


Adapun perkara-perkara yang tidak mereka yakini keharamannya, 
maka hukum-hukum kita tidak diterapkan kepada mereka, kecuali 
jika mereka mengajukan masalahnya kepada gadhi kaum muslimin, 
maka hukum yang diterapkan di antara mereka adalah syariat kita. 


8. Para pembayar jizyah tidak boleh memperbincangkan agama 
Islam, kecuali dengan baik. Jika mereka menentang Al-Qur'an, 
menyebut sesuatu yang tidak layak terhadap Rasulullah %ẹ, atau 
mencela syariat Allah 1, sedangkan hal itu termasuk syarat 
pembatalan janji, maka perjanjian itu dibatalkan. 


9. Para pembayar jizyah tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa 
membahayakan kaum muslimin. Misalnya: melindungi mata-mata, 7 we | | 
atau menunjukkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin kepada : Ta | | pane DAN | 
pihak musuh, maka perjanjian dibatalkan karena ini. Begitu pula ; | : 


jika mereka memperlihatkan khamar atau babi, atau menampakkan : an oe E i HAN T | 

kesyirikan dan selainnya, maka mereka dilarang dari semua ttu. PENYEMBELI , 

10. Para pembayar jizyah juga harus mengenakan pakajan yang berbeda a i o ee an SUA | | 
dengan pakaian kaum Muslimin dan tanda khusus. Mereka juga 
tidak boleh menunggang kuda. Tujuannya adalah agar mereka 
tampil beda dengan kaum muslimin, baik dalam pakaiannya atau 
selainnya. Selain itu, agar mereka dikenal dan digauli sesuai dengan 
kelayakan. Mereka tidak boleh berlagak sombong dan mulia di 
hadapan kaum muslimin. Allah & telah menetapkan kehinaan, 


kerendahan, dan kekerdilan kepada mereka. Kita berlindung kepada 
Allah agar keadaan ini tidak berbalik. 


ge EMD & 


(496), FIKIH ISLAM LENGKAP 


NA, 


Q 


| Sempurnanya penyembelihan ada empat perkara: 


1. Memotong tenggorokan (saluran pernafasan). 


2. Memotong kerongkongan (saluran makanan). 
Kitab Perburuan dan Penyembelihan 3. Memotong dua buah urat leher. i 
AF 4. Boleh juga hanya memotong tenggorokan dan saluran 
SS i Lag aly wile ala SS de ya Lag makanan. 


Seseorang boleh berburu dengan menggunakan semua binatang 
yang dilatih: entah itu binatang buas maupun burung-burung 
pemburu. 


sheòl RT 3S JUS g ale JAS bam o be SSS SS 


Ha Ol Les SA, rast cog Aly PA alas 


Syarat-syarat binatang dapat dianggap terlatih ada empat: 


uo ? JS Da 5549 eg ply a 1. Jika diperintah, ia mau melaksanakannya. 
BL OSS Ol dat pele’ Lai) 2 5 hal Cole ty Ets 2. Jika diminta berhenti, ia mau berhenti. 
i las odes V3 Lp jl prj SP | Pare J | 3, Jika menangkap buruan, ia tidak memakannya sedikit pun. 


a ; 4 7 4. Ketiga hal di atas dapat ia lakukan berulang kali. 
Sim} cade O lg A y Sa Oly es ae SE 


Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang 


jab id lke So ot yi wi L s 4 Jas di | yang ditangkapnya, kecuali jika binatang buruan didapati masih 
IS ais P | hidup, kemudian disembelih. 
| « 5 AP i ue PA a Cake g 
P oa 13 TNN Ca 2 JS a5 Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa melukai, 
BIS ehl AET Si Y; ` ings J Ys us’, kecuali dengan gigi dan kuku. 
yo : k P A . Sembelihan setiap muslim dan ahli kitab hukumnya halal. 
pee a ee OF om bey Std be te yO! YI a Sembelihan orang Majusi dan penyembah berhala hukumnya 
haram. 


Lal 


Menyembelih janin binatang adalah dengan cara menyembelih 
induknya, kecuali didapati janin itu masih dalam keadaan hidup, 
maka ia harus disembelih. 


Binatang yang mudah disembelih, maka cara penyembelihannya 
adalah di bagian atas dan bagian bawah leher depan. 


Bagian yang dipotong dari anggota tubuh binatang yang masih 
hidup adalah bangkai, kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan 
untuk kasur dan pakaian. 


Binatang yang sulit untuk disembelih (karena liar), maka cara 
| penyembelihannya adalah dengan melukainya sesuai dengan 


kemampuan. 


e 6) 


A88 FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN £499), 


A 


Penjelasan: 


1. 


Dasar disyariatkannya menyembelih binatang adalah firman Allah 
38, “Kecuali apa yang kalian sembelih.” (Al-Ma'idah [5]: 3) Maksudnya, 
binatang yang kalian dapati dalam keadaan hidup dan kalian 
sembelih, maka ia halal bagi kalian. 


Dasar disyariatkannya berburu adalah firman-Nya, “fika kalian telah 
bertahallul, maka berburulah.” (Al-Ma'idah [5]: 2) Maksudnya, jika 
kalian telah bertahallul dari ihram haji atau umrah, maka halal bagi 
kalian untuk berburu. Dalil-dalil lainnya akan dipaparkan di bagian- 
bagian lainnya dari kitab ini. 


. Binatang yang mudah disembelih, maka cara penyembelihannya 


adalah di bagian atas dan bagian bawah leher depan. Rasulullah 3 
bersabda, “Ketahuilah bahwa menyembelih binatang itu harus pada bagian 
atas dan bagian bawah leher depan.” Daruguthni (4/283) dan Bukhari 
juga meriwayatkan hadits yang disandarkan kepada Ibnu Abbas 
#8 dalam Adz-Dzaba’ih, bab An-Nahr Wa Adz-dzabh. 


Binatang yang sulit untuk disembelih (karena liar}, maka cara 
penyembelihannya adalah dengan melukainya sesuai dengan 
kemampuan. Luka tersebut harus dapat menghilangkan ruhnya di 
bagian mana pun yang memungkinkan dari badannya. 


Bukhari (5190) dan Muslim (1968) meriwayatkan dari Rafi’ bin 
Khudaij ¿æ bahwa Rasulullah £ mendapatkan rampasan perang 
berupa unta dan domba. Salah satu unta lari, sedangkan orang- 
orang tidak memiliki kuda untuk mengejarnya. Seseorang lalu 
memanah dan membunuhnya. Kemudian Rasulullah #¢ bersabda, 
“Sesungguhnya binatang-binatang itu memiliki keliaran, seperti keliaran 
binatang-binatang buas. Jika ia berbuat seperti ini, maka lakukanlah seperti 
tadi.” Dalam riwayat lain, “Apa yang tidak mampu kalian hadapi, maka 
lakukanlah seperti ini.” 


Dalam menyembelih binatang, kedua urat leher, yaitu urat 
pernafasan dan urat makanan serta dua urat darah di dua sisi leher, 
harus dipotong. Memotong semua urat ini dengan sempurna adalah 
sunnah karena lebih memudahkan keluarnya ruh. Ini juga 
merupakan bentuk berbuat baik kepada binatang yang disembelih 
dan adab dalam penyembelihan. Dalam sebuah hadits disebutkan, 


£300), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


“Semua yang akan memotong urat-urat leher.” Ibnul Atsir menyebutkan 
dalam An-Nihayah bahwa urat leher adalah segala yang disembelih 
dengan pisau yang akan memutus urat. Keempat jenis ini adalah 
urat. 


. Bukhari (2356) dan Muslim (1968) meriwayatkan dari Rafi' bin 


Khudaij ass, dia berkata: Rasulullah #4 bersabda, “Binatang yang 
disembelih dengan mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka 
makanlah.” Hadits ini menunjukkan bahwa mengalirkan darah itu 
sah dalam penyembelihan. Maksudnya, mengalir dengan kuat. 
Memotong tenggorokan dan saluran makanan akan mengalirkan 
darah sehingga hal ini sah dalam penyembelihan. Sebab, kehidupan 
akan lenyap dengan memotong keduanya. Sebaliknya, binatang itu 
akan tetap hidup jika keduanya masih ada. 


. Seseorang boleh berburu dengan semua binatang yang memiliki 


taring, seperti singa dan anjing: juga semua burung yang memiliki 
cakar, seperti elang dan rajawali. Allah us, 


8 oo -g ge go at ate nya Fee 
jp able G3 SA SI et yb Get a 
gat 4o- F woe hee 7 an) ars (i 
: Ca Orbe Colt! 

fd 3 = 


de 

Sore, ND 06 -g a Abe sg 

PSAE a Le lS ae 
ga S gee 


a rf ke wee ena s33 +, 
hdl aro aul o al laai dole ah etl ty S315 


Mereka menanyakan kepadamu, Apakah yang dihalalkan bagi 
mereka?’ Katakanlah, “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 
yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan 
melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah 
diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang 
ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 
itu (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat cepat hisab-Nya.’ (Al-Ma'idah [5]: 4). 


7. Binatang dapat dianggap terlatih jika ketika diperintah mau 


melaksanakannya, diminta berhenti mau berhenti, dan menangkap 
buruan tidak memakannya sedikit pun serta mampu melakukan 
ketiga hal ini berulang kali. Artinya, dua kali atau lebih. Sebab, jika 
hanya sekali, maka kadang-kadang itu hanyalah kebetulan sehingga 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN 4501) In 


A 


Q 


tidak menunjukkan sebagai efek belajar. Bilangan ini ditentukan 


oleh orang-orang yang berpengalaman tentang bintang buas yang 
diajarkan. 


8. Jika salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang 
yang ditangkapnya, kecuali jika binatang buruan didapati masih 
hidup, kemudian disembelih. Dasar syarat-syarat ini adalah ayat 
sebelumnya dan berbagai hadits, di antaranya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (5167) dan Muslim (1929) dari Ady 
bin Hatim a, dari Rasulullah #, beliau bersabda, 


Be Se Eg EA Pena oe Oa Lah SRI POTN Sin Oe eg eg toe 
hens le KA SG st 


Jika engkau melepaskan anjingmu yang dilatih seraya menyebut nama 
Allah, kemudian ia menangkap dan membunuh (binatang buruan), 
maka makanlah (binatang buruan itu). Jika ia memakan (binatang 
buruan) itu, maka jangan memakannya karena ia menangkapnya untuk 


dirinya sendiri. 
Bukhari (5170) dan Muslim (1930) meriwayatkan dari Abu 
Tsa'labah 2, dari Rasulullah #, beliau bersabda, 


AA Oe Oey th Ce oa a oS Stee Ma 
ALS ASS CS ald lees pal SIM GUIS, SLs Lg 
Ed ye r - ” + 


Buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang tidak diajarkan, kemudian 
engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah. 


Maksudnya, Anda mendapatinya dalam keadaan hidup dan 
menyembelihnya. 


. Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa melukai, 
kecuali dengan gigi dan kuku. Sebab, menyembelih dengan 
keduanya bisa menyiksa hewan. Biasanya, ini adalah pencekikan 
dengan bentuk penyembelihan. 


Dalam hadits Rafi’ ə disebutkan, “Kami berharap, atau takut 


kepada musuh di esok hari, padahal kami tidak memiliki pisau. 
Bolehkah kami menyembelih dengan sembilu?” Rasulullah 


£502), 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


menjawab, “Binatang yang disembelih dengan mengalirkan darah dan 
disebutkan nama Allah, maka makanlah. Tidak boleh menyembelih dengan 
gigi dan kuku. Saya akan bercerita kepada kalian tentang hal itu bahwa 
gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya orang Habasyah.” 


Maksud “pisaunya orang-orang Habasyah” adalah orang-orang 
Habasyah menyembelih dengan kuku. Mereka adalah orang-orang 
kafir. Kalian dilarang untuk menyerupai mereka. 


10. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Sembelihan setiap muslim 


1 


dan ahli kitab halal. Dasarnya adalah firman Allah we, “Kecuali apa 
yang kalian sembelih.” (Al-Ma'idah [5]: 3) Ayat ini ditujukan kepada 
kaum muslimin. 

Juga firman Allah ts, “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi 
Al-Kitab itu halal bagimu.” (Al-Ma'idah [5]: 5) Maksud makanan di 
sini adalah sembelihan. 


Tidak ada perbedaan antara sembelihan laki-laki dan perempuan 
berdasarkan ijma'. 


.Sembelihan orang Majusi dan penyembah berhala hukumnya 


haram. Ketentuan ini berdasarkan pemahaman ayat sebelumnya 
yang menunjukkan bahwa tidak halal sembelihan non-muslim dan 
non-ahli kitab. Sebab, Rasulullah # menulis kepada orang-orang 
Majusi di Hajar untuk menawarkan Islam. Barangsiapa mau 
memeluk Islam, dia diterima. Barangsiapa enggan, maka ditetapkan 
bagi mercka jizyah. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan 
wanita mereka tidak boleh dinikahi. 


Baihagi (9/285) berkata, “Hadits ini mursal, tetapi ijma’ umat 
menguatkannya.” 


Orang yang murtad sama dengan penyembah berhala dalam hal 
ketidakhalalan sembelihannya karena dia tidak mengakui agama 
Islam. Begitu juga orang atheis, yaitu orang yang mengingkari 
berbagai agama atau adanya Sang Pencipta serta tidak memiliki 
agama. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan. 


12. Menyembelih induk janin binatang dianggap juga menyembelih 


janin itu, kecuali jika janin ahir dalam keadaan hidup, maka ia 
disembelih. Abu Dawud (2827) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al- 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN (503). 


NA 


Khudri &, dia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah # 
tentang janin. Beliau menjawab, “Makanlah jika kalian mau. 
Penyembelihannya adalah dengan menyembelih induknya.” 


13. Bagian yang dipotong dari anggota tubuh binatang yang masih 


hidup adalah bangkai, kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk 
kasur dan pakaian. Maksudnya: hukumnya adalah hukum bangkai 
binatang yang hidup ini, yaitu dari sisi halal dan tidaknya 
memakannya serta dari sisi kesucian dan kenajisannya. Bagian yang 
dipotong dari ikan boleh dimakan karena bangkainya halal, 
sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Bagian yang dipotong dari 
manusia adalah suci. 


Hakim (4/239) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri & bahwa 
Rasulullah g ditanya tentang potongan punuk unta dan bagian 
belakang (bokong) kambing. Beliau menjawab, “Bagian yang dipotong 
dari binatang yang masih hidup adalah bangkai.” Menurut Hakim, hadits 
ini shahih. 


Abu Dawud (2858) dan Tirmidzi (1480) meriwayatkan dari Abu 
Wagid Al-Laitsi, dia berkata bahwa Rasulullah #g datang ke 
Madinah. Ketika itu, orang-orang memotong punuk unta dan 
bokong kambing, maka beliau bersabda, “Bagian yang dipotong dari 
binatang ternak yang masih hidup adalah bangkai.” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Hakim dan dinyatakan shahih (4/239). 


14. Bulu-bulu dari binatang yang masih hidup boleh dimanfaatkan 


untuk kasur dan pakaian. Syaratnya: 
© Hewan terscbut dagingnya bisa dikonsumsi menurut syariat. 


© Bulu itu dipotong ketika masih hidup maupun setelah 
menyembelihnya menurut syariat. 


© Anggota badan dari binatang yang masih hidup tersebut tidak 
terpisah. 


Bulu bangkai selain bangkai manusia adalah najis dan tidak suci 
karena tidak bisa disamak. 


Dasar kesucian bulu yang disebutkan tadi adalah firman Allah %:: 
sa Ta Aa 0 be Zase, Zt A Ma te D wl II 

ô 

SDN 


Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


ti 


Ee Bonga en aa EE, R ee aa 
Ge eg EU! ped Db CR Lert Ose! 
P diy, GEE a A 


Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat 
tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) 
dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) 
di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan- 
Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat 
rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu 
(tertentu). (An-Nahi [16]: 80) 
Ayat ini menunjukkan bolehnya memakai barang-barang yang 
disebutkan. Ayat ini juga dalil kesuciannya. Sesuatu yang mirtp 
dengan bulu dari semua jenis hewan yang boleh dimakan dagingnya 
dimasukkan dalam kategori bulu, seperti bulu burung dan lainnya. 


eo 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN £505) } 
Q 


Hukum Binatang yang Halal 
dan yang Haram 


CAS agy U YE Je seb Spall eller Aly al 


239 VE elm e DA ata Ol pe JS) ak ee 
a ghar Spb ol be a eh & i 
3 Jasad eye ce SP HE IL yel on oy 
Ole Wy ade gy diay La de A all oa ISG of deh 

Slob y ASN OVS lang col Aly EL! 20 Ym 


Semua binatang yang dianggap baik oleh orang Arab maka ia 
halal, kecuali jika syariat mengharamkannya. Semua binatang 
yang dianggap buruk oleh orang Arab, maka ia haram, kecuali 
jika syariat membolehkannya. 


Haram hukumnya binatang buas yang memiliki taring tajam yang 
digunakan untuk menerkam binatang lain. Haram hukumnya 
burung yang memiliki cakar kuat yang mampu melukai. 


Boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa memakan 
bangkai yang diharamkan sebatas untuk menjaga kehidupannya. 


Ada dua jenis bangkai yang dihalalkan bagi kita, yaitu ikan dan 
belalang. Ada pula dua jenis darah yang dihalalkan bagi kita, 
yaitu hati dan limpa. 


as ee Sant) 


8 
S506)) FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


Penjelasan: 


1. 


‘Urf (tradisi) orang Arab dijadikan ukuran dalam penilaian terhadap 
baik buruknya binatang karena merekalah yang pertama kali dituju 
oleh syariat. Rasulullah #¢ diutus di antara mereka. Begitu pun 
dengan turunnya wahyu. 


Allah ge berfirman: 


“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 
mereka segala yang buruk.” (Al-A'raf [7]: 157) 

“Mereka bertanya kepadamu, ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka?’ 
Katakanlah, ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik.” (Al-Ma'idah [5]: 144) 
Maksud “segala yang baik” adalah sesuatu yang dianggap baik oleh 
jiwa dan diinginkannya. 


Maksud “segala yang buruk” adalah sesuatu yang dianggapnya 
buruk dan dijauhinya. 


. Haram hukumnya binatang buas yang memiliki taring tajam yang 


digunakan untuk menerkam binatang lain, seperti serigala, singa, 
dan anjing. 

Bukhari (5210) dan Muslim (1932) meriwayatkan dari Abu 
Tsa'labah Al-Khasyani x bahwa Rasulullah & melarang memakan 
setiap binatang buas yang memiliki taring. 


Muslim (1934) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas us, 
dia berkata, “Rasulullah # melarang memakan setiap binatang buas 
yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar.” 


Boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai 
yang diharamkan sebatas untuk menjaga kehidupannya. 
Maksudnya, untuk menjaga kekuatan dan nyawanya yang tersisa. 
Halalnya bangkai ini sama dengan semua yang diharamkan 
memakannya. Dasarnya adalah firman Allah te, 


g+ -. Z p 22... ste KA aa g, aa $ 
oy bt gid al Us eal Saja 
ú NI wet JA Us 


f A Aa te Se 12 Po uaaa, 
a IAI 053 aisiais 
EEN. < = mE e a mapi E P E ee et o atthe 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN 4507) ), 
NP 


oe att” ge ag as aa. A s ee te N E 
i OFS aji SB AO ya AS ili ee el 
8, z nt phe 8 Ema Boe S Lose p Be S 
Gaa gin Ji SI ces gale SE rs S LSI 


ges 
“6 


ji Se Tah ee Merana Lamunan ee 
Dara SY wiles RE dest | Geel jab 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) 
yang disembelih untuk berhala. (diharamkan juga) mengundi nasib 
dengan anak panah. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 
(mengalahkan) agamamu. Oleh karena itu, janganlah kamu takut 
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah Ku-cukupkan kepadamu 
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. 
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(Al-Ma'idah (51: 3) 


6. Ahmad (2/97) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar t, 
dia berkata, “Rasulullah Xë bersabda, ‘Dihalalkan bagi kita dua jenis 
bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, 
sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa.” 


Ikan yang menggembung dan mengapung di atas air haram dimakan 
jika diduga kuat bisa menularkan penyakit. 


@ EY 


(508), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Hukum Berkurban 


adalah: 
| 1. Domba yang 


op galg OLI op p AEI Lah Weg BUS ja Be aes 
jaan ooh dd ts Fy i ot a GY ct tly ol 
Ul ISAT AI oe BLN dee ye BA 
HI BAN Leer ye cad elo plly Lege cad ely 
peal ts 3 JA ce a ll cline la Lewy 
cgs GA oY ae gall GAY 0 ‘pas 
lal eT oye etl rye J} Lal he O85 oe geal 
uay dell cll ded cell tue Coy Ge rh 
Mey SoS ALAN Si y play ae ail gle sit de 
SS Ly Boa! RI ya et real JL Yy J yt 
MAAN a ce cert Vg MAN Lael A 

LAS Land 


Menyembelih binatang kurban tudhiyyah) hukumnya adalah 
sunnah muakkadah. Binatang yang boleh dijadikan kurban 


berumur setahun dan memasuki tahun kedua. | 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN 505) } 
0 


ketiga. 


- Unta yang berumur lima tahun dan memasuki tahun 
keenam, 


- Sapi yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. 


1 ekor unta dan 1 ekor sapi boleh untuk berkurban tujuh orang. 


Akan tetapi, 1 ekor domba hanya boleh untuk berkurban 1 
| orang. 


Ada empat jenis binatang yang tidak bisa dijadikan kurban: 
1. Binatang yang jelas buta sebelah 

2. Binatang yang jelas pincang. 

3. Binatang yang jelas sakit. 

4. Binatang yang kurus dan habis lemaknya. 


Binatang yang dikebiri dan patah tanduknya boleh digunakan 


berkurban, Binatang yang ter i 
potong telinga dan ekornya tid 
boleh digunakan berkurban. jh 


Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu shalat 
Idul Adha sampai matahari terbenam di akhir hari tasyriq. 


Ketika menyembelih kurban, disunnahkan lima perkara: 
1. Membaca basmalah. 
2. Membaca shalawat kepada Nabi 2%, 
3. Menghadap kiblat. 
4. Bertakbir. 

5. Berdoa agar diterima. 


Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun 
dagingnya Jika kurban itu untuk memenuhi nadzar. Akan tetapi 
dia boleh memakan dagingnya jika kurban itu termasuk sunnah. 


. Kambing yang berumur dua tahun dan memasuki tahun V 


Daging kurban tidak boleh dijual dan harus d 


| iberikan ke 
fakir dan miskin sebagai makanan mereka. di | 


XX 
8 


{S10}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Penjelasan: 
. Menyembelih binatang kurban (udhiyyah) hukumnya adalah 


sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah firman Allah x, 
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.” (Al-Kautsar 
[108]: 2) Maksudnya, shalat id dan menyembelih kurban. Sunnah 
ini juga dijelaskan oleh berbagai hadits, di antaranya hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (5245) dan Muslim (1966) dari Anas 
we , dia berkata, “Rasulullah £z berkurban dengan dua domba yang 
dominan warna putihnya dan bertanduk. Beliau menyembelih 
keduanya dengan tangannya. Beliau membaca basmallah dan 
bertakbir serta meletakkan kakinya di leher keduanya.” 


. Ahmad (6/368) dan Thabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah & 


bersabda, “Sembelihlah domba yang berumur satu tahun dan memasuki 
tahun kedua. Menyembelihnya adalah diperbolehkan.” Silakan lihat Al- 
Jami" Ash-Shaghir: 5210. 

Ahmad (2/254) meriwayatkan dari Abu Hurairah a% , dia berkata, 
“Saya mendengar Rasulullah z bersabda, “Sebaik-baik kurban adalah 
domba yang jadza' berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua). 


. Muslim (1318) meriwayatkan dari Jabir a, dia berkata, “Kami 


berkurban seekor unta bersama Rasulullah # pada saat peristiwa 
Hudaibiyah untuk mewakili tujuh orang dan juga seekor sapi untuk 
mewakili tujuh orang.” 


Bukhari (5228) meriwayatkan dari Aisyah a bahwa Rasulullah 
2 berkurban seekor sapi untuk para istrinya. 


Dalam Al-Muwaththa’ (2/486) disebutkan bahwa Abu Ayyub Al- 
Anshari & berkata, “Dahulu kami berkurban seekor domba. 
Seorang laki-laki menyembelihnya untuk dirinya sendiri dan 
keluarganya. Kemudian orang-orang berbangga setelah itu sehingga 
hal ini menjadi kebanggaan.” Maksudnya, kurban ini menjadi 
kebanggaan di hadapan orang banyak, bukan untuk menjalankan 
sunnah, Ini bukan bermaksud untuk meninggalkannya, tetapi untuk 
meluruskan tujuan dan mengikhlaskan niat. 


. Tirmidzi (1497) dan Abu Dawud (2802) meriwayatkan dari Barra’ 


bin Azib a% dari Nabi #z, beliau bersabda, “Empat jenis binatang 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN LGD 
NA. 


yang tidak boleh dikurbankan: binatang yang jelas buta sebelah, binatang 
yang jelas sakit, binatang yang jelas pincang, dan binatang kurus dan habis 
lemaknya.” Menurut Tirmidzi, hadits ini shahih. 


. Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu shalat 
Idul Adha sampai matahari terbenam di akhir hari tasyrig. 
Maksudnya: dari masuknya waktu shalat idul Adha, yaitu terbitnya 
matahari, dan berlalunya waktu yang cukup untuk menunaikan 
shalat dan dua khutbah. Sebaiknya menyembelih kurban dilakukan 
setelah menunaikan shalat dan mendengarkan dua khutbah. 


Bukhari (5225) dan Muslim (1961) meriwayatkan dari Al-Barra' 
bin Azib 282, dia berkata bahwa Rasulullah #% bersabda, “Amalan 
pertama yang kami kerjakan pada hari ini (idul Adha) adalah shalat. 
Kemudian kami kembali dan berkurban. Barangsiapa mengerjakan yang 
demikian itu, berarti dia telah mengerjakan sunnah. Barangsiapa 
menyembelih sebelum shalat, maka itu hanyalah daging yang dia 
persembahkan untuk keluarganya. Tidak ada ibadahnya sedikit pun.” 


Hari tasyrig adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 


Ibnu Hibban (1008) meriwayatkan dari Jubair bin Muth’im a, 
dia berkata: Rasulullah 4 bersabda, “Semua hari tasyrig adalah (waktu 
untuk) penyembelihan.” 


. Allah & berfirman, 
Me ee a- ig Mn grant ah s hu 
ur anla AS Ul ale abt AS Los Isis 


Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama 
Allah ketika menyembelihnya. (Al-An'am [6]: 118) 


Dalam hadits Anas æ» disebutkan, “Rasulullah menyebut nama Allah 
dan bertakbir.” 


Muslim (1966) meriwayatkan bahwa Rasulullah #¢ membaca, 


acta A”: b 
oS | all's 


? 


Ky 


` Èv 


Demi nama Allah. Allah Maha Besar, 


{S12} FIKIH ISLAM LENGKAP 


Dalam riwayat Muslim (1967) lainnya bahwa Rasulullah #' 
berkurban dengan seekor domba. Ketika menyembelihnya, beliau 
mengucapkan, 


Goo Iu OR SB an Bee. Se aa, , o 
: oe la deme: 25 1 al L 
Te A ee) Pn ee NK 


Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga 
Muhammad, dan umat Muhammad. 


Disunnahkan membaca shalawat kepada Nabi #¢ karena dalam 
menyembelih kurban itu terdapat dzikir kepada Allah w, maka 
juga disyariatkan mengingat Nabi 26, seperti halnya adzan. 


Disunnahkan menghadap kiblat karena kiblat adalah arah yang 
paling mulia. Kiblat adalah tempat paling utama untuk 
menghadapkan wajah ketika beribadah. Menghadap kiblat adalah 
pada tempat penyembelihan sehingga orang yang menyembelih 
tentu juga akan menghadap kiblat. 


. Kurban untuk memenuhi nadzar adalah kurban yang diwajibkan 


kepada dirinya sendiri. Misalnya, seseorang mengatakan, “Demi 
Allah, saya harus berkurban tahun ini”, atau “dengan domba ini”, 
atau “Jika Allah menyembuhkan sakitku ini dan selainnya”, atau 
berkata, “Saya akan menjadikan domba ini sebagai kurban.” Dalam 
hal ini, memakan daging kurban sama dengan memanfaatkannya. 
Orang itu tidak boleh memanfaatkan kulitnya, tetapi harus 
menyedekahkannya. Jika dia memakan sedikit bagiannya, atau 
memanfaatkannya, maka dia bertanggung jawab menggantinya atau 
harganya. 


. Bukhari (5249) dan Muslim (1974) meriwayatkan dari Salamah 


bin Al-Akwa' 25, dia berkata bahwa Rasulullah # bersabda, 
“Barangsiapa di antara kalian berkurban, maka janganlah pada pagi hari 
setelah hari ketiga (hari tasyrig) di rumahnya masih ada daging kurban 
sedikit pun.” Pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, haruskah kita mengerjakan apa yang kita kerjakan pada 
tahun sebelumnya?” Beliau menjawab, “Makanlah, beri makanlah, 
dan simpanlah. Pada waktu itu manusia berada dalam kesulitan sehingga 
saya ingin kalian membantunya.” 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN 4513) 


NA 


Q 


Orang yang berkurban boleh juga menghadiahkan dagingnya kepada 
orang-orang kaya. Disunnahkan agar tidak lebih dari sepertiga 
ketika memakan dan menghadiahkannya. Menyedekahkannya lebi! 
baik dari menghadiahkannya. 


Afdhalnya adalah dia memakan sedikit bagiannya dan 
menyedekahnya yang lainnya. Ini untuk meneladani Rasulullah s::. 
Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah x: memakan hati dart 
hewan yang dikurbankannya. (Mughni Al-Muhtaj: 4/290) 


Wajib menyedekahkan sebagian daging kurban walaupun hanya 
kepada seorang fakir. Ketentuan ini adalah pendapat paling benar 
dalam madzhab Syafi'i. Dasarnya adalah firman Allah $, 


i aa sana E ote ot ov +t á Ma i 210 
dl lpo pe Gb ION aul pind ope SU Ugalan AN 
ee a32, ee a eÉ oo a Alat te T — ~ ole 
Sa all a ng tye ile 


Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta Itu sebagian dari syiar 
Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka 
sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam 
keadaan berdiri (dan telah terikat), Kemudian apabila telah roboh 
(mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang 
rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan 
orang yang meminta. (Al-Hajj (22): 36) 


Tidak wajib memakan sebagian daging kurban sebagaimana 
wajibnya memberi makan orang fakir. Dasarnya adalah firman 
Allah 2: , “Dan telah kami jadikan untuk kamu.” Sesuatu yang dijadikan 
untuk manusia, maka dia diberi pilihan antara mengambilnya dan 
meninggalkannya. (Mughni Al-Muhtaj: 4/290) 


. Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir 
dan miskin sebagai makanan mereka. Begitu juga bagian dari hewan 
kurban meski itu hanya kulitnya. Menjualnya adalah haram. 
Orang yang berkurban juga tidak boleh memberikannya sebagai 
upah untuk tukang potong. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihagi (9/294) 
dari Abu Hurairah &:, dia berkata bahwa Rasulullah £ bersabda, 
“Barangsiapa menjual kulit kurbannya, maka tidak sah kurban baginya.” 


B 
GD: 


0 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Jika kurban itu bukan nadzar atau wajib, maka boleh baginya 
memanfaatkan kulitnya. Jika tidak, maka wajib baginya 
menyedekahkannya. 


cgo 


KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN IGD 


diagigahi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa maksudnya 
adalah yang lain. 

Hakim (4/237) meriwayatkan dari Ali bin Thalib se, dia berkata 
bahwa Rasulullah #¢ mengaqiqahi Husain dengan seekor domba 
dan berkata, “Wahai Fathimah, potonglah rambutnya dan bersedekahlah 
Hukum Aqiqah dengan timbangan rambutnya.” Kemudian keduanya menimbangnya 
dan jumlah timbangannya itu disedekahkan dengan dirham. 


l i is D 2. Ibnu Majah (3163) meriwayatkan dari Aisyah ws, dia mengatakan, 
Lai i ue nan eo HA “Rasulullah #¢ memerintahkan kami untuk mengaqiqahi aa laki- 
alas h an 

: ie ola å SULS : laki dengan dua ekor domba dan untuk anak perempuan deng 
Ll a AE ni Se co o$ seekor domba.” Abu Dawud (2834) dan Tirmidzi (1513) 


meriwayatkan, “Untuk anak laki-laki adalah dua ekor domba yang sama.” 
Aqiqah itu hukumnya sunnah. Aqiqah adalah menyembelih ee 

binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. 

Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan 
untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging 
aqiqah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai 
makanan mereka. 


Penjelasan: 


1. Aqiqah secara bahasa artinya adalah membelah dan memotong. 
Ini adalah nama untuk rambut yang ada di kepala anak kecil ketika 
kelahirannya. Dinamakan seperti ini karena rambutnya dipotong. 
Hewan sembelihan juga dinamakan aqiqah karena lehernya 
disembelih ketika rambut (anak kecil) dipotong. Disunnahkan agar 
memotong rambut bayi pada hari ketujuh serta bersedekah dengan 
emas dan perak sesuai dengan timbangannya, baik anak itu laki- 
laki maupun perempuan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Tirmidzi (1522) dan selainnya dari hadits Samurah æv, dia 
berkata bahwa Rasulullah #% bersabda, “Anak kecil itu tergadai dengan 
agigahnya. Pada hari ketujuh, disembelih (hewan) untuknya, diberi nama, 
dan dipotong rambutnya.” 


Maksud “tergadai dengan agigahnya” adalah tidak bisa memberi 
syafa'at kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat jika tidak 


& 
a 


£516), FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN LOD? 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


La ghee BLL SIS ISI Sold, Ot gu SEN a 
Alai tel gal ey a lae Un dine y 
P les ole of Oly al dmb odai a Oly od ol pes ISI 
Ser Oly 2 gall dl Jaan Of Dt Lge Mere of YY 5 4 

td 


Boleh mengadakan perlombaan pacuan binatang dan memanah 


La jarak tempuhnya jelas serta target dan cara memanahnya 
jelas. 


Salah seorang dari dua Orang yang berlomba boleh 
mengeluarkan uang jaminan. Jika orang tersebut menang, dia 
bisa mengambilnya kembali. Akan tetapi jika dia kalah, maka 


lawannya lah yang berhak mengambil uang jaminan itu. 


Jika keduanya sama-sama mengeluarkan uang jaminan, maka 
yang seperti ini tidak boleh, kecuali ada pihak ketiga yang ikut 
berlomba namun tidak ikut bertaruh. Jika pihak ketiga ini 
menang, dia berhak mengambil uang jaminan. Akan tetapi jika 
kalah, dia tidak membayar apa-apa kepada mereka. 


Penjelasan: 


l. 


Perlombaan pacuan binatang dan memanah adalah sunnah jika 
bertujuan untuk mempersiapkan diri berjihad. Jika tidak, maka 
hukumnya mubah selama tidak bertujuan untuk hal-hal yang 
diharamkan, seperti merampok. Jika keinginannya seperti ini, maka 
keduanya diharamkan. Tidak boleh pula melakukannya untuk 
berbangga-bangga diri dan sombong. 

B 


{E20}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Dasar hukum keduanya adalah firman Allah ts, 
LE? va KE ERA MAR 
Sea L = 19213 


Persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi. (Al-Anfal (81: 60) 


Nabi # menafsirkan kekuatan dalam ayat ini dengan memanah. 
Beliau bersabda, “Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. 
Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa 
kekuatan itu adalah memanah.” (HR. Muslim 1917) 


Bukhari (2743) meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa’ æ, dia 
berkata bahwa Nabi £ melewati sekelompok orang dari Bani Aslam 
yang sedang berlomba memanah. Nabi % lalu bersabda, “Panahlah, 
wahai Bani Ismail! Sesungguhnya leluhur kalian adalah pemanah. Panahlah, 
dan saya bersama Bani Fulan.” Salamah melanjutkan ceritanya bahwa 
salah satu kelompok menahan diri. Rasulullah #¢ bertanya, 
“Mengapa kalian tidak memanah?” Mereka menjawab, “Bagaimana 
kami memanah, sedangkan engkau bersama mereka?” Nabi #§ lalu 
bersabda, “Panahlah! Saya bersama kalian semuanya.” 


Bukhari (410) dan Muslim (1870) meriwayatkan dari Ibnu Umar 
W3 bahwa Rasulullah 3% berpacu dengan kuda yang dikuruskan dari 
Hafya' sampai ke Tsaniyyatul Wada’. Beliau juga berpacu dengan 
kuda yang tidak dikuruskan dari Tsaniyyah ke Masjid Bani Ruzaig. 
Abdullah bin Umar adalah salah seorang yang ikut dalam pacuan 
ini. 


Perlombaan dan pertandingan itu boleh dengan syarat harta dengan 
syarat-syarat berikut ini. Ketika itu dinamakan rihaan (untuk 
mendapatkan hadiah, bukan taruhan judi, penerj.). Ahmad 
meriwayatkan dalam Musnadnya (3/160) dari Anas bin Malik :& 
bahwa dia ditanya, “Apakah kalian bertaruh pada masa Rasulullah 
ge?” Dia menjawab, “Ya, beliau mempertaruhkan kudanya yang 
dimakan Sabhah (sebagai hadiah, penerj). Orang-orang lalu 
berlomba. Beliau tersenyum (melihatnya) dan membuatnya 
takjub.” 


Perlombaan dan pertandingan harus dilakukan dalam rangka 
mendapatkan alat-alat perang, persiapan-persiapannya, serta apa 


& 
KITAB PERLOMBAAN DAN MEMANAH 

NA 

Q 


yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perang tersebut. 
Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2574) 
dan Tirmidzi (1700) serta selain keduanya dari Abu Hurairah g, 
dia berkata bahwa Rasulullah x bersabda, “Tidak boleh mengeluarkan 
harta yang disyaratkan dalam pertandingan, kecuali unta, kuda, atau senjata 
yang digunakan untuk memanah.” 


Makna hadits ini adalah tidak boleh mengambil harta tersebut 
sebagai rihaan kecuali dalam tiga perkara yang disebutkan. 


Bisa juga dengan alat-alat peperangan. Semua yang seperti ini masuk 
ke dalam kategori sesuai dengan waktu dan tempat. 


Adapun barang-barang selain yang disebutkan, maka tidak boleh 
mengambilnya. Pertandingan tetap boleh dilakukan, tetapi tanpa 
disertai syarat harta. Dalam pertandingan juga disyaratkan tidak 
boleh menyakiti manusia atau menyiksa hewan. 


Salah seorang dari dua orang yang berlomba boleh mengeluarkan 
uang jaminan, yaitu harta yang disyaratkan dalam perlombaan. 


Jika kedua orang yang berlomba sama-sama mengeluarkan uang 
jaminan, maka yang seperti ini tidak boleh. Sebab, keduanya bisa 
beruntung dan bisa berhutang. Ini adalah perjudian dan tidak 
dibolehkan. Uang jaminan boleh dikeluarkan oleh salah seorang di 
antara keduanya karena ketiadaan bentuk perjudian yang 
disebutkan. 


Uang jaminan itu juga boleh disyaratkan oleh orang lain selain 
keduanya. Misalnya imam yang mensyaratkan dari Baitul Mal atau 
salah seorang pemimpin dari hartanya untuk orang yang menang 
di antara keduanya, atau salah seorang yang berlomba. 


Jika ada orang ketiga yang menanggung keduanya dalam syarat- 
syarat perlombaan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Pihak 
ketiga itu dinamakan muhallil karena akad menjadi halal dengan 
keberadaannya dan ketiadaan bentuk perjudian dengan bentuk yang 
disebutkan. 


oDe 


(522}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
AZ, 


= 25 — 
op tie get oya nly Ste SU Vi Oya day y | 
BA Ong pF yh He hes de oy asl lie 
Seis YO le yay ena 98) Beech Yy one BS, 
Jo carl Ja le le ey etd dr one jali Lesi 
SAN DU oy Yd aya Urai DUS, SJ Want 
I Le Same JS pS 5 ne oak) gf tinge 45, ge 


Í se a age & B - 
-eh 250 ela us d OB Ly Ly gk gas 


Tidak sah sumpah kecuali atas nama Allah tx, salah satu nama- 
Nya, atau salah satu sifat Dzat-Nya. 


Barangsiapa bersumpah akan menyedekahkan hartanya, dia 
boleh memilih antara bersedekah atau membayar kafarat. Tidak 
Sah sumpah yang diucapkan dengan bermain-main. 


Barangsiapa bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu, 
kemudian memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya, 
maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Barangsiapa 
bersumpah akan mengerjakan dua perkara, kemudian 
mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka dia tidak 
dianggap melanggar sumpahnya. 


Ada tiga pilihan untuk kafarat sumpah, yaitu: 
1, Memerdekakan seorang budak mukmin. 
2. Memberi makan sepuluh orang miskin di mana setiap 
| orang mendapatkan satu mud (6 ons). | 


== SA 


K524), FIKIH ISLAM LENGKAP 


3. Memberi pakaian sepuluh orang miskin di mana setiap 
orang mendapatkan satu ste! pakaian. 


Jika ketiga hal di atas tidak mampu dikerjakan, maka boleh 
diganti dengan berpuasa selama tiga hari. 


Penjelasan: 


1. Sumpah itu tidak sah kecuali jika menunjukkan Dzat Allah ge. 
Misalnya mengatakan, “Demi Allah”, atau dengan nama-Nya yang 
khusus, “Demi Ilah, demi Sang Penguasa hari kiamat”, atau dengan 
salah satu sifatnya, “Demi Dzat Yang Maha Penyayang, Demi Dzat 
Yang Maha Hidup yang tidak pernah mati, dan selainnya.” Sumpah 
yang tidak dilakukan dengan semua itu, maka haram dan maksiat. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6270) dan 
Muslim (1646) dari Abdullah bin Umar & bahwa Rasullullah #¢ 
menyusul Umar bin Khaththab yang bersumpah dengan bapaknya. 
Kerika itu, dia sedang ikut rombongan perjalanan. Beliau bersabda, 
“Ketahuilah! Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama 
bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah atas 
nama Allah, atau diam.” 


Bukhari (6253) meriwayatkan dari Ibnu Umar a, dia berkata, 
“Sumpah Rasulullah #¢ adalah, ‘Tidak, demi Dzat yang membolak- 
balikkan hati.” 


Dalam berbagai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6254, 6255) 
dan selainnya disebutkan bahwa Rasulullah 2 berkata dalam 
sumpahnya, “Dem: Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya. Demi 
Dzat yang jiwa Muhammad yang berada dalam tangan-Nya.” 


Makruh hukumnya bersumpah ketika tidak dibutuhkan. Allah w- 
berfirman: 


J woth f, a egaa Set 
7 


eed a eae a fs fk ont 4 
"gelas 33859 las _ 1! ia, | AN abl a Y3 


Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 
9 
KITAB SUMPAH DAN NADZAR (525), 


Ng 


0 


penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah 
di antara manusia. (Al-Baqarah [2]: 224) 


Bukhari (1981) dan Muslim (1606) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah 2%, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah s bersabda, 


‘Sumpah itu bisa melariskan barang-barang, namun akan menghilangkan 
berkah.” 


. Barangsiapa bersumpah akan menyedekahkan hartanya, dia boleh 
memilih antara bersedekah atau membayar kafarat. Misalnya 
seseorang mengatakan, “Demi Allah, saya harus menyedekahkan 
hartaku jika saya melakukan ini”, “Saya harus berpuasa sehari”, 
dan selainnya. Sumpah ini dinamakan sumpah murka dan 
kemarahan, sebagaimana nadzar dinamakan nadzar murka dan 
kemarahan, karena kemiripannya dengan nadzar dari segi keharusan 
untuk beribadah. Sclain itu, ada kemiripannya dengan sumpah dari 
segi memperkuat larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan atau 
meninggalkannya. Sumpah seperti ini lebih dekat dan lebih mirip 
dengan nadzar. Ia dikaitkan dengan kemurkaan yang biasanya ini 
terjadi karenanya. Maksud “boleh memilih antara bersedekah” 
adalah menyedekahkan hartanya atau menunaikan ibadah-ibadah 
yang harus dikerjakannya. 


. Dasar bolehnya memilih bagi orang yang bersumpah adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Muslim (1645) dari “Uqbah bin Amir z% 
dari Rasulullah g, beliau bersabda, “Kafarat nadzar adalah kafarat 
sumpah.” Imam Nawawi s berkata, “Para ulama berbeda pendapat 
tentang maksudnya. Sebagian besar sahabat kami mengatakan 
bahwa maksudnya adalah nadzar karena marah, yaitu seseorang 
yang tidak ingin berbicara dengan Zaid berkata, Jika saya berbicara 
dengan Zaid -misalnya-, maka Allah past! menimpakan keburukan 
kepadaku”, atau selainnya. Kemudian ternyata dia berbicara dengan 
Zaid. Maka dalam hal ini, dia memiliki pilihan antara membayar 
kafarat sumpah arau menjalankan apa yang harus dikerjakannya. 
Ini pendapat yang benar dalam madzhab kami.” (Syarh Muslim: 11/ 
104). 

. Tidak sah sumpah yang diucapkan dengan bermain-main. Yaitu, 
ucapan lisan tanpa bermaksud untuk bersumpah, atau ingin 
bersumpah untuk sesuatu tetapi lisannya mendahuluinya kepada 


£) 


{S26} FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


yang lainnya. Dalam kasus seperti ini tidak ada kafarat dan dosanya. 
Dasarnya adalah firman Allah 1, 


IS Ue Siei Sy pi g G i Shey ~ 


Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu 
disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh 
hatimu. (Al-Baqarah [2]: 225) 


Maksudnya adalah sumpah yang kalian inginkan dan bertekad 
untuknya. Keinginan hati adalah tekad (azam) dan niat. 


Aisyah & mengatakan, “Ayat ini diturunkan tentang perkataan, 
‘Tidak, demi Allah. Ya, demi Allah’.” (HR. Bukhari 6286). 


Abu Dawud (3254) dan Ibnu Hibban (1187) meriwayatkan dari 
‘Atha tentang sumpah yang bermain-main. Dia berkata bahwa 
Aisyah æ berkata, “Rasulullah 2: bersabda, “Yaitu perkataan 
seseorang di rumahnya, ‘Tidak, demi Allah. Ya, demi Allah’,’” 


. Barangsiapa bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu, kemudian 


memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya, maka dia ridak 
dianggap melanggar sumpahnya. Dalam hal ini, dia tidak berdosa 
karena tidak melakukannya secara langsung. Perbuatan itu 
dihubungkan dengan orang yang langsung mengerjakannya. Dia 
bersumpah untuk perbuatannya sendiri schingga tidak berdosa 
dengan perbuatan orang lain. 


>. Barangsiapa bersumpah akan mengerjakan dua perkara, kemudian 


mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka dia tidak dianggap 
melanggar sumpahnya. Misalnya seseorang bersumpah bahwa dia 
tidak akan memakai dua pakaian ini, atau tidak akan berbicara 
dengan Zaid dan Umar. Jika orang itu memakai salah satu pakaian, 
atau berbicara dengan salah satu di antara dua temannya tersebut, 
maka dia tidak berdosa karcna sumpahnya adalah satu kesatuan 


untuk dua perkara. 
6 
KITAB SUMPAH DAN NADZAR 


Q 


Namun jika dia berkata, “Demi Allah, saya tidak akan memakai 
pakaian ini dan tidak juga pakaian yang ini”, atau “Saya tidak akan 
berbicara dengan Zaid dan tidak juga dengan Umar”, maka dia 
berdosa jika memakai salah satu pakaian atau berbicara dengan 


seseorang tidak melaksanakan sumpahnya, maka dia harus 


= 
cb oe 


P CE ee oe Inna 

CY! JAS Ly mlm it) os 

Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja, (Al-Ma'idah [5]: 89) 

#4, MSI. a A - 


Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang 
disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. (Al-Baqarah (2): 225) 


Kafarat ini berlaku untuk masa lalu dan masa akan datang. Jika 
untuk masa lalu dan sengaja berdusta, maka iru dinamakan yamin 


Bukhari (6298) meriwayatkan dari Abdullah bin Amru 2 dari Nabi 
#5, dia bersabda, 


£ PN IA og P o E t LX $ > Da 
P tll JSS NI yak hy BAYI SAK 
3 aa? 
ees 


Ada beberapa dosa besar. yaitu: memperserikatkan Allah, mendurhakai 
kedua orang tua, membunuh Jiwa, dan sumpah ghamus, 


28), 
9 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


8. Puasa tiga hari karena tidak mampu mengerjakan tiga pilihan kafarar 


sumpah tidak disyaratkan berurutan. Dasar ketiga pilihan kafarat 
di atas adalah firman Allah ge, 


x a oe »3 x PES A M og dar Pe inai 
at Ral Sab GU boi! Ia oS Ips pla! 515 3 
#, eer aed ga Papo SS a SN LAN 
BS US AE Hed Ge al 3 35 MEI EES 
E yee - EA $ 

Beale $3) (Sana 


Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh 
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan 
seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, 
maka kafaratnya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu 
adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu 
langgar). (Al-Ma'idah [5]: 89) 


oo 


& 
KITAB SUMPAH DAN NADZAR 


AA 


Hukum Nadzar 


a Ae OA ST Kelby cle le LA Gal ills 
CÈ U US yg Grail sl apol of de ale pay 
pt AS UD SAB p SAS deme SE Vy VI ale 
Ph Ng SEN SiS le le ang Vy Lis 
HSS act Ley LS 


Nadzar itu wajib dalam menunaikan perkara mubah dan bernilai 
ketaatan. Misalnya seseorang bernadzar, “Jika Allah 
menyembuhkan sakitku, maka saya akan mengerjakan shalat, 


berpuasa, atau bersedekah.” Dia harus mengerjakan apa yang 
disebutkannya. 


Tidak boleh bernadzar dalam hal kemaksiatan. Misalnya 
seseorang mengatakan, “Jika saya berhasil membunuh Fulan 
maka demi Allah saya akan berbuat demikian,” Tidak boleh pula 


bernadzar untuk meninggalkan perkara mubah. Misalnya 
seseorang mengatakan, “Saya tidak akan memakan daging”, 
atau, “Saya tidak akan meminum susu”, dan semisalnya. 


Penjelasan: 


1. Nadzar itu wajib dalam menunaikan perkara mubah dan bernilai 
ketaatan. Maksudnya nadzarnya sah, ada akibat-akibatnya, dan 
harus dipenuhi jika dia bernadzar harus mengerjakan suatu ketaatan 
sebagai kompensasi ketika mendapatkan sesuatu yang mubah atau 


4530), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


disenangi tabiat jiwa karena mendapatkan kebaikan atau terhindar 
dari kejahatan. 


Menurut bahasa, nadzar berarti janji untuk mengerjakan kebaikan 
atau keburukan. Adapun menurut syariat, nadzar adalah janji untuk 
kebaikan saja. Dengan kata lain, nadzar adalah mewajibkan diri 
untuk mengerjakan ibadah yang tidak ditentukan oleh dasar syariat. 
Nadzar itu ada dua macam: nadzar orang yang sedang marah dan 
nadzar kebaikan, yaitu untuk memohon kebaikan dan mendekatkan 
diri kepada Allah &. Nadzar kebaikan ini juga terbagi dua macam: 


Pertama: mu’allag, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk 
mengerjakan ibadah jika mendapat nikmat atau terhindar dari 
bencana. Nadzar seperti ini adalah nadzar mujazah (kompensasi). 


Kedua: ghairu mu'allag. Misalnya seseorang mengatakan, “Demi 
Allah, saya harus berpuasa, atau menunaikan haji, atau selainnya.” 
Dia juga harus mengerjakannya sebagaimana pendapat paling kuat 
dalam madzhab. 


Dasar syariat nadzar dan keharusan menunaikannya adalah firman 
Allah & tentang sifat orang-orang baik, 


# 2 "ge , # 
- 
oe 


z? Oar a eee te pad : 2 
nyy Pra 20 pw cs: Lega Pela ysl UP ee 


Mereka menunaikan nadzar dan takut terhadap suatu hari yang 
adzabnya merata di mana-mana. (Al-Insan [76]: 7) 


Juga firman-Nya, 
tga ate Pe RE a 
what | 58 ga) 
Hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka. (Al-Hajj 
{22]: 29) 
Rasulullah & mencela orang-orang yang tidak menunaikan 
nadzarnya. Bukhari (2508) dan Muslim (2535) meriwayatkan dari 
“Imran bin Hushain #2, dia berkata bahwa Rasulullah 2s bersabda, 


“Sepeninggal kalian nanti akan ada suatu kaum yang berkhianat, padahal 
mereka tidak diberi amanah. Mereka bersaksi, padahal mereka tidak diminta 


© 
KITAB SUMPAH DAN NADZAR (531) 3 
A 


- lalu bersabda, ‘Perintahkanlah dia untuk berbicara, bernaung 


bersaksi. Mereka bernadzar, namun tidak memenuhinya. Kegemukan tampak Nabi 4#% f m 
nyata pada diri mereka.” ee i dan duduk. Namun, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sebab, 


puasa adalah ketaatan dan harus ditunaikan jika dinadzarkan. 


Maksud “kegemukan tampak nyata pada diri mereka” adalah karena 
banyak makanan, terus beristirahat, dan meninggalkan jihad. Ada eo & 
pendapat lain mengatakan bahwa kalimat ini merupakan kiasan 

tentang sikap berbangga-bangga dengan perhiasan dunia. 


Bukhari (6318) meriwayatkan dari Aisyah & dari Nabi &z, beliau 
bersabda, 


- 
P BD 2 


orl Ie or eee oe top NT - ace g3 
aam D duari Ol li ag aa abil aab OF yb os 
Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka taatilah Dia. 


Sebaliknya, barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai-Nya, maka 
jangan mendurhakai-Nya. 


2. Seseorang harus mengerjakan nadzar yang telah disebutkannya 
selama dalam kebaikan. Misalnya, seseorang bernadzar, “Jika 
Allah menyembuhkan sakitku, maka saya akan mengerjakan shalat, 
berpuasa, atau bersedekah.” Dia harus mengerjakan shalat, atau 
puasa, atau sedekah sesuai dengan tuntunan syariat. Shalat paling 
minimal adalah dua rekaat, puasa selama satu hari, dan sedekah 
adalah nilai minimal harta menurut syariat. Hal ini jika nadzar itu 
disebutkan secara umum. Naman jika ditentukan kadar atau 
jumlahnya, maka kadar dan jumlah itulah yang wajib ditunaikan. 


3. Tidak boleh bernadzar dalam hal kemaksiatan. Dasarnya adalah 
sabda Rasulullah xs, “Barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai-Nya, 
maka jangan mendurhakai-Nya.” Juga sabdanya, “Tidak sah nadzar untuk 
bermaksiat kepada Allah.” (HR. Muslim (1644)). 


4. Tidak boleh pula bernadzar untuk meninggalkan perkara mubah, 
termasuk juga meninggalkan perbuatan tertentu, seperti bernadzar 
untuk tidak makan, tidak minum, atau tidak memakai pakaian. Hal 
ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Bukhari (6326) dari 
Ibnu ‘Abbas %!, dia berkata, “Tatkala Rasulullah $g sedang 
berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang berdiri sendirian. Beliau 
bertanya tentangnya, maka orang-orang menjawab bahwa dia adalah 
Abu Israil yang bernadzar akan terus berdiri dan tidak akan duduk, 


tidak akan bernaung dan tidak akan berbicara, serta akan berpuasa. n 


KITAB SUMPAH DAN NADZAR ICD) 


8 


5532), FIKIH ISLAM LENGKAP 
9 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


——— 


= 


Be pe ad cleo si ob of 338 Yy 
BAN By Sy Shy ag & LN yi alas 
4b preg g LYI Ab pag Sy LSS Sf R3 ay 
Ie ye Bb Bray ler Gb i yang ORY! 
hy beset OSS oly Mai dt AS ary Ol 
eg Unit ae OS fy LIT OS Oly ire OK 
Bore Vy ot jul ae ye GA dag 3 yak of 
BS crea oy Syg do all 3 clad sie Vy 
Jl ce Stl ots OF jag Vy Baliy Baliy a ola 
Cathy atl tie eal ya Spie G clive a ty alee 
PA is gb Ao ily OS Ng Syed bay pha I, 
ade SA Slay Vy aptly Al Bag led Jae, Untar I 
Yy AI Sipe ag Y atl Yg SAN JUS es YI 
Yy shg cues Yg UNS angi Vy ime Ler aL 
Yy she algi JE Vy allae cad Gf Y) da pa 
SP Geb Sati OLS La Yy oll! Ah, dots 


——- 


AB Ag Uda Soleh be YI ASI 


n 4, 


4586), FIKIH ISLAM LENGKAP 


Z, 
Kej 


Seseorang tidak boleh menjabat sebagai hakim kecuali 
memenuhi 15 perkara: 


islam. 

Baligh. 

Berakal. 

Merdeka. 

Laki-laki. 

Adil. 

Mengetahui hukum-hukum Al-Kitab dan As-Sunnah. 


Mengetahui ijma’, 


D NN RI W NN P 


Mengetahui perbedaan pendapat. 

10. Mengetahui cara-cara ijtihad. 

11. Memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. 
12. Mengetahui tafsir Kitabullah. 


13. Mempunyai pendengaran yang tajam dan penglihatan yang 
jelas. 


14. Mampu menulis 
15. Mempunyai kesadaran tinggi. 


Seorang hakim disunnahkan berdomisili di pusat negeri, yaitu 
ditempat yang mudah diakses orang banyak dan tidak tertutup. 
Hakim tidak boleh memutuskan perkara di dalam masjid. 


Hakim harus bersikap adil di antara dua orang yang bertikai 
dalam duduk, bicara, dan pandangannya. 


Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang 
sedang dia tangani perkaranya. 


Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam sepuluh 
keadaan: 


m E 


Ketika marah. 

Ketika lapar. 

Ketika haus. 

Ketika sedang naik syahwatnya. 
Ketika bersedih. 

Ketika bahagia berlebihan. 
Ketika sakit. 


Ketika menahan buang air besar dan air kecil. 


oe N DH RB wh 


Ketika mengantuk. 


10. Ketika udara panas dan dingin luar biasa. 


Hakim tidak boleh meminta terdakwa untuk membela diri, 
kecuali setelah tuntas dakwaannya. Hakim tidak boleh 
memintanya bersumpah, kecuali setelah terdakwa meminta 
untuk bersumpah. Hakim tidak boleh menuntun kedua orang 
yang bersengketa tentang cara-cara mendakwa dan membela 
diri. Hakim tidak boleh bersikap kasar kepada para saksi. 


| Hakim tidak boleh menerima persaksian, kecuali dari orang yang 

| jelas keadilannya. Hakim tidak boleh menerima persaksian 
seorang musuh kepada musuhnya, tidak juga persaksian bapak 

kepada anaknya serta persaksian anak kepada bapaknya. 


Surat keputusan hukum dari seorang hakim kepada hakim 
lainnya hendaknya tidak diterima kecuali setelah ada persaksian 
dari dua orang saksi mengenai isinya. 


$ 


Penjelasan: 


1. Pengadilan dalam bahasa Arab disebut qadha’ yang secara bahasa 
memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah hukum. Allah g= 
berfirman: 


Tuhanmu telah menetapkan hukum supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu 
dengan sebaik-baiknya. (Al-Isra’ [17]: 23) 


Menurut syariat, qadha’ adalah memisahkan pertikaian di antara 
dua orang atau lebih dengan hukum Allah w. 


Di antara dasar syariatnya adalah firman Allah &, 


t » te > A E EE E 2. 
Hal TAKE ol gadi oy AA 2131 


Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. (An-Nisa' [4]: 58) 


ate Fn. s- Z>” 
a JP Lee ria eS oly 


Dan hendakiah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah. (Al-Ma'idah [5]: 49) 


Juga hadits yang diriwayatkan Abu Dawud (3582) dan selainnya 
dari Ali ate, dia berkata, “Rasulullah #¢ mengutusku ke Yaman 
sebagai hakim. Saya lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Engkau 
mengutusku, padahal saya masih muda.’ Dalam riwayat Hakim (4/ 
93) disebutkan, “Engkau mengutusku kepada orang-orang yang 
telah berumur, padahal saya masih muda.' “Saya tidak memiliki 
ilmu tentang penetapan hukum.’ Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah akan menunjuki hatimu dan mengokohkan lidahmu.' Saya pun tetap 
menjadi hakim.” Atau, “Saya tidak pernah ragu dalam menetapkan 
hukum setelah itu.” 

Dalil-dalil lainnya akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya. 
Persaksian dalam bahasa Arab disebut syahadah, artinya 
menyaksikan sesuatu dengan mata. Yaitu, memberitahukan sesuatu 
yang disaksikan atau diketahui dengan lafal khusus. Menurut 


syariat, syahadah adalah pemberitahuan untuk menetapkan hak 
seseorang atas orang lain dengan lafal khusus. 


Di antara dasar hukumnya adalah firman Allah &, 


wa Dat ie up z z wit $ 
bail age tb ep 
a 


KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 4539) b 


Nl, 


Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. (Al-Ma'idah 
[5]: 8) 


“Janganlah kalian menyembunyikan persaksian.” (Al-Baqarah [2]: 283) 
Sebagian hadits akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 


. Tidak sah menyerahkan jabatan hakim kepada orang kafir di negeri 
Islam walaupun untuk menghukum di antara orang-orang kafir. 
Dasarnya adalah firman Allah ë, 


ga A De 
ag r 


EWA Ome Hl de SAR a Jas 3 


Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa’ [4]: 141) 


Tidak ada jalan yang lebih besar kecuali menjadi hakim untuk kaum 
muslimin atau di negeri-negeri mereka. 


Orang yang tidak mempunyai sifat baligh, berakal, dan merdeka 
berarti terdapat kekurangan pada dirinya. Dia tidak boleh diangkat 
menjadi hakim. 


. Seorang hakim harus laki-laki. Dasarnya adalah sabda Rasulullah 


fig oaro o% CE ae or 
SA aal a o 
Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan 


mereka kepada seorang perempuan. (HR. Bukhari 4163 dari Abu 
Bakrah age). 


. Hakim harus adil. Sebab, perkataan orang yang tidak adil tidak bisa 
dipercaya dan kezhaliman tidak akan bisa dihindarkan dalam 
penetapan hukumnya. Penjelasan tentang adil akan dipaparkan pada 
pasal persaksian. 


. Hakim harus mengetahui hukum-hukum Al-Kitab dan As-Sunnah, 
yaitu hukum-hukum yang ditetapkan dengan keduanya, bagian yang 
muhkam dan bagian yang mansukh, kemudian mengetahui hukum- 
hukum umum yang berkaitan dengan keduanya agar bisa 


. Hakim harus mengetahui ijma’. Maksud “mengetahui ijma 


menyimpulkan hukum-hukum cabang, sebagaimana bisa men-tarjih 
di antara dalil-dalil yang ada ketika terjadi benturan. 


3» 


adalah 
mengetahui hukum-hukum yang disepakati sehingga tidak terjadi 
perselisihan dalam ketetapan hukumnya. Ijma’ menurut istilah para 
ahli fikih dan ahli ushul adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat 
pada suatu masa terhadap suatu hukum syar’i tentang kejadian 
yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Kitab atau As-Sunnah. 


Jika telah ada ijma’, maka ia menjadi hukum yang disepakati 
menurut syariat dan harus dijalankan. Tidak boleh seorang muslim 
pun menyelisihinya. Tidak boleh bagi para mujtahid, walaupun pada 
masa lainnya, mengkaji dan melakukan ijtihad mengenai peristiwa 
yang telah disepakati hukumnya. 


. Hakim harus mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi di 


kalangan para sahabat $, tabi'in, dan imam mujtahid setelah 
mereka dalam permasalahan yang sedang ditanganinya agar hakim 
mengetahui perkara yang menjadi objek ijtihad dan hukum. 


. Hakim harus mengetahui cara-cara ijtihad, yaitu cara-cara yang 


mengantarkan seseorang untuk menyimpulkan hukum dengan 
dalil-dalilnya serta bagaimana menggunakan dalil-dalil tersebut 
untuk menghasilkan berbagai hukum. | 


10. Abu Dawud (3573) dan selainnya meriwayatkan dari Buraidah x% 


dari Nabi sz, beliau bersabda, 
SA T E- ic ani Bn ET Le 
P Sa Le LN PP kil een) Pe dol s 6% Ba 


jb Gohl OE Inah aa Selb Gall Hp ro 
JOE pone Te 2 a SOB es á ee eee . 
A E ee le AD 3 Jan ME SU d 
SG 


Para hakim itu terbagi tiga: satu orang berada di surga, sedangkan 
dua orang lagi berada di neraka. Hakim yang berada di surga adalah 
orang yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum dengannya. 
Adapun orang yang mengetahui kebenaran, kemudian berbuat zhalim 


KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN (541). 
N, 


dalam menetapkan hukum, maka dia berada di neraka. Begitu juga 


orang yang menetapkan hukum kepada orang banyak berdasarkan 
kejahilan, maka dia berada di neraka. 


Maksud “berdasarkan kejahilan” adalah tidak memiliki pengetahuan 
yang dapat mengantarkannya untuk menetapkan hukum dengan 
kebenaran yang diridhai oleh Allah 2. 


Dikatakan dalam Al-Iqna' (2/277), “Hakim yang dijalankan 
ketetapan hukumnya adalah hakim pertama, sedangkan hakim 
kedua dan ketiga tidak dianggap ketetapan hukumnya.” 


Bukhari (6919) dan Muslim (1716) meriwayatkan dari Abdullah 
bin Amru Ibnul Ash # bahwa dia mendengar Rasulullah #¢ 
bersabda, “Jika seorang hakim menetapkan hukum dan berijtihad kemudian 
benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Jika hakim menetapkan hukum 
dan berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala.” 


Maksud “berijtihad” adalah mengerahkan kemampuan untuk 
mengenal permasalahan dan mengetahui kebenaran. 


Hadits ini menunjukkan bahwa hakim yang boleh menetapkan 
hukum di antara manusia dan dijalankan hukumnya adalah orang 
yang memiliki kemampuan berijtihad. Keahlian berijtihad tidak 
akan terpenuhi kecuali dengan terwujudnya syarat-syarat ini. 


Imam Nawawi ss berkata dalam Syarh Muslim (12/13), “Para ulama 
mengatakan bahwa kaum muslimin bersepakat bahwa hadits ini 
adalah tentang hakim alim yang berhak menetapkan hukum. Jika 
benar, dia berhak mendapatkan “dua pahala, yaitu pahala 
kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Jika salah, dia mendapatkan 
satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Adapun orang yang tidak 
memiliki kemampuan berijtihad, maka dia tidak boleh menetapkan 
hukum. Jika menetapkan hukum, dia tidak mendapatkan pahala, 
bahkan berdosa dan hukumnya tidak boleh dilaksanakan: baik itu 
sesuai dengan kebenaran maupun tidak. Sebab, kesesuaiannya 
adalah kebetulan, bukan berdasarkan landasan syariat. Dia berdosa 
dengan semua hukum yang ditetapkannya, baik bersesuaian dengan 
kebenaran maupun tidak. Semua hukumnya ditolak dan tidak 
dimaafkan satu pun. Dalam As-Sunan telah disebutkan bahwa para 


{542}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


hakim itu terbagi tiga...” Kemudian imam Nawawi memaparkan 
hadits Abu Dawud sebelumnya. 


11. Hakim harus mempunyai kesadaran tinggi. Artinya, bukan orang 


yang mudah lalai agar tidak ditipu. Syarat ini berdasarkan logika 
dan teori. Jika tidak, maka hukumnya sunnah. Syarat mempunyai 
pendengaran yang tajam adalah agar hakim mampu membedakan 
antara pengakuan dan pengingkaran. Syarat mempunyai 
penglihatan yang jelas adalah agar hakim bisa membedakan antara 
orang-orang yang bertikai dengan para saksi serta mengetahui 
penuntut dan orang yang dituntut. Sebab, orang buta tidak mampu 
membedakan kecuali dengan suara, sedangkan suara itu kadang- 
kadang mirip antara satu orang dengan orang lainnya. 

Pendapat paling benar menyatakan bahwa pandai menulis itu 
bukanlah syarat bagi seorang hakim, kecuali jika dia tidak memiliki 
penulis yang dipercayainya. 


12. Tidak sah jabatan seorang hakim yang tidak terpenuhi pada dirinya 


15 syarat seperti yang telah dikemukakan oleh Abu Syuja’. Penguasa 
tidak boleh mengangkatnya. Demikian juga, orang yang diangkat 
berdosa jika menerimanya. 


13. Seorang hakim disunnahkan berdomisili di pusat negeri, yaitu di 


tempat yang mudah diakses orang banyak agar mudah dikenal; baik 
oleh warga negara maupun orang asing. 


14. Tempat domisili hakim disunnahkan tidak tertutup. Misalnya, 


tertutup pintu gerbang yang bisa menghalangi orang lain darinya 
ketika menctapkan hukum dan menghalanginya masuk. Dasarnya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2948), Tirmidzi 
(1332), dan selain keduanya dari Abu Maryam Al-Azdi =, dia 
berkata, “Saya mendengar Rasulullah x bersabda, “Barangsiapa yang 
dijadikan Allah sebagai pengurus perkara kaum muslimin, kemudian dia 
menutup diri dari memenuhi kebutuhan dan kefakiran mereka, maka 
Allah akan menutup diri dari memenuhi kebutuhan dan kefakirannya.'" 
Yang demikian ini jika tidak ada keramaian sehingga membutuhkan 
penjaga untuk mengatur berbagai urusan. 


15. Hakim tidak boleh memutuskan perkara di dalam masjid untuk 
menghindari keberisikan, kesalahan, dan pertukaran. Selain itu, 


U 
KITAB PENGADILAN DAN PI RSAKSIAN 
Ng 


Q 


terkadang dibutuhkan kehadiran orang-orang yang tidak boleh atau 
tidak pantas berdiam diri di masjid, seperti wanita yang sedang 
haidh, anak-anak kecil, orang-orang gila, dan orang-orang kafir. 


16. Hakim tidak boleh lebih sering melihat kepada salah seorang yang 
bertikai dan lebih banyak menghadapnya dari pihak kedua. Dia tidak 
boleh mengkhususkannya dengan perkataan atau salam tanpa 
menyertai pihak lainnya. Begitu juga halnya dengan seluruh bentuk 
penghormatan. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (4/205) 
dari Ummu Salamah 2a, dia berkata bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa diuji dengan memegang jabatan hakim di antara orang 
banyak, hendaklah dia bersikap adil di antara mereka dalam pandangan, 
isyarat, dan duduknya. Jangan sampai dia meninggikan suaranya kepada 
Pa seorang yang bertikai, namun tidak meninggikannya kepada yang 
amnya.” 


17. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang 
dia tangani perkaranya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan 
Bukhari (6260) dan Muslim (1832) dari Abu Humaid As-Sa'idi 
ag bahwa Rasulullah 2 mempekerjakan seorang pengumpul zakat. 
Seusai melaksanakan tugasnya, pengumpul zakat itu datang kepada 
Rasulullah seraya berkata, “Wahai, Rasulullah. Bagian ini 
kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah hadiah yang 
diberikan orang kepadaku.” Beliau lalu bersabda kepadanya, “Apakah 
tidak lebih baik jika engkau duduk (saja) di rumah bapak atau ibumu, — 
kemudian dapat mengetahui- apakah engkau (akan) diberi hadiah atau 
tidak?” Kemudian pada sore hari setelah menunaikan shalat, 
Rasulullah #£ berdiri di atas mimbar. Beliau memuji Allah dengan 
ucapan-ucapan yang layak. Setelah itu, beliau bersabda, “Seorang 
amil yang kami pekerjakan, kemudian dia datang dan berkata, “Ini 
kuserahkan kepadamu, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang 
kepadaku.” Apakah tidak lebih baik jika dia duduk (saja) di rumah bapak 
atau ibunya, —kemudian dapat mengetahui— apakah dia (akan) diberi 

hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan- 

Nya, apabila salah seorang di antara kalian mencuri sebagian dari harta 

zakat itu, niscaya pada hari kiamat nanti dia akan memikulnya di 

pundaknya. Jika yang diambil itu adalah unta, maka dia akan membawanya 


{S44}, FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


dalam keadaan meringkik-ringkik. Jika yang diambil itu adalah sapi, maka 
dia akan membawanya dalam keadaan melenguh. Jika yang diambil itu 
adalah domba, maka dia akan membawanya dalam keadaan mengembik. 
Sungguh, saya telah menyampaikan kepada kalian.” Kemudian 
Rasulullah #2 mengangkat tangannya, sampai kami melihat putih 
ketiaknya. Dalam riwayat lainnya dari Ahmad (5/424) disebutkan, 
“Hadiah-hadiah untuk para pengumpul zakat adalah penipuan.” 


Larangan menerima hadiah bagi seorang hakim adalah jika hadiah 
itu berasal dari orang yang sedang ditangani perkaranya, atau 
orang yang biasanya tidak pernah memberinya hadiah sebelum 
memegang jabatan hakim. Apabila hadiah itu berasal dari orang 
yang terbiasa memberinya hadiah dan tidak mempunyai perkara 
yang sedang ditanganinya, maka hakim boleh menerimanya jika ia 
tidak melebihi kebiasaan, baik dari segi jumlah maupun cara. Jika 
hadiah itu melebihi kebiasaan, maka harus dilihat dulu. Jika 
kelebihan itu ada pengaruh nyatanya, maka tidak boleh diterima. 
Namun jika tidak, maka boleh diterima. 


Di antara perkara yang harus diperhatikan tentang masalah hadiah 
ini adalah keriadaan maksud nyata. Jika maksudnya agar hakim 
tidak menghukum dengan benar, atau menahan diri untuk 
menghukum dengan benar, maka hadiah itu adalah suap dan 
termasuk dosa besar. Hakim berdosa jika menerimanya. Demikian 
juga, orang yang memberinya dan orang yang mengurusnya berdosa. 


Tirmidzi (1336) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah 
egy, dia berkata, “Rasulullah #¢ melaknat orang yang menyuap dan 
minta disuap dalam menetapkan hukum.” Dalam riwayat Ahmad 
(5/279) dari Tsauban a, dia berkata, “Rasulullah # melaknat 
orang yang memberi suap, orang yang menerima suap dan 
perantaranya.” Maksudnya adalah penghubung di antara keduanya. 


Masalah lain yang hukumnya sama dengan hadiah adalah 
menghadiri acara resepsi, berkunjung, bertamu, dan lainnya: kecuali 
jika resepsi umum, seperti resepsi pernikahan dan resepsi khitan. 
Hal ini jika pemiliknya menyebarluaskan undangan dan tidak 
mempunyai perkara yang sedang ditangani hakim. Hakim boleh 
menghadirinya dengan syarat: acara itu tidak menyibukkannya dari 
tugas-tugas kehakiman. 


KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN (545), 
AZ 


18. Selain 10 keadaan yang disebutkan oleh Abu Syuja’, hakim juga 
tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan lainnya 
yang bisa menyebabkan keguncangan jiwa, keburukan akhlak, dan 
kerisauan pikiran. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6739) dan 
Muslim (1717) dari Abu Bakrah 285, dia berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah £ bersabda, Janganlah seorang hakim menetapkan hukum 
di antara dua orang ketika dia dalam keadaan marah.” Dalam riwayat 
Ibnu Majah (2316) disebutkan, “Janganlah seorang hakim menetapkan 
hukum...” Dalam riwayat lain, “Tidak layak seorang hakim menetapkan 
hukum...” 


Semua yang disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan marah karena 
maknanya sama dari segi berubahnya jiwa dan keluar dari tabiat 
yang layak untuk mengkaji, berpikir dan berijtihad untuk 
mengetahui hukum. 


Larangan di sini menunjukkan kemakruhan. Jika hakim menetapkan 
hukum dalam salah satu keadaan ini, maka hukumnya tetap 
dilaksanakan. 


19. Hakim tidak boleh meminta terdakwa untuk membela diri, kecuali 
setelah tuntas dakwaannya. Maksudnya, setelah penuduh selesai 
menjelaskan tuduhannya. 


20. Hakim tidak boleh meminta terdakwa bersumpah, kecuali setelah 
dia sendiri yang meminta untuk bersumpah. Maksudnya, setelah 
penuduh meminta hakim untuk menyumpah orang yang dituduh. 
Sebab, memenuhi sumpah dari orang yang dituduh adalah hak 
penuduh sehingga tergantung dengan izin dan tuntutannya. 


2 


pi 


.Hakim tidak boleh menuntun kedua orang yang bersengketa 
tentang cara-cara mendakwa dan membela diri. Maksudnya, 
mengenalkannya bagaimana cara menuduh atau menjawab, atau 
bagaimana cara mengaku atau mengingkari. Sebab, hal ini 
menampakkan kecondongan kepadanya dan merugikan rivalnya. 
Ini diharamkan. 


22. Hakim tidak boleh bersikap kasar kepada para saksi. Maksudnya, 
tidak menyulitkan mereka dan menyakiti mereka dengan perkataan 
maupun lainnya. Misalnya mengolok-olok mereka, menentang 


{546}, FIKIH ISLAM LENGKAP 


AZ 


23. 


perkataan mereka, atau bersikap keras kepada mereka dalam 
mengenalkan cara menyampaikan persaksian. Padahal, saksi 
menampakkan kejujuran dan kesempurnaan akal. Hal itu akan 
membuat mereka enggan bersaksi dan memikulnya atau 
melaksanakannya, padahal manusia membutuhkannya. Allah ġe 
berfirman, “Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan.” (Al-Baqarah 
[2]; 282) 


Hakim tidak boleh menerima persaksian, kecuali dari orang yang 
jelas keadilannya berdasarkan pengetahuan hakim terhadap saksi 
atau rekomendasi dua orang adil yang bersamanya. Penjelasan 
tentang keadilan dan dalilnya akan dibahas setelah dua pasal 
berikutnya. 


24. Hakim tidak boleh menerima persaksian seorang musuh kepada 


musuhnya, tidak juga persaksian bapak kepada anaknya serta 
persaksian anak kepada bapaknya. Larangan ini adalah karena 
adanya tuduhan permusuhan terhadap musuh dan rasa cinta 
terhadap bapak atau anak. Dasar penolakan persaksiannya adalah 
tuduhan sebagaimana disebutkan dan selainnya. Dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud (3601) dan selainnya dari Abdulllah 
bin Amru Ibnul Ash #8, dia berkata bahwa Rasulullah 44 bersabda, 
“Tidak boleh diterima persaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, 
pezina laki-laki maupun perempuan, dan orang yang memiliki rasa dengki 
kepada saudaranya.” 


Dalam riwayat Tirmidzi (2299) disebutkan, “Tidak juga orang yang 
diduga mempunyai hubungan perwalian dan kekerabatan.” 


25. Surat keputusan hukum dari seorang hakim kepada hakim lainnya 


hendaknya tidak diterima kecuali setelah ada persaksian dari dua 
orang saksi mengenai isinya. Maksudnya adalah jika hakim 
menetapkan hukum kepada orang yang tidak ada di hadapannya, 
kemudian dia menulis surat kepada hakim yang berada di negeri 
pelaku dengan hukum yang ditetapkannya untuk dijalankan. Dalam 
hal ini disyaratkan persaksian dua orang terhadap surat itu. 
Keduanya harus menyaksikan isinya di hadapan hakim. 


ee 


6 
KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 

NA, 

Q 


Hukum Pembagian 


RA jag é ANg KA eee Uf ai il 
pons CE IL ll pots op OL sty Mda 3, SI 
Siau BOIS Of) D eid 
aad ype Y U deed SP aS A al Lea BL, call oe il 

axle} Vl a 


Orang yang diangkat oleh hakim untuk membagi barang-barang 
yang dimiliki secara kolektif dan membedakan bagian setiap 
serikat dari pihak lainnya harus memenuhi tujuh syarat: 


1. Islam. 

2. Baligh. 
3. Berakal. 
4. Merdeka. 
5. Laki-laki. 

6. Adil. 

7. Mengetahui ilmu hitung. 


Jika kedua orang yang berserikat ridha dengan orang yang 
membagi di antara mereka, maka semua syarat di atas tidak 
dibutuhkan. 


S348), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Jika pembagian itu dilakukan dengan adil, maka tidak akan 
terjadi berat sebelah di antara keduanya dalam hal sedikit 
banyaknya pembagian itu. 


Jika salah seorang yang berserikat mengajak temannya untuk 
membagi harta yang bisa dibagi, maka pihak kedua harus 
menerima ajakan itu. 


Penjelasan: 


1. Dasar syariat pembagian ini adalah firman Allah & tentang warisan, 


>v 2 Z sz eet ye AN wens ade, et we a An 
rey SE cna 13 Go! | 33 ela a lls 
£ 7 eh eet y eg S r 
Ea ge YP R33 


Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan 
orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisa' [4]: 8) 


Sabda Rasulullah #5:, “Syuf 'ah itu adalah untuk sesuatu yang tidak bisa 
dibagi.” 


Disebutkan dalam sebuah riwayat shahih bahwa Rasulullah $% 
membagi ghanimah kepada para pasukan. 


2. Enam syarat pertama harus terpenuhi karena orang yang diangkat 
oleh hakim untuk membagi barang-barang yang dimiliki secara 
kolektif memiliki kekuasaan atas orang-orang yang dibagi hartanya. 
Pembagiannya harus dijalankan. Barangsiapa tidak memenuhi 
syarat-syarat ini, maka dia bukanlah orang yang layak untuk 
memegang jabatan ini. Tentang syarat mengetahui ilmu hitung, 
begitu juga dengan cakupannya dan apa yang dibutuhkan untuk 
menghitung pembagian, adalah karena ilmu ini merupakan sarana 
menghitung sebagaimana pengetahuan tentang hukum-hukum 
syariat merupakan sarana untuk menetapkan hukum. 


3. Jika kedua orang yang berserikat ridha dengan orang yang membagi 
di antara mereka, maka semua syarat di atas tidak dibutuhkan. 


a 
KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 

NA 

Q 


Artinya jika orang yang membagi itu adalah orang yang baligh dan 
berakal, maka kedua keadaan ini sudah cukup sebagai syarat baginya 
karena dia tidak memegang kekuasaan dalam hal ini, namun hanya 
menjadi wakil dari keduanya. 


4. Jika salah seorang yang berserikat mengajak temannya untuk . 
membagi harta yang bisa dibagi, seperti rumah yang besar, pakaian Hukum Bukti 
yang banyak, dan lainnya, maka pihak kedua harus menerima ajakan 
itu. Sebab, jika perserikatan diteruskan bisa jadi akan menimbulkan 
kerugian. Namun jika pembagian itu menimbulkan kerugian, maka 
dia tidak harus menyambut ajakannya. 


— 
hat S Ola U A SU gas” Tg SAI ae OLS Il 


Be 22) Umi ye JSS Op deny le AN IP J UU 
Jau ai ty Be Lol bby ng a LAM 


Dasarnya adalah sabda Rasulullah #8, “Tidak boleh membahayakan 
diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah 2340, 2341 dan Malik 
dalam Al-Muwaththa' 2/745, 805). 


ego 


Jary WE Lg 3 OS Oly aisom dt Cole J 
cad gle Cale ULL OS OB one fed ole Late ops 
II dle Cale Li OS Oy dell, 


Jika si penuduh memiliki bukti, hakim harus mendengarnya dan 
memutuskan perkara berdasarkan bukti itu. Jika tidak ada bukti, 
maka perkataan si tertuduh yang harus diterima disertai dengan 
sumpahnya. Jika si tertuduh tidak berani bersumpah, maka 
perkaranya dikembalikan kepada si penuduh. Dia harus 
bersumpah dan berhak dimenangkan. 


Jika dua orang mengklaim suatu barang yang ada di tangan salah 
seorang mereka, maka perkataan yang diterima adalah 
perkataan orang yang memegang benda itu disertai sumpah. 
Jika barang itu berada di tangan keduanya, maka keduanya harus 
bersumpah dan dibagi di antara mereka. 


Jika seseorang bersumpah atas perbuatannya sendiri, maka 
sumpahnya harus diikuti ketetapan dan kepastian. Barangsiapa 


ICON FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN LED } 


bersumpah atas perbuatan orang lain, maka dalam hal ini 
terdapat dua ketentuan: 


1. Jika perbuatan itu nyata terjadi, maka dia harus bersumpah 


dengan pasti. 


. Jika perbuatan itu tidak dia ketahui, maka dia harus 
bersumpah bahwa dia tidak mengetahui. 


Penjelasan: 


Ls 


Bukti itu adalah para saksi. Di antara dasarnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari (4277) dan Muslim (1711) dari Ibnu 
Abbas « bahwa Rasulullah #& bersabda, “Andaikata orang-orang 
diberi (sesuai) tuntutan mereka, (maka) orang-orang akan menuntut darah 
dan harta benda orang lain (seenaknya). Namun, sumpah harus diucapkan 
oleh pihak tertuduh.” 


Muslim (138) meriwayatkan dari Al-Asy’ats bin Qais ag, dia 
berkata, “Antara diriku dan seorang laki-laki terjadi sengketa tentang 
tanah yang ada di Yaman. Kemudian saya mengadukannya kepada 
Nabi #£. Beliau bertanya, Apakah engkau memiliki bukti?” Saya 
menjawab, ‘Tidak.’ Beliau lalu berkata, “Kalau begitu, dia harus 
bersumpah.” Dalam riwayat lain, “Harus ada dua orang saksi darimu 
atau sumpahnya.” 


. Penuduh harus bersumpah terhadap apa yang dituduhkannya. 


Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim (4/100) dari 
Ibnu Umar &, dia berkata, “Rasulullah 2& membalikkan sumpah kepada 
orang yang menuntut kebenaran.” Hakim mengatakan bahwa hadits 
ini shahih isnad-nya. 

Orang yang menuntut kebenaran adalah penuduh. 

Jika dua orang mengklaim suatu barang yang ada di tangan salah 
seorang mereka, maka perkataan yang diterima adalah perkataan 
orang yang memegang benda itu disertai sumpah. Hal itu 


berdasarkan asal dan istishhab. Keberadaan barang tersebut di 
tangannya memperkuat kepemilikannya, apalagi tidak ada bukti 


8 


5552) FIKIH ISLAM LENGKAP 


yang menyelisihinya. Pada dasarnya barang itu tidak akan berada 
di tangannya kecuali dengan sebab yang sesuai aruran Syariat. 


4. Jika barang itu berada di tangan keduanya, maka keduanya harus 


bersumpah dan dibagi di antara mereka. Maksudnya, masing- 
masing dari keduanya bersumpah bahwa barang itu bukan milik 
pihak lainnya. 


Abu Dawud (3613) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Musa 
Al-Asy'ari 2% bahwa dua orang laki-laki mengklaim seekor unta 
kepada Nabi #. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang 
memiliki bukti. Nabi # lalu membagi unta itu di antara keduanya. 
Hakim berkata (4/95), “Hadits ini adalah hadits shahih.” 


. Jika seseorang bersumpah atas perbuatannya sendiri, maka 


sumpahnya harus diikuti ketetapan dan kepastian. Sebab, dia 
mengenal dirinya dan mengetahui keadaannya. 


. Jika seseorang tidak mengetahui perbuatan orang lain, maka dia 


tidak boleh bersumpah dengan pasti karena tidak ada celah baginya 
untuk memastikan perbuaran yang belum tentu dilakukan orang 
lain. Akan tetapi, hendaknya dia mengatakan, “Demi Allah, saya 
tidak mengetahui bahwa Fulan melakukan ini.” 


eto 


KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 553) ka 


Penjelasan: 


1. Tentang syarat Islam, dasarnya adalah firman Allah &, 
“Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu).” (Al-Baqarah [2]: 282). Orang kafir tidak termasuk 
orang laki-laki di antara kita. Juga firman-Nya, “Persaksikanlah dengan 
dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (Ath-Thalag [65]: 2) Orang 
kafir bukanlah orang yang adil, sebagaimana halnya dia bukan 
bagian dari kita. Selain itu, persaksian adalah perwalian, sedangkan 


(Hay Shas ae ad Tamat of YI Sole bi Ys perwalian itu tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. 
of sas Pb Nay Alah sā dy [acl Pp & Jd, Tentang syarat baligh, berakal dan merdeka adalah karena anak 
z kecil, orang gila, dan hamba sahaya tidak memiliki kekuasaan 
mih leat oe lal de paa ne USI Lect D St terhadap diri mereka sendiri, terlebih kekuasaan kepada orang lain. 
Persaksian mereka tidak diterima karena persaksian adalah 

Als beg de Ubsle Waal Ogle 3.» pat perwalian. 

Tentang syarat adil, dasarnya adalah firman Allah & , “Persaksikanlah 
Persaksian hanya boleh diterima dari orang yang memenuhilima dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” Dengan gamblang 
perkara: ayat ini menyatakan tentang syarat adil bagi saksi. Juga firman 
ikim Allah gz, “Para saksi yang kalian ridhai.” (Al-Baqarah (2): 282). Orang 

l | yang tidak adil adalah salah seorang yang tidak diridhai. 
Kel 2 2. Dosa-dosa besar adalah semua dosa yang ada ancaman kerasnya 
3. Berakal. dalam Al-Kitab atau As-Sunnah. Mengerjakan dosa besar berarti 
4. Merdeka menyepelekan agama. Contoh dosa besar adalah meminum khamar, 
| berinteraksi dengan riba, dan menuduh berzina para wanita 
5. Adil. mukminah. Allah & berfirman tentang orang-orang yang menuduh 
Seseorang disebut adil jika memiliki lima syarat: para mukminah berzina, “Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 


SA selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (An-Nûr [24]: 4) 
1. Menjauhi dosa-dosa besar. 
3. Dosa kecil adalah perbuatan-perbuatan yang tidak tergolong dosa- 


2, Tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil meski hanya dosa besar. Misalnya, melihat sesuatu yang diharamkan, tidak 


sedikit. menegur muslim lainnya lebih dari tiga hari, dan lainnya. 
3. Lurus akidahnya. 4. Maksud “menjaga kehormatan diri” adalah berakhlak dengan akhlak 
4. Mampu mengendalikan diri ketika marah. standar yang sesuai dengan orang-orang pada zamannya, yaitu 


orang-orang yang menjaga adab-adab syariat dan manhaj- 


| 2: Menjaga kehormatan di, | manhajnya; baik waktu maupun tempat. Biasanya hal ini kembali 
aa kepada ‘urf (kebiasan). 
ee 
(3 
SED FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 
0 


|| Hak manusia terbagi tiga jenis: 


1. Jenis yang hanya dapat diterima dengan adanya dua orang 
saksi laki-laki. Hak jenis ini tidak berhubungan dengan harta 
dan bisa dilihat oleh laki-laki. 


| 
Macam-macam Hak 2. Jenis yang bisa diterima dengan adanya dua orang saksi laki- | 
laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi 
perempuan, atau seorang saksi laki-laki dan sumpah si 
Š gim Le wey es Al at Gm OL pw dh AN, penuduh. Hak jenis ini berhubungan dengan harta. 

3. Jenis yang bisa diterima dengan persaksian dua orang laki- 
laki, atau persaksian seorang laki-laki dan dua orang 
perempuan, atau persaksian empat orang perempuan. Hak 

jenis ini berhubungan dengan perkara yang tidak bisa 


Pg OLS olal ad ba Y ope GS pel BG Ql 


Le gis ell uty OGL gi ott aly bro p Ola disaksikan oleh laki-laki. 

EEE SESS ree Adapun hak-hak Allah g:, maka dalam hal ini persaksian para 
cu SEL ly ery ad A poy JUS ave Lai OLS wanita tidak diterima. Hak-hak Allah itu ada tiga jenis: | 
Sb dk ays Bak Li Sly Ji ade alba, N sh 1. Jenis yang tidak bisa diterima persaksiannya jika kurang dari 

Sa 2 empat orang, yaitu zina. 
ag J a? be Yep? MA RI PI sli ag bs 2. Jenis yang bisa diterima persaksian dua orang, yaitu selain 
| 


a bi P A Pa da a us P sal had (hukuman) zina. 
3. Jenis yang bisa diterima persaksian satu orang, yaitu hilal 


JE Yg Clie, Ja yag daly ae fe Ke ag a tt Ramadhan. 

DUN alls SANT Aya aan or yi ell sles Persaksian orang buta tidak diterima, kecuali dalam lima perkara: 

Yy bed! bey cont J3 a tgs Ley de hy Ge 
ly leit abla Vy bii kami gle Galak Lai 


1. Kematian. 


. Keturunan. 


. Kepemilikan mutlak. 


2 
3 
4. Terjemah. 
5 


. Perkara yang disaksikannya sebelum tertimpa kebutaan dan 
perkara yang bisa ditangkapnya. 


Hak itu terbagi dua macam: 
1. Hak Allah &. 
Persaksian orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri 
tidak diterima. Begitu juga persaksian orang yang menolak 
bahaya dari dirinya. 


| 2. Hak manusia. 


Z 


ô (} 


{556}, FIKIH ISLAM LENGKAP KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN (557), 
NA, Ni. 
Q Q 


Penjelasan: 


l. 


Contoh hak manusia jenis pertama adalah pernikahan, talak, wasiat 
dan lainnya. Dasarnya adalah firman Allah 2, 


2 Ha pS E an ae Bone Fee da s Ia SE 
oe Sip Se) pes If Se BA Ta Qual Ge 
Ba os ac oe ait. fe 
pee Jas 192 OI does! 


Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. 
(Al-Ma'idah (51: 106). 


Juga firman-Nya tentang talak, “Maka rujukilah mereka dengan baik 
atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi yang adil di antara kamu.” (Ath-Thalaq (651: 2). 


Demikian pula sabda Rasulullah # tentang pernikahan, “Tidak sah 
pernikahan kecuali dengan adanya wali yang mursyid dan dua saksi yang 
adil.” 


Dalam ketiga nash di atas, kata “saksi” diungkapkan dengan lafal 
mudzakkar (bersifat laki-laki). Hak-hak yang tidak disebutkan 
diqiyaskan dengan hak-hak yang disebutkan. 


. Contoh jenis hak kedua adalah perdagangan, penyewaan, 


penggadaian, dan lainnya. Dasarnya adalah firman Allah &:, 
“Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 
lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (Al-Baqarah [2]: 282) 


Muslim (1712) meriwayatkan dari Ibnu Abbas k bahwa Rasulullah 
#¢ menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi. Dalam 
Musnad Imam Syafi'i disebutkan bahwa ‘Amru -yaitu Ibnu Dinar 
yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas- berkata, “Hadits ini tentang 
harta.” (Al-Umm: 6/156, catatan kaki). Maksudnya, Rasulullah #¢ 
menetapkan hukum tentang harta dengan sumpah disertai saksi. 


. Jenis hak ketiga biasanya tentang aib para wanita. Begitu juga 


dengan susuan, melahirkan, dan selainnya. Dasarnya adalah hadits 


£558), FIKIH ISLAM LENGKAP 


ke) 


yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dari Az-Zuhri i, dia berkata, 
“Sunnah telah menetapkan tentang bolehnya persaksian para 
wanita dalam perkara yang tidak bisa disaksikan oleh selain mereka, 
seperti melahirkan dan aib-aib mereka.” (Al-Iqna‘: 2/297) Perkataan 
seperti ini yang berasal dari tabi'in adalah hujjah karena sama 
dengan hukum hadits marfu’. Perkataan seperti ini tentu tidak 
diungkapkan berdasarkan logika dan ijtihad. 


Jenis-jenis lainnya yang sama makna dan cirinya digiyaskan dengan 
jenis-jenis yang disebutkan. 


Disyaratkannya jumlah itu adalah karena Allah menyamakan 
persaksian dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki. 
Apabila persaksian para wanita an sich diterima dalam perkara- 
perkara mereka, maka penerimaannya jika disertai oleh seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan adalah lebih utama. Sebab, pada 
dasarnya persaksian itu adalah untuk laki-laki. Begitu juga 
hukumnya jika para laki-laki saja yang bersaksi. 


. Persaksian para wanita tidak diterima dalam hak-hak Allah. Sebab, 


persaksian wanita mengandung syubhat. Hak-hak seperti ini 
dilakukan dengan kehati-hatian. Begitu juga dengan penerimaan 
persaksian wanita jika sendirian, sebagaimana disebutkan dalam 
baris sebelumnya. Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dia 
berkata, “Sunnah telah menetapkan tentang keridakbolehan 
persaksian para wanita dalam hudud.” (Al-Ignd*: 2/296) 


5. Jenis pertama hak Allah adalah hak yang tidak bisa diterima 


persaksiannya jika kurang dari empat orang. Hal ini ditunjukkan 
oleh berbagai ayat. Di antaranya adalah firman Allah 2, 


A awe wy, F Pe eer ee - 4 be go, PEA NA 
aaa igs BOLI Sb SELAI Ope AN 


Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik - baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
deralah mereka (yang menuduh itu). (An-Nur (241: 4) 


Hukuman dera wajib dilaksanakan jika penuduh tidak bisa 
menghadirkan empat orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa zina 
tidak bisa dipastikan kecuali dengan keberadaan mereka. 


KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 4559), 
Ng, 


Allah & juga berfirman, “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang 
menyaksikannya).” (An-Nisa’ [4]: 15) 


Allah 3 berfirman tentang peristiwa tuduhan berzina yang 
ditujukan kepada Aisyah 3, “Mengapa mereka (yang menuduh itu) 
tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena 
mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Al- 
lah orang-orang yang dusta.” (An-Nur [24]: 13) 


Semua ayat ini menunjukkan bahwa jumlah saksi dalam zina adalah 
empat orang laki-laki. 


Hal ini juga dijelaskan oleh hadits Muslim (1498) bahwa Sa'ad bin 
Ubadah #% berkata, “Wahai Rasulullah! Jika saya mendapatkan 
seorang laki-laki bersama istriku, apakah saya tidak boleh 
menyentuhnya sampai mendatangkan empat orang saksi?” Beliau 
menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Tidak, demi Dzat yang mengutusmu 
dengan kebenaran. Menurut pendapatku, maka saya akan segera 
menebasnya dengan pedang sebelum itu.” Rasulullah # bersabda, 
“Dengarlah apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian. Dia adalah seorang 
pencemburu. Saya lebih pencemburu darinya, sedangkan Allah lebih 
pencemburu dariku.” Beliau mengatakan itu ketika diturunkan ayat, 
“Dan orang-orang yang menuduh...” Kemudian turunlah ayat kan 
sebagai jalan keluar bagi para suami-istri. 


6. Jenis kedua hak Allah adalah hak yang bisa diterima persaksian 


dua orang. Misalnya had menuduh zina dan meminum khamar. 
Oishash juga seperti ini berdasarkan keumuman nash-nash tentang 
persaksian. Contohnya adalah firman Allah we, “Persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” 
“Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” Juga 
sabda Rasulullah #, “Datangkanlah dua orang saksi dari pihakmu atau 
sumpahnya.” Az-Zuhri mengatakan, “Sunnah telah menetapkan 
bahwa tidak diperbolehkan persaksian para wanita dalam hudud.” 


7. Jenis ketiga hak Allah adalah hak yang bisa diterima persaksian 


satu orang. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud (2342) dan selainnya dari Ibnu Umar «&, dia berkata, 
“Orang-orang berusaha melihat hilal. Kemudian saya memberitahu 
Rasulullah # bahwa saya melihatnya, Kemudian beliau berpuasa 
b 

{ps0}, FIKIH ISLAM LENGKAP 

Q 


dan memerintahkan orang banyak agar berpuasa.” 


Hikmah diterimanya satu orang saksi dalam hal ini adalah kehati- 
hatian dalam perkara puasa. Sebab, kesalahan ketika mengerjakan 
ibadah adalah lebih sedikit kerusakannya daripada kesalahan ketika 
meninggalkannya. Oleh karena itu, untuk hilal Syawal tidak 
diterima kurang dari dua orang saksi. 


Persaksian orang buta bisa diterima dalam kepemilikan mutlak. 
Misalnya, seseorang mengklaim memiliki sesuatu dan tidak ada 
seorang pun yang menentangnya. Kemudian orang buta bersaksi 
bahwa barang itu dimiliki tanpa menyematkannya ke pemilik 
tertentu. Persaksiannya diterima dalam perkara-perkara seperti ini 
karena ditetapkan dengan saling mendengar di antara orang banyak. 
Maksudnya: diketahui bersama dan tersebar luas di antara mereka, 
tidak membutuhkan persaksian dan pendengaran khusus karena 
akan terus seperti itu dalam jangka waktu yang lama, serta sulit 
membuktikan kapan dimulainya karena lenyapnya orang-orang yang 
menyaksikannya. 


Persaksian orang buta juga diterima dalam hal menjelaskan 
perkataan para lawan dan para saksi karena hal ini berdasarkan 
lafal, bukan penglihatan. 


10. Persaksian orang buta diterima dalam perkara yang disaksikannya 


11. 


sebelum tertimpa kebutaan dan perkara yang bisa ditangkapnya. 
Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu di telinga orang buta; baik 
pengakuan, perceraian, maupun lainnya. Kemudian, orang buta itu 
memahaminya dan pergi menemui hakim serta bersaksi tentang 
apa yang dikatakan di telinganya. 


Persaksian orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri 
tidak diterima. Begitu juga persaksian orang yang menolak bahaya 
dari dirinya. Contoh pertama: Ahli waris bersaksi bahwa orang yang 
diwarisinya meninggal sebelum lukanya sembuh agar dia bisa 
mengambil diyat. Contoh kedua: Kerabat pembunuh bersaksi 
tentang kefasikan para saksi dalam pembunuhan tidak sengaja agar 
mereka tidak menanggung diyat. Dasar penolakan persaksian itu 
adalah tuduhan (tuhmah). 


ORS BG 


£) 
KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN 

Nu, 

Q 


y 


f 


\ PEMBEBASAN BUDAK 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


iy Sa PS pall Fee LIL JS opr Gall ery 
ade gs AS gam GET jy aal ae US y gadi — pa: 


A Gilt Sp pw ge gag LE BIST tel Oly age 


ade Gee hog ys 


Pembebasan budak itu sah dilakukan oleh setiap orang yang 
memilikinya yang boleh menggunakan kepemilikannya. 
Pembebasan budak boleh dilakukan dengan kata-kata yang jelas 
maupun kinayah disertai niat. 


Jika seseorang hanya memerdekakan sebagian kebebasan dari 
budak nya, maka merdekalah budak itu secara keseluruhan. Jika 
seseorang memerdekakan bagian yang dimilikinya atas seorang 
budak milik bersama, maka bagian sisanya ditaksir jika orang 
tersebut kaya dan ia harus membayar harga bagian serikatnya. 


Barangsiapa mendapatkan salah satu orang tuanya atau anaknya 
sebagai budak miliknya, maka budak itu bebas dengan 
sendirinya, 


Penjelasan: 


1. Membebaskan budak adalah melepaskan kepemilikan dari manusia 
dan memerdekakannya dari perbudakan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah 3s. Banyak nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menyuruh 
pelaksanaannya dan menganjurkannya. Misalnya adalah firman 
Allah ge: 


5564), FIKIH ISLAM LENGKAP 
0 


— oe ee mo ieee ee sE- One e A 
add Pal Saba papell eai 
Tetapi, dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah 
kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan 
budak dari perbudakan. (Al-Balad [90]: 11-13) 


Juga ayat-ayat kafarat, seperti kafarat pembunuhan, zhihar dan 
sumpah; sebagaimana Anda baca sebelumnya. 


Bukhari (3381) dan Muslim (1509) meriwayatkan dari Abu 
Hurairah 2, dia berkata bahwa Nabi # bersabda, “Siapa saja 
memerdekakan budak muslim, maka Allah akan menyelamatkan dengan 
setiap anggota badan budak itu anggota badannya dari neraka.” 


Abu Dawud (3966) dan selainnya meriwayatkan dari Amru bin 
Absah at, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah #2 bersabda, 
‘Barangsiapa memerdekakan budak mukmin, maka perbuatan itu menjadi 
tebusannya dari neraka.’” 

Rasulullah # memerintahkannya ketika terjadinya berbagai 
peristiwa. 

Bukhari (2383) meriwayatkan dari Asma’ binti Abu Bakar &, dia 
berkata, “Nabi x memerintahkan pembebasan budak ketika gerhana 
matahari.” 


. Pembebasan budak itu sah dilakukan oleh setiap orang yang 


memilikinya yang boleh menggunakan kepemilikannya. 
Maksudnya, boleh menggunakan kepemilikannya secara mutlak, 
yaitu setiap orang yang baligh dan berakal serta tidak diboikot 
karena bodoh atau bangkrut. Sebab, membebaskan budak adalah 
sedekah, sedangkan sedekah tidak sah kecuali dari orang yang 
memiliki sifat ini. 


. Pembebasan budak boleh dengan kata-kata yang jelas maupun 


kinayah disertai niat. Kinayah adalah semua lafal yang menyatakan 
hilangnya kepemilikan atau menyatakan keterpisahan. Misalnya, 
seseorang mengatakan, “Saya tidak memiliki kekuasaan terhadap 
dirimu”, “engkau bebas”, “engkau tidak perlu melayaniku”, dan 
selainnya. 


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK (565) 
roe) 
0 


4. Jika salah seorang yang berserikat memerdekakan bagiannya 


terhadap budak yang dimiliki bersama, maka bagian sisanya ditaksir 
jika orang tersebut kaya. Dia harus membayar harga bagian 
serikatnya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 
(2386) Muslim (1501) dan selain keduanya, dari Ibnu Umar & 
bahwa Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa memerdekakan 
persekutuannya dalam satu budak dan dia memiliki uang seharga budak, 
maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil. Orang itu memberikan 
uang tersebut kepada para sekutu lainnya, kemudian budak dimerdekakan. 
Jika tidak begitu, maka dimerdekakan dari budak tersebut apa yang telah 
dia merdekakan darinya.” 


Bukhari (2360), Muslim (1503), dan selain keduanya meriwayatkan 
dari Abu Hurairah 2 dari Nabi #¢, beliau bersabda, “Barangsiapa 
memerdekakan bagian kepemilikannya, maka dia harus membayarkan 
kebebasannya dengan hartanya. Jika dia tidak memiliki harta, maka budak 
itu ditentukan harga dengan adil. Kemudian budak tersebut diminta bekerja 
tanpa disulitkan.” 


. Barangsiapa mendapatkan salah satu orang tuanya atau anaknya 
sebagai budak miliknya, maka budak itu bebas dengan sendirinya. 
Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1510) dan 
selainnya dari Abu Hurairah #>, dia berkata bahwa Rasulullah as 
bersabda, “Seorang anak tidak bisa membalas bapaknya kecuali 
mendapatinya dalam keadaan budak, kemudian dia membelinya dan 
memerdekakannya.” 


Maksudnya, ketika ia membelinya maka hal itu menjadi sebab 
kemerdekaannya sehingga dia langsung merdeka ketika dibeli dan 
tidak membutuhkan lafal baru. 


Sebab-sebab kepemilikan lainnya diqiyaskan dengan pembelian, 
seperti hibah, warisan, dan lainnya. 


eio 


33800, 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Hukum Wala’ 


tads a SL ig gall D pim op Y gly 
jg KIA A! Gull oe Yy— iin 
VP SI SOY S ot E NI Sele 


Ala Ya 


Wala' termasuk bagian dari hak pembebasan budak. Hukum 
wala’ sama dengan hukum ‘ashabah ketika majikan (atau budak) 
tersebut tiada. Hak wala' beralih dari orang yang memerdekakan 
kepada ‘ashabahnya yang laki-laki (ketika majikan meninggal). 
Urutan ‘ashabah dalam wala’ seperti urutan ‘ashabah dalam 
warisan. Tidak boleh menjua! wala’ atau menghadiahkannya. 


Penjelasan: 


1. 


Wala’ adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. 
Jadi, barangsiapa memerdekakan budak, dia menjadi kerabat budak 
tersebut. 

Wala' langsung dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak 
ketika pemerdekaan itu dilakukan. Keberadaannya tidak bisa 
digugurkan atau ditoleransikan. 

Bukhari (444) dan Muslim (1504) meriwayatkan dari Aisyah &, 
dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Wala’ itu menjadi hak orang 
yang memerdekakan budak.” 


. Hukum wala’ sama dengan hukum ‘ashabah ketika majikan (atau 


budak) meninggal. Artinya, ketika budak yang dimerdekakan itu 


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK 4567), 
avs 
5 


meninggal, orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan 
seperti yang didapatkan oleh ‘ashabah dari nasab (seperti anak laki- 
laki, ayah, dan saudara kandung) dalam hal warisan, menjadi wali 
pernikahan, memikul diyat, menuntut diyat, dan lainnya. 


Hakim (4/341) meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Wala' 
itu seperti daging keturunan.” Isnad hadits ini shahih. Maksud “daging 
keturunan” adalah kerabat dan lainnya. 


- Urutan ‘ashabah dalam wala’ seperti urutan “ashabah dalam 
warisan. Artinya, lebih dekat dan utama dari ‘ashabah orang yang 
memerdekakan dan lebih didahulukan daripada selainnya. 


. Bukhari (2398) dan Muslim (1506) meriwayatkan dari Ibnu Umar 
#3, dia berkata, “Rasulullah #5 melarang untuk menjual dan 
menghadiahkan wala'.” 


Oo 


£98), 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Song edt Meu y ale Je Baa Od jail 
i ad oh Asal he Sle 3 pull 


Barangsiapa mengatakan kepada budaknya, “Jika saya mati, 
maka engkau bebas”, maka budak itu dinamakan mudabbar. Dia 
merdeka setelah kematian pemiliknya senilai sepertiga harta 
orang tersebut. Pemilik budak mudabbar boleh menjuainya 
ketika dia masih hidup sehingga tadbir-nya batal. Hukum 
mudabbar ketika pemiliknya masih hidup sama seperti hukum 
budak biasa. 


Penjelasan: 


1. 


Tadbir adalah mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian 
pemiliknya, misalnya pemilik budak berkata, “Engkau merdeka 
setelah kematianku.” Jadi, jika pemilik budak telah meninggal dunia, 
maka budaknya merdeka. 


Barangsiapa mengatakan kepada budaknya, “Jika saya mati, maka 
engkau bebas”, maka budak itu dinamakan mudabbar. Dia merdeka 
setelah kematian pemiliknya senilai sepertiga harta orang tersebut. 
Maksudnya, dari sepertiga harta peninggalannya setelah dibiayai 
pengurusan jenazahnya dan dibayarkan hutang-hutangnya karena 
ini adalah sedekah yang dikaitkan dengan kematian sehingga sama 
dengan wasiat, yaitu sepertiga. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar 
ie berkata, “Mudabbar adalah bagian dari sepertiga.” (HR. Daruquthni 


å 


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK 4569). 
NP 


4/138 dan tidak ada seorang pun yang mengingkari sehingga 
menjadi ijma’, Nihayah: 3/116) 


3. Bukhari (2034) dan Muslim (997) meriwayatkan dari Jabir bin 
Abdillah w bahwa seseorang memerdekakan budaknya dengan cara 
tadbir. Orang itu kemudian membutuhkan harta. Nabi $ lalu 
mengambilnya seraya berkata, “Siapakah yang ingin membelinya 
dariku?” Kemudian Nu'aim bin Abdillah membelinya dengan harga 
sekian. Nabi pun memberikannya. 


4. Hukum mudabbar ketika pemiliknya masih hidup sama seperti 
hukum budak biasa. Maksudnya, pemiliknya bisa menjualnya, 
menghibahkannya, dan lainnya sebagaimana disebutkan tadi. 


e@e 


§570), FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Hukum Mukatab 


Yy lee U gale OS g aadi ULL 15} dere BS 
OLS alal a glee Leal JI She ge 0 Sy e plea SKY si 
ald 3 jl ARI age cy GY —— dg ot a 
JW oye ode 3 Lad SF pall Hy el cys gaid 
a nti Le BUSY JL oya d0 aces Hao Je chs 

JU get slob Yi Gow Yy BES oH slal de 


Kitabah itu hukumnya sunnah jika budak memintanya, dengan 
syarat dia orang yang amanah dan mampu bekerja. Kitabah tidak 
sah kecuali dengan menyebutkan jumlah harta yang jelas dan 
diangsur dalam jangka waktu yang jelas, minimal dua kali 
angsuran. 


Pemilik budak harus memenuhi permintaan kitabah dari 
budaknya. Adapun bagi budak, maka permintaan kitabah itu 
hukumnya boleh. Dia boleh membatalkannya kapan pun mau. 


Mukatab boleh menggunakan harta yang dia miliki. 


Pemilik budak wajib meringankan harga kitabah sehingga 
membantu budak untuk membayar angsuran kitabah. Budak 


mukatab tidak merdeka kecuali setelah melunasi semua 
harganya. 


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK (571) 


Penjelasan: 


1. 


$572), 


Mukatab adalah budak yang dimerdekakan pemiliknya dengan uang 
yang dibayarkan kepadanya secara kredit dalam jumlah tertentu. 


Kitabah adalah pembebasan budak karena permintaan dari si budak 
dengan membayarkan sejumlah uang secara kredit kepada 
pemiliknya. 


Kitabah itu hukumnya sunnah jika budak memintanya, dengan 
syarat dia orang yang amanah dan mampu bekerja. Dasarnya adalah 
firman Allah gs: 


eu oe 3 27 oe A ee Ar one Sales Ta 
NB SE Of PB SN ESA Ley CHS! gain Grails 


# 


pa 
Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, 
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui 
ada kebaikan pada mereka. (An-Nûr [24]: 33) 


Maksud “perjanjian” dalam ayat di atas adalah kitabah. 


Maksud “kebaikan” adalah kemampuan mendapatkan penghasilan 
dan amanah. 


Pemilik budak wajib meringankan harga kitabah sehingga 
membantu budak untuk membayar angsuran kitabah. Maksudnya, 
mengurangi jumlah harta yang disepakati sehingga 
memudahkannya untuk membayar. Allah s berfirman, “Dan 
berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan- 
Nya kepadamu.” (An-Nur [24]: 33) 


. Abu Dawud (3926) meriwayatkan dari Abdullah bin Amru & dari 


Nabi #, beliau bersabda, “Mukatab tetap menjadi budak selama dalam 
kitabahnya masih tersisa satu dirham.” 


oe 


& 
FIKIH ISLAM LENGKAP 
Q 


Hukum Ummu Walad 


les tpai al jleg lgay aayy Lean dale em c gaol 
ale ly cya cate pall DL 39 eb plg plese VL 
dl AA ay Ld RS. o pè oe Lal yy Lhe gly Ol alt Jó 
oll 9b igni blot O) Latent Sole Upin IG - Se ope 
paz tS tay N UL Oly Lee aad Aley > Qe 
Aged cb yl A ay al log eS Gaby J wy ol 

AI Am de 


Jika pemilik budak menggauli budak perempuannya, kemudian 
mengandung janin, maka haram bagi pemiliknya untuk menjual, 
menggadaikan, dan menghadiahkannya. Dia boleh 
menggunakannya untuk pelayanan dan berhubungan badan. 
Jika pemilik budak itu meninggal, maka budak perempuan ini 
merdeka sebagai harta kekayaan sebelum dibayarkan hutang- 
hutangnya dan ditunaikan wasiat-wasiatnya. Anak budak 
perempuan itu dari orang lain sama dengan kedudukannya. 


Barangsiapa menggauli budak perempuan orang fain setelah 
menikahinya, maka anak yang dilahirkannya menjadi budak dari 
pemilik budak perempuan itu. Jika seseorang menggaulinya 
dengan syubhat, maka anak yang dilahirkannya itu merdeka dan 


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK (573), 


NA, 


Q 


dia harus membayarkan harga anak itu kepada pemilik budak 
perempuan. Jika seseorang membeli budak perempuan yang 
dicerai setelah dia disetubuhi melalui pernikahan, maka budak 


perempuan itu tidak menjadi ummul walad baginya. Budak 
perempuan itu menjadi ummul walad jika persetubuhan terjadi 
karena syubhat, berdasarkan salah satu pendapat. Wallahu 
Alam. 


Penjelasan: 


1. 


COD 
Q 


Ummu Walad adalah budak wanita yang digauli pemiliknya, 
kemudian melahirkan anak untuknya. 


Daruquthni (4/134) dan Baihaqi (10/348) meriwayatkan dari Umar 
2, dia mengatakan, “Ummu walad itu tidak boleh dijual, 
dihibahkan, dan diwariskan. Pemiliknya boleh menggaulinya selama 
dia masih hidup. Jika pemiliknya meninggal, maka ummu walad 
itu merdeka.” 


Ibnul Qaththan menyatakan atsar ini shahih dan marfu’. (Nihayah: 
3/121) 


Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ (2/776) meriwayatkan bahwa 
Umar bin Khaththab 2 berkata, “Budak perempuan mana pun 
yang melahirkan anak dari pemiliknya, maka dia tidak boleh dijual, 
dihibahkan, dan diwariskan. Pemiliknya boleh menggaulinya. Jika 
pemiliknya meninggal, maka budak perempuan itu merdeka.” 


Jika budak perempuan memiliki anak bukan dari pemiliknya setelah 
menjadi ummu walad, maka anaknya itu merdeka seperti ibunya 
setelah pemiliknya meninggal. Sebab, kemerdekaan anak mengikuti 
kemerdekaan ibunya. 


Barangsiapa menggauli budak perempuan orang lain setelah 
menikahinya, maka anak yang dilahirkannya menjadi budak dari 
pemilik budak perempuan itu. Sebab, perempuan itu adalah budak, 
sedangkan anaknya mengikuti hukum ibunya. 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


Ha TA wy 


5. Maksud “menggauli dengan syubhat” adalah menggauli budak 


perempuan orang lain karena menyangka bahwa perempuan itu 
adalah budaknya atau istrinya yang berstatus perempuan merdeka. 


6. Jika seseorang membeli budak perempuan yang dicerai setelah dia 


setubuhi melalui pernikahan, maka budak perempuan itu tidak 
menjadi ummul walad baginya. Gambarannya sebagai berikut: 
Seseorang menikahi perempuan yang berstatus sebagai budak dan 
menggaulinya sehingga melahirkan anak. Orang itu kemudian 
menceraikannya. Kemudian dia memilikinya dari pemiliknya 
dengan membeli, melalui hibah, atau selainnya. 


. Pendapat yang menyatakan bahwa budak perempuan tersebut 


menjadi ummul walad jika persetubuhan terjadi karena syubhat 
adalah pendapat lemah. Pendapat paling kuat menyatakan bahwa 
budak perempuan itu tidak menjadi ummu walad selama dia tidak 
menggaulinya dan melahirkan setelah dimilikinya. 


Kitab ini telah selesai dengan karunia Allah we. Semoga shalawat 
dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad 
beserta keluarga dan para sahabatnya. Segala puji hanyalah milik 
Allah Tuhan semesta alam. 


So 


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK 4575) i 


AD, 
Q 


FIKIH ISLAM LENGKAP 


| 


REFERENSI 


A. Kitab-Kitab Hadits 


Shahih Al-Bukhari. Terbitan Dar Imam Al-Bukhari. 

Shahih Muslim. Terbitan Dar Ihya’ At-Turats Al-'Arabi. 

Al-Jami’ Ash-Shaghir. Karya As-Suyuthi. 

Sunan Ibnu Majah. Terbitan “Isa Al-Babi Al-Halabi th 1372 H/1752 M. 


Sunan Abi Dawud. Terbitan Al-Ustadz ‘Izzat “Ubaid Ad-Du’as disertai 
komentarnya. 


Sunan At-Tirmidzi. Terbitan Al-Ustadz ‘Izzat “Ubaid Ad-Du’as disertai 
komentarnya (1385 H/ 1965 M). 


Sunan An-Nasa’t. Terbitan Dar Ihya' At-Turats Al ‘Arabi. 


Sunan Ad-Daruguthni. Terbitan As-Sayyid Abdullah Hasyim Yamani Al- 
Madani di Madinah Munawwarah (1386 H/ 1966 M). 


As-Sunan Al-Kubra karya Baihagi. Terbitan Al-Mathba'ah Al- 
'Utsmaniyyah di India (1353 H). 


Syarh Shahih Muslim. Karya Imam Nawawi. . 
Kasyf Al-Khafa'. Terbitan Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabi (1352 H). 


Al-Mustadrak Ala Ash-Shahihain. Karya Al-Hakim. Terbitan Maktab Al- 
Mathbu'at Al-Islamiyah. 


Al-Musnad. Karya Imam Ahmad. Terbitan Al-Maktab Al-Islami dan Dar 
Shadir. 


Mawarid Azh-Zham'an Ila Zawa'id Ibnu Hibban. Karya Al-Hafizh Al- 
Haitsami. 


ST 


Al-Muwattha’. Karya Imam Malik. Terbitan ‘Isa Al-Babi Al-Halabi dengan 
komentar Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. 


Nail Al-Awthar. Karya Asy-Syaukani. Terbitan Mushthafa Al-Babi Al- 
Halabi (1380 H/1961 M). 


B. Kitab-Kitab Fikih 


Al-Umm. Karya Imam Syafi'i. 

Al-Iqna' Fi Hill Alfazh Abi Syuja’. Karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Terbitan 
Al-Mathba’ah Al-'Amirah Asy-Syarfiyyah di Kairo, tahun 1317 H. 

Kifayah Al-Akhyar. Karya Tagiyuddin Al-Husaini Al-Hashni Ad- 
Dimasygi. Terbitan ‘Isa Al-Babi Al-Halabi. 


Nihayah. Karya Al-Allamah Abul Fashl Waliyuddin Al-Bashir. Terbitan 
Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra di Kairo. 

Al-Majmu'. Karya Imam Nawawi. 

Mughni Al-Muhtaj. Karya Al-Khatib Asy-Syarbini. 


Syarh Al-Minhaj. Karya Imam Nawawi. Terbitan Musthafa Al-Babi Al- 
Halabi (1352 H/1933 M). 


= l 
it 
Badan Perpustakaan & Kearsipan | 
aga Proplast Jana Temat = if 


isr 


- 


+ 


